HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: 


23K. Ojong (1920-1980) 
Jakob Oetama 


RABU 


10 OKTOBER 2012 


AMANAT 


H/ 


TI NURANI 


KOMPAS 


RAKYAT 


TERBIT 32 HALAMAN # KLASIKA 
NOMOR 102 TAHUN KE-48 
Online: www.kompas.com 


E-mail: kompas@kompas.com 
Telepon: Redaksi (021) 5347710 
Iklan (021) 53679909 
Sirkulasi (021) 53679599 
Harga langganan Rp 78.000,— 
Harga eceran Rp 3.500,— 


Peran Media Sosial 
Lebih Potensial 


JAKARTA, KOMPAS — Menyambut Hari Kesehatan Jiwa 
Sedunia Ke-20 hari ini yang bertema "Depresi: Suatu Krisis 


sional. "gjatinnya berupa pemasangan poster AA penye- 
lenggaraan fin bike di empat kota, yakni Bandung, Purwakarta, 


Karawang, dan Jakarta, pada 11-14 Oktober 2012. 

Penanggulangan ma atan jiwa, seperti depresi 
masih belum diran 'arakat. 
Padahal, pemanfaatan media sosial amat memungkinkan men- 
jangkau khalayak lebih luas. "Dibandingkan penempatan iklan 
layanan masyarakat di televisi yang mahal, informasi melalui 
media sosial memang sangat potensial, biayanya minim, tetapi 
dapat menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Kami 
menyadari itu. Karena itu, kami akan menempuh upaya untuk 
imalkan potensi media sosial,” kata Kepala Pusat Pro- 
Kesehatan (Promkes) Kementerian Kesehatan Lily S Su- 
listyowati, Selasa (9/10). 

Menurut Lily, Pusat Promkes sebenarnya mulai mengem- 
bangkan media sosial melalui situs web promosi kesehatan, 
Twitter, dan Youtube untuk menyampaikan pesan-pesan kes 
hatan. Promkes juga memanfaatkan jejaring atau komuni 
peduli kesehatan. Untuk pesan-pesan menyambut Hari Kes 
hatan Jiwa Sedunia (HKJS), pihaknya menitipkan iklan layanan 

masyarakat lewat sejumlah bioskop dan TV 


Baca Ji Berita Satu. 
soal Apakah acara Sepeda Sehat seperti hari 
Bunuh Diri Minggu (d4 4/10) yang akan datang efektif dan ada 


gaungnya? "Kalau dikatakan efektif mungkin 
belum, tetapi kegiatan ini dilakukan di pusat 
kota Jakarta yang dihadiri oleh jajaran pe- 
stakeholders terkait sehingga di- 
syarakat menjadi aware, mengerti 
akan makna dari peringatan hari te sebut. Pada akhirnya mereka 
peduli dan melaksanakannya Sepeda Sehat me- 
rupakan salah satu implementa: up sehat yang perlu 
kita terapkan dalam kehidupan s 

Kemenkes juga mengimbau semua provinsi untuk memper- 
ingati hari-hari besar kesehatan dengan berbagai kegia 
melibatkan semua pemangku kepentingan dan masyaral 


Ketika Asa 
Hidup Sirna 
HAL 13 


Depresi terselubung 

Pakar psikiatri sosial Fakultas Kedokteran Universitas Air- 
langga, Surabaya, Nalini Muhdi, meny: 
bahwa penanganan depresi dan kesehatan jiwa pada umumnya 
masih belum menjadi sebuah gerakan, "Padahal, penderita 
depresi sudah banyak, bahkan penderita depresi terselubung 
lebih banyak lagi. Jangankan upaya menanggulangi, gejala depresi 
a umumnya masyarakat dan petugas kesehatan belum paham 
karena dan penanggulangan dari pemerintah masih 
minim," katanya, 

Penyakit yang ditimbulkan depresi beragam, antara lain gang- 
guan kekebalan tubuh, penggumpalan darah, sehingga penderita 
mudah sakit, mulai dari flu, kanker, hingga serangan jantung, dan 
stroke. Perempuan lebih r terjangkit depresi, dua hingga 
tiga kali lebih tinggi dari laki-laki, yaitu ketika hormon estrogen 
turun menjelang menstruasi, pasca-melahirkan, dan menjelang 
menopause. Perempuan juga lebih terpengaruh ma 
hidupan personal karena tanggung jawab domestik. (ET/ 


mendukung KPK untuk terus maju mengusut kasus alat simulasi mengemudi. 


KPK dan Polri Sepakat 


Amanat Presiden Harus Segera Dilaksanakan 


JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan 
Korupsi dan Kepolisian Negara RI sepakat 
bersama-sama menangani kasus dugaan korupsi 
pengadaan alat simulasi mengemudi di Korps Lalu 
Lintas Polri dengan pembagian tersangka. 


KPK akan menangani kasus 
yang melibatkan golongan pe- 
nyelenggara negara dan pihak 
S Kasus ini melibatkan em- 
ngka, yaitu mantan Ke- 
Korlantas Inspektur Jen- 
Djoko Susilo, mantan Wakil 
Kepala Korlantas Brigadir Jen- 
deral (Pol) Didik Purnomo, serta 
dua rekanan pengadaan, yakni 


Direktur Utama PT Citra Man- 
diri Metalindo Abadi Budi Su- 
santo dan Direktur Utama PT 
Inovasi Teknologi Indones 
kotjo Bambang. 

Adapun Pol 


an me- 
nangani kasus yang tidak meli- 


batkan 
Kas 
sangka, 


penyelenggara negara. 
ini melibatkan dua ter 
yaitu Kepala Primer 


Koperasi Polisi Ajun Kom 
Besar Teddy Rusmawan selaku 
panitia lelang pr mulator 
dan Bendahara Korlantas Komi- 
saris Legimo, 1 
Semula, Polri juga mw 
menangani kasus de- 
ngan tersangka Didik 
Purnomo, Budi Su- 
santo, dan. Soekotjo 
Bambang, Mereka 
belumnya telah dite- 
tapkan sebagai ter- 
gka oleh KPK. 
ang diserahkan ke 
KPK adalah DP (Didik Purno- 
mo), BS (Budi Susanto), SB (Soe- 
kotjo Bambang). Dua lainnya 


menyidik kasus du-  mulator, karena kami harus me- 
gaan korupsi penga- mahami bahwa kepentingan 
daan alat simul 
mengemudi di Kor (Bersambung ke hal 15 kol 4-7) 
ntas Polri. Ki 
BACA JUGA HAL 2, 3 itu, tidak m Lihat Video Terkait 
sebagian kasus yang "Mensesneg Fasilitasi KPK 
juga ditangani Polri bakal dise- ( k 3) dengan Polri" di 
rahkan ke KPK. aa vod.kompas.com/menses- 
Abraham mengatakan, KPK negfasilitasi 


KOMPAS/MOHAM MAD HILMI PAI 


di Bundaran Gatot Subroto Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/10). Mereka 


tetap ditangani Bareskrim Pol 
kata Kepala Divisi Humas Pol 
Brigadir Jenderal (Pol) Suhardi 
Alius, Selasa (0/10), di Jakarta. 
Secara terpisah, 
Ketua KPK Abraham 
mengatakan, 
awal KPK siap 


mengapresiasi apa yang dilaku- 
kan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono dan Kepala Polri Jen- 
deral (Pol) Timur Pradopo dalam 
menyelesaikan masalah kasus 
dugaan korupsi ini, "Kami sudah 
menemukan formula yang tepat 
untuk menyelesaikan masalah si- 


www.kompas.com 
s KOMPAS Pn 


(UV TP 
LT 


www,facebook.com/kompasfb 


hotline@kompas.com 


3 


www.twitter.com/hariankompas. 
www.twitter.com/kompasbreaking 


@ Siti Fadilah Membantah 


HAL .” 
@ Gembong Zetas Diduga Tewas Ha & 
@ Tarif "On Street” Naik HAL 


PERI 


Pertambahan Ekonomi di Asia Tetap Menjanjikan 


TOKYO, SELASA — Dana Mo- 
neter Internasional (IMF) me- 
mangkas perkiraan pertumbuh- 
an ekonomi global menjadi 3,3 
persen. Namun, pertumbuhan 
ekonomi di Asia tahun 2012 tetap 
menjanjikan, yakni 6,7 persen, 
persen tahun 2013. 

Berkenaan dengan kondisi 
ekonomi global, IMF juga mem- 
peringatkan bahwa perekonomi- 
n menjadi lebih buruk jika 
zona euro tak segera di- 
n dan Washington gagal 
memperbaiki fiskalnya, Namun, 
pertumbuhan ekonomi di Asia 
tahun ini dan tahun depan tetap 
menjanjikan. 

Perkiraan IMF soal kondisi 
perekonomian global ini disam- 


paikan dalam laporan Prospek 
Ekonomi Dunia di sela-sela per- 
temuan tahunan dengan Bank 


Dunia di Tokyo, Jepang, Selasa 
(910). 
IMF memangkas perkiraan 


pertumbuhan global tahun ini 
menjadi 3,3 persen, Pada Juli 
lalu, IMF masih memperkirakan 
pertumbuhan ekonomi global 
pada level 3,5 persen. 

Untuk kawasan Asia, IMF 
memperkirakan — pertumbuhan 
ekonomi tahun ini 67 persen dan 
naik menjadi 7,2 persen tahun 
2013, Bulan Juli lalu, IMF mem- 


tahun ini 7 persen dan 
menjadi 7,5 persen pada 2013. 
Pertumbuhan di negara ber- 


kembang yang biasanya melaju 
cepat, seperti China, Indi: 
Brasil, juga akan melemah, 
mi tidak ingin meliha 
tanda terjadinya penurunan eko- 
nomi se di negara-ne- 
gara ini” kata Kepala Ekonom 
IMF Olivier Blanchard. 

Selain IMF, lembaga multilate- 
ral lain, seperti Bank Dunia dan 
Bank Pembangunan Asia (ADB), 
terlebih dahulu memangkas per- 
kiraan pertumbuhan global. Gejo- 
r global dan pemang- 
san anggaran di beberapa nega- 
uga telah membuat risiko 
lebih tersebar di segala 
dunia, memperlambat 
agangan dan invesi 
egagalan dalam bertindak 


penjuru 


per 


terhadap beberapa isu akan 
membuat prospek pertumbuhan 
akan menjadi lebih buruk lagi," 
demikian laporan IMF tersebut. 


Andalkan Eropa dan AS 


Apakah prospek pertumbuhan 
perekonomian dunia akan meng- 
alami penurunan lagi? Menurut 
IMF, ini akan sangat tergantung kan proses jangka panjang. Ini 
apakah para pengambil keputus- ' merupakan maraton, bukan lari 
an di Eropa dan Amerika Serikat cepat. 
dapat mencapai kesepakatan 
mengatasi tantangan perekono- 
mian mereka dalam jangka pen- 
dek. 

"Risiko penurunan yang paling 
cepat jika terjadi penangguhan 
atas kebijakan fiskal. Hal ini aka 
membuat krisis menjadi semakin 


parah. Di AS, penting untuk 
menghindari konsolidasi fiskal 
berlebihan pada 201 
ningkatkan pagu utang 
mungkin dan mer 
cana konsolid: 
jangka waktu menengah.” 
Laporan IMP selanjutnya me- 
nyebutkan, konsolidasi merupa- 


artai politik di AS 
seharusnya memberikan sinyal 
bahwa mereka berniat kompromi 
dan mereka hendak menyelesai- 
kan semua ini. Hal ini dapat 
membantu menurunkan tingkat 


(Bersambung ke hal 15 kol 1-3) 


AFP/WWW.REDBULLCONTENTPOOL.COM AJOERG MITTER 


Felix Baumgartner, pilot dan anggota pasukan terjun payung asal 
Austria, duduk di kapsul yang akan membawanya ke ketinggian 
hampir 37 kilometer, dalam persiapan akhir misi penerjunan Red 
Bull Stratos di Roswell, New Mexico, AS, Sabtu (6/10). 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


CAHAN REK 


Te erjun Bebas Menembus Dinding Suara 


Bagi sebagian orang, apa 
yang ingin dilakukan 
Felix Baumgartner (43) 
ini adalah kegilaan 
murni. Ia akan naik 
balon udara hingga 
ketinggian hampir 37 
kilometer, kemudian 
terjun bebas, meluncur ke 
tanah dengan kecepatan 
melebihi kecepatan suara. 


Oleh DAHONO FITRIANTO 


aumgartner, pilot helikop- 
Bs dan mantan anggota 

pasukan terjun payung 
Austria, telah bersiap bersama 
timnya di sebuah gurun di dekat 
kota Roswell, Negara Bagian 
New Mexico, Amerika Serikat. 
Dia sedianya melakukan misi 
nekatnya itu hari Senin waktu 
setempat, tetapi ditunda 24 jam 
karena kondisi cuaca yang tak 
mengizinkan. 

Jadwal peluncuran balonnya 
pada Selasa (0/10) pukul 0700 
waktu setempat (pukul 2000 
WIB) juga ditunda. Timnya 
mendeteksi angin berembus di 
ketinggian sekitar 213 meter di 


peluncuran, 
si angin sangat diper- 
hatikan karena balon yang akan 
membawa Baumgartner meng- 
udara terbuat dari plastik khu- 

sus yang sangat tipis, hanya se- 
tebal 0,002 sentimeter. Balon ini 
dirancang hanya mampu me- 
nahan embusan angin berkece- 
patan maksimum 9,7 kilometer 
per jam. 

Balon berukuran volume 
850.000 meter kubik itu akan 
diisi gas helium yang ringan. Ba- 
Ion tersebut akan menarik se- 
macam kapsul ruang angkasa, 
tempat Baumgartner duduk da- 
lam perjalanan sekitar tiga jam 
menuju lapisan stratosfer, 


Supersonik 

Baumgartner bertekad men- 
capai ketinggian 120000 kaki 
(36.576 meter) atau tiga kali le- 
bih tinggi dibandingkan keting- 
gian jelajah rata-rata pesawat jet 
komersial. 

Pada ketinggian itu, ia akan 
melompat dari dalam kapsulnya 
dan terjun bebas dengan posisi 
kepala di bawah. Dalam kondisi 
udara yang sangat tipis sehingga 
minim hambatan udara, Baum- 
gartner diperkirakan akan men- 
capai kecepatan 1110 kilometer 
per jam hanya dalam waktu 35 
detik. 

Asal tahu saja, kecepatan ter- 


sebut adalah kecepatan suara 
pada ketinggian itu. Jadi, praktis 
pria pemberani tersebut akan 

menembus dinding ali 
mencapai kecepatan supersonik. 

Baumgartner mengincar 
pemecahan setidaknya tiga re- 
kor dunia pada misinya itu. Re- 
kor pertama adalah menjadi 
manusia pertama yang me- 
nembus dinding suara secara 
langsung tanpa bantuan kenda- 
n apa pun. Jika hal ini ter- 
capai, ia juga akan memecahkan 
rekor kecepatan tertinggi terjun 
bebas, 

Ta juga ingin memecahkan 
rekor titik terjun tertinggi, yang 
sejak 1960 dipegang oleh Ko- 
lonel Joe Kittinger dari Angkat- 
an Udara AS. Pada 16 Agustus 
1960, Kittinger terjun dari ke- 
tinggian 31.300 meter. 

Kittinger turut terlibat dalam 
misi Baumgartner ini dan akan 
menjadi pemandu selama pria 
Austria itu menjalani penerjun- 
annya. 

Baumgartner akan terjun be- 
bas selama lebih kurang lima 
menit sebelum membuka para- 
sutnya di ketinggian 2.896 me- 
ter di atas permukaan laut. Dia 
diharapkan mendarat kembali 
dengan selamat di gurun New 
Mexico. 


(Bersambung ke hal 15 kol 4-7) 


TERJUN BEBAS EKSTREM DUNIA 


» Penerjun: Felix Baumgarter 

« Ketinggian: Sekitar 37 kilometer 

“ Misi: 
Aksi sensasional yang mencoba melampaui kecepatan suara 
Memecahkan rekor ketinggian, kecepatan waktu tempuh penerjunan, 
dan ketinggian menggunakan balon udara 

- Data yang diperoleh selama penerjunan akan dipakai untuk peningkatan sistem 
keselamatan bagi pilot, astronot, dan besar kemungkinan untuk pengembangan 
wisata luar angkasa 

- Sebagai percobaan ilmiah demi pengembangan teknologi dirgantara 


» Perlengkapan: Pakaian dan helm yang dirancang dengan tekanan terte 
sebagai sistem pengamanan 


Felix lompat 

dari ketingt 
kaki 

(36576 m) 


Tropostor 


Y. asut dibuka pada | 


0 kaki 


Sumber: Litbang "Kompas" /NDW, Diolah dari wwwredbullstratos.com, Berbagai Sumber 


KOMPAS, RABU, 10 OKTOBER 2012 


KILAS 
POLITIK & 
HUKUM 


Haji Bambang, Relawan 
Kuta, Luncurkan Biografi 


Tragedi peledakan bom di Kuta 
pada Sabtu, 12 Oktober 2002 
malam, atau dikenal sebagai 
Bom Bali I, juga memunculkan 
pahlawan-pahlawan kemanusia- 
an. Di antara pahlawan kema- 
nusiaan itu adalah Haji Agus 
Bambang Priyanto atau lebih di- 
kenal dengan panggilan Haji 
Bambang, Perjalanan hidup dan 
pengalaman kemanusiaan Haji 
Bambang itu dituangkan ke da- 
lam sebuah buku novel biogra- 
finya yang berjudul Haji Bam- 
bang, Keikhlasan Menuntun 
Langkahku. Peluncuran novel 
biografi Haji Bambang itu di- 
langsungkan di sebuah hotel di 
Kuta, Selasa (9/10), tak jauh dari 
lokasi Monumen Tragedi Kema- 
nu n Peledakan Bom 12 Ok- 
tober 2002 di Jalan Legian, Ku- 
ta, Badung (COK) 

Seluruh Anggota KPU 
Tersangkut Korupsi 
Seluruh anggota KPU Karimun, 
Kepulauan Riau, tersangkut ka- 
sus korupsi dana hibah tahun 
201. Dua di antaranya menjadi 
terdakwa di Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi Tanjung Pinang, 
Kepulauan Riau. Kepala Seksi 
Pidana Khusus Kejaksaan Ne- 
geri imun Sigit Santoso 
mengatakan, Zulfikri dan Dar- 
man Munir sudah mulai men- 
jalani proses pers 
reka diduga merugika 
Rp 49 miliar, "Kerugian negara 
dihitung Badan Pengawasan Ke- 
angan dan Pembina Kan- 


ngka pada 
sjak Senin (8/10). 
a tidak ditahan. 

”Kami mempertimbangkan tu- 
gas KPU yang sekarang sedang 
mempersiapkan Pemilu 2014. 

ujarnya, 


Mereka hanya dicekal," 


dak tertutup kemungkinan akan 
ada tersangka lagi. (RAZ) 


POLITIK & HUKUM 


Pasal yang Lemahkan KPK esai 20 


Pembahasan Draf RUU KPK Diserahkan ke Badan Legislasi 


JAKARTA, KOMPAS — 
Badan Legislasi Dewan 
Perwakilan Rakyat 
memutuskan untuk 
merumuskan ulang draf 
Rancangan 
Undang-Undang 
Perubahan atas 
Undang-Undang Komisi 
Pemberantasan Korupsi, 
Pasal yang melemahkan 
KPK akan dihapus. 


Perumusan ulang itu diper- 
lukan untuk memasukkan pu- 
tusan Mahkamah Konstitusi me- 
ngenai mi batan pimpinan 
KPK. Dalam perumusan ulang 
itu, Baleg juga dapat memasuk- 
kan pasal-pasal penguatan ke- 
wenangan KPK. 

Keputusan itu diambil setelah 
TIT DPR sebagai pengusul 
visi UU Nomor 30 Tahun 
2002 tentang KPK menyerahkan 
pembahasan draf RUU KPK ter- 
sebut ke Baleg DPR dalam rapat 
kerja Komisi III dengan Panitia 
Kerja RUU KPK Baleg DPR, Se- 
lasa (0/10), 
misi III menganggap har- 


Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Maha 


Ver 
4 Sig sang Anti 


terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kampus IAIN Wa 


Tengah, Sel 


DPR No 1 Tahun 2009, Pasal 116 
'Tatib Ayat (1) mengatur, peng- 
harmonisasian, pembulatan, dan 
pemantapan konsepsi RUU di- 
lakukan paling lama 10 hari masa 


monisasi yang dilakukan Baleg k RUU diterima Baleg, 

sudah melewati batas waktu yang III menyerahkan draf 

ditentukan Peraturan Tata Tertib '— RUU KPK ke Baleg pada 3 Juli. 
) ND/ 


(0/10). Aksi dukungan terhadap KPK terus berl: 
elemen masyarakat, Mereka terus mendukung KPK dalam pen: 


Wakil Ketua Komisi TIT Aziz 
Syamsuddin mengatakan, kepu- 
tusan itu diambil dalam rapat 
pleno Komisi III, Senin (8/10) 
pukul 19.00. 
pleno tersebut dihadiri 
i, yakni 
Fraksi 


Partai 


Hanura, 


Jejak Langkah Aziz Syamsuddin 


il Ketua Komisi TIT 
W Dewan Perwakilan 
Rakyat Aziz Syamsud- 


din. Nama itu yang mungkin di- 
sebut jika ada pertanyaan, siapa 
anggota DPR yang paling ba- 

ak dicari terkait polemik se- 
putar proses revisi Undang-Un- 
dang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan 
Korupsi? 


Ini karena A: 
dari Fraksi Partai Golkar diduga 
berperan besar di sejumlah pro- 
ses revisi UU KPK. Aziz adalah 
pimpinan rapat intern Komisi 
III pada 3 Juli 2012 yang m 
mutuskan melanjutkan proses 
revisi UU KPK ke Badan Le- 
(Baleg) DPR. 

Pada Selasa (9/10), Aziz pula 
yang memimpin Komisi III saat 


ang berasal 


bertemu Baleg DPR untuk 
membahas kelanjutan revisi UU 
KPK. 


fudin Sudding, anggota 
i III dari Fraksi Partai 
Hati Nurani Rakyat, membenar- 
kan, Aziz adalah pimpinan 
jumlah pertemuan di Komisi TIT 
yang membahas proses revisi 
UU KPK. 
Kondisi ini sempat memun- 


tb: 
nan korupsi di Indonesia. 


KOMPAS/P MADITYA MAHENDHA YASA 


Iswa Muslim Indonesia menggelar aksi dukungan 


ngo, Kot: 
oleh maha 


marang, Jawa 
a maupun 


dan Fraksi Partai Golk: 
n Fraksi PDT Per 
an dan Fraksi Partai G 
tidak hadir. 

Menurut Ketua Panja RUU 
KPK Baleg A Dimyati Nataku- 


ndra 


culkan dugaan, Aziz dan frak- 
berperan banyak atas 
munculnya jumlah ketentuan 
dalam draf revisi UU KPK yang 
cenderung mengurangi wewe- 
nang komisi tersebut. Hal itu 
misalnya dengan hilangnya we- 
wenang penuntutan oleh KPK, 
dan penyadapan yang dilakukan 
KPK harus mendapat izin peng- 
adilan. 


PESAN REVISI UU KPK 


(Kompas.com, dan Tata Tertib DPR. 


suma, proses harmonisasi di Ba- 
leg belum kedaluwarsa. Baleg 
menafsirkan proses harmonisasi 
dimulai pada rapat pertama Ba- 
legdengan Komisi TIT, yakni pada 
13 September. 

Ketua Baleg Ignatius Mulyono 
mengatakan, penggunaan alasan 
harmor kedaluw: belum 
pernah li. Harmonisasi 
RUU KPK t 
rena substansi yang diajukan Ko- 
mi: kang tidak se inginan 


terj 


Ketua Kelompok Fraksi Partai 
Golkar di Baleg Taufig Hi 
menilai, prosedur yang kedalu- 
warsa hanya : 
untuk meng 
pelemahan KPK menja 


sorotan 


Aziz menolak tudingan itu 
dengan menyatakan, "Bos, (dari 
51 anggota Komisi III) Golkar 
itu hanya 10 orang.” 

Namun, masalah revi 
KPK hanya menjadi sebagian 

"isu" yang menimpa Aziz. Saat 
ra kerja Komisi III dengan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia pada 7 Desember 2011, 
pria kelahiran 31 Juli 1970 ini 


UU 


2012 201 1 
Muncul draf Anggota Komisi II Presiden SBY Komisi IN 
Revisi UU No Komisi II, menyerahkan menyatakan, DPR 
30 Tahun Sarifuddin draf RUU revisi UU menyerahkan 
2002 tentang Sudding, KPK ke KPK kurang — sepenuhnya 
KPK yang menyatakan, Badan tepat rencana 
bertujuan dalam rapat Legislasi. dilakukan revisi UU 
mengurangi — Komisi Ill, saat ini. KPK kepada 
wewenang semua fraksi Badan 
penyadapan sepakat Legislasi 
dan revisi UU - DPR. Xx 
penuntutan KPK r 
yang dimiliki merupakan 
KPK, perbaikan 

sistem 

hukum 

pidana. 


Sumber: Litbang "Kompas" /NDW/YOH, diolah dari pemberitaan "Kompas", 


ANDIL 


publik. 

Jika proses harmonisasi diang- 
gap kedaluwarsa, menurut ang- 
gota Baleg dari Fraksi PKS Indra, 
seharusnya Komisi ITI tidak ha- 
dir dalam rapat pembahasan 
RUU KPK di Baleg pada 13 Sep- 
tember. 

Secara terpisah, menurut 
kil Ketua DPR Priyo Budi $' 
toso, Baleg tak perlu mengkaji 
ulang RUU KPI i 
jangan dipro 


paling cepat menghentikan pro- 
se 


revisi UU KPK,” katanya. 
ye 


dak dapat d j 
memproses draf revisi UU KPK. 


(NTA/NWO) 


juga banyak dibicarakan karena 
mengingatkan Wakil Menteri 
Hukum dan HAM Denny In- 
ana dengan berkata, "Sau- 
Wamen (Wakil Menteri) ti- 
dak usah cengengesan. Mohon 
maaf, Anda tidak ganteng,” 
Pernyataan itu disampaikan 
Aziz karena melihat Denny se- 
lama rapat sering memainkan 
telepon pintarnya. (NWO) 


Ak 


AVIATOUR 


R TRAVEL SOLUTION 


AVIA EXHIBITION 


# SUMMARECON MAL SERPONG 


« PURI INDAH MALL 


40 BANGKOK PATTAYA 

mean we USD 458 
5/60 PT MACAU 
HONGKONG 

IONAY Oei M,IRI8I0 Ker Iram USD 528 


5D MALAYSIA « LEGOLAND 
29 tv "m USD 558 


5D MONO PHILIPPINES 
n0a em USD 698 


7D MALAYSIA SINGAPORE 5 


2500 LAILA Moe tm USD 758 


8D SCENIC TAIWAN 


212001 24Nov 1,28 Dee irem USD 888 


6/7D KOREA 


IRAN Oct 24 Nov 14,2478 Dec irom USD B 
Gay CHINA 

6D MONO BEIJING 

22 Wav trem USD 498 


8D CHINA DELIGHT 
M1128 Nov 434 Dee rm USD 778 


» BEAUTIFUL THANGJIAJIE, 


trem 


40 PANORAMIC JIUZHAIGOU 
IRAN Get MINAT Mag trem USD 1178 


10D CHINA SURPRISING 
26 Oct T1NIT Nov vem USD 1198 


12D CHINA SCENERY 
rem USD 1461 


Getay MIDOLE EAST 


10D MONO TURKEY 
21 00120 Ni 
tem USD 998 


1128 Jan 818 Fob 1 Mar 


5D MONO SYDNEY 


10x 161120 Mor Iii Dee Irem USD 968 


6D GOLDCOAST SYDNEY 


Ia Oet 1414,23 May 57 Dec irem USD 1198 


bad AUSSIE « O1 DECK 
124 Ker 3006 rem USD 1558 


Gctay EURO 


8D MINI EUROPE Ina USD 1998 


11429 Nov 6000 


10D EAST EUROPE: « £ TURKEY, 

18 Nov 24.2 Dee 

21 3714118 SD WEST EUROPE 
ai ram USD 1998 

ara 5/16D WEST EUROPE 

# LONDON 


yan 'rim USD 2368 


10/11D WEST COAST USA 
24 001 10,20 Nov trem USD 1898) 


WEaDoFrIcE 


PERWAKILAN « Semarang, Giantra Wisata 02k Bid 


WB aviatour 


DA amiatouriwit 


5/6D BANGKOK PATTAYA 
BAKAT, IAIN Deco trem USD 
7D MALAYSIA SINGAPORE 
200 rem USD 999 
8D THAILAND MALAYSIA 
0 m USD 1099 
5/6/7/80 HONGKONG 
SHENZHEN MACAU 
2na42ha720203831 0ee trem USD 1199 
7D THAILAND SINGAPORE 
24.21 00 trem USD 1199 
8D TAIWAN BEAUTIFUL « 
OCEAN PARK 
man 00 
8D BRST OF VIETNAM 

rom USD 1459 
8D Best OF TAIWAN 
1an27a0o0e 
71/90 EXOTIC INDIA 
# KASHMIR 
22000 em USD 1599 
70 WINTER KOREA JEJU « 
TRICK EYE MUSEUM 
angpakan2sana13000e trem USD 1899 
8D WINTER KOREA JEJU « 
SINGAPORE 
2427.19 Oa trem USD 1999 
9D COMPLETE KOREA JEJU 
12.29.30 Dec D 2059 
7/8D JAPAN SPECIAL 
2242120,3000x trem USD 2399 
8D WINTER JAPAN 
YOKOHAMA 
21.21420 00e trem USD 2399 
7/8D WINTER NORTH 
arena TOKYO 

"rm USD 2659 
8D WintER SOUTH HOKKAIDO 
20x rem USD 2959 
8D JAPAN SHIRAKAWAGO 
trem USD 2959 


859 


D 1499 


5/6D BEIJING WINTER SKI 
# HOT SPRING 


2nasa7a900e 


trem USD 1129 
8D CHINA DELIGHT 
22029 Dec trem USD 1299 
NO BEPUTIFAL, HARBIN 

“ tram USD 2079 


107110 MINI CHINA 
2400 sm USD 2089 


12D CHINA SUPREME 
22 bec trim USD 2289 


MIDOLE EAST 
9/10D MONO TURKEY « 
ULUDAG MOUNTAIN 
25,2930 00 trem USD 1199 
5/6D MONO DUBAI 
Gata Dinner at Atlantis Hotet, Ferrari World, 
Buri Khalifah, Desert Safari 
242120 00 trim USD 1959 
11D TURKEY DUBAI 
“ trem USD 2499 


JL Bungur Besar No.48 Jakarta 90610, Ph, 021 422 3049 8 
MRANCM OPMCR , Panglima Poli 021 720 Oh? ta Indonesia G2! 91 


D1 G3, Emportum Pluit Mai 
m3 


26191F85 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


trem USD 1399 ag 


12D SPAIN PORTUGAL 
no. trem USD 2399 
13D EUROPE FIESTA 
23 00x trem USD 2699 
140 SPLENDID TASTERN 
mz100 USD 2699 
13D EUROPE RIVIERA 
ne ttm USD 3059 
15D BEAUTIFUL FRANCE « 
CHAMONIX 

0 trem USD 3399 
16D EAST EUROPE « 
SWITZERLAND 
21 00 won USD 3399 
13D MALTA CYPRUS « DUBAI 
200 trem USD 3499 
10D WONDERFUL ICELAND 
70e trem USD 4499 
10D THE LAPLAND & SANTA 
CLAUS VILLAGE TOUR 


vam USD 5699 


AUSSIE & NEW ZEALAND 


7D AUSSIE TANGALOONA 
- Sad CRAI 

RN em USD 2299 
8D AUSSIE TANGALOOMA 
25242130 00x tum USD 2989 
9D NEW ZEALAND 
DISCOVERY 

21,24 Dee rem USD 3259 
9D ULTIMATE SOUTH & 
NORTH NEW ZEALAND 

IRIT Dee wam USD 3359 


AMERICA 


10D BEST OF WEST COAST 
USA # SAN DIEGO 
ee tm USD 2659 


13/14D GREAT EAST 
COABT: USA #« CANADA 
ex vem USD 4559 


18D AMAZING LATIN AMERICA 
# MACHU PICCHU 


sa2tapod 


rem USD 8599 


11D SOUTH AFRICA « GAME 
DRIVE & GARDEN ROUTE 
noer rom USD 3499 


5D MANADO JOYOUS 
CHRISTMAS 
2200 von Rp 3.999.000 


5D BALI OLD & NEW « 
BEACH CLUB CRUISE 
Mard Rock Motat 
"ran Rp 6.195.000 


3/4D SINGAPORE « 
LEGOLAND 
aa 0 trem USD 299 
3/4/5D X'MAS & YEAR END 
IN SINGAPORE 
130 tee 

5D SINGAPORE LEGOLAND # 
HELLO KITTY LAND 

USD 859 


212000 


5/6D FLY & CRUISE 
NEW YEAR CELEBRATION 
72000 trem USD 1049 


Suye 


trem USD 649 


Mat Kelapa Gading 021 452 9529. Cibubur 021 8x30 2413 


(21 6k47 A704. Dupak Town Sauare 021 TENT 628 


1662310. Ujung Pandang, Vega Your 0611 456 477. Bandung, Setia Tour »U22 407 6003 


www.avia.travel 


Te LM 


BELANJA BERHADIAH TOTAL 


"Untuk setiap pembelanjaan minimal Rp 150.000 


MATAHARI . 


DEPARTMENT STORE 


Compiato Your 
2 xperionce 


voduk te 
Produk bertanda merah 
Syarat & ketentuan berlaku 
Hingga 13 Oktober 2012 


KOMPAS, RABU, 10 OKTOBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


MOU 


Harus 
Mengikat 
KPK-Polri 


Pidato Presiden Jadi Acuan 


JAKARTA, KOMPAS — Wewenang Polri dan 
Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai berimpit dan 
berpotensi besar terjadi tumpang-tindih. Perlu nota 
kesepahaman baru antara KPK dan Polri yang 
sifatnya mengikat untuk mengatasi sengketa 
kewenangan kedua lembaga tersebut. 


”Saya menilai, salah satu ke- 
simpulan penting pidato Presi- 


den adalah permintaan beliau 
mem- 


agar KPK dan Polri seger: 
perbarui MOU (nota kes 
an) dan menaati MOU baru yang 
nanti dihasilkan itu,” 
Indarti, Guru Besa 
Diponegoro, Semarang, 
Tengah, Sela: 
Presiden Su: 
dhoyono, 
Istana Ne, 


Jawa 
(9/10) di Jakarta, 


lo Bambang Yu- 
n malam lalu di 
, menyampaikan 
pandangannya terkait hubungan 
KPK dan Polri. Ta menyatakan, 
asus dugaan korupsi pengadaan 
simulator SIM ditangani sepe- 
nuhnya oleh KPK. Ia juga me- 
minta Polri dan KPK memper- 
barui MOU. 

Menurut Erlyn yang mantan 
anggota Komisi Kepolisian Na- 
sional, KPK dan Polri ma- 
sing-masing —memi un- 
dang-undang yang mengatur ke- 
beradaan mereka. Meski demi- 
i ada tugas dan kewenangan 
mereka yang berimpit sehingga 
kekisruhan yang terjadi dalam 
penanganan dugaan 
korupsi pengadaan alat simulasi 
mengemudi di Korps Lalu Lintas 
Polri bisa terulang, 

"Polri dan KPK harus ber- 
sepakat lewat MOU. Nah, MOU 
sebelum ini terbukti tidak cukup 
untuk mencegah konflik sehing- 
ga harus diperbarui,” paparn: 

Sebelumnya ada kesepakatan 
bersama antara kejaksaan, Polri, 
KPK Nomor 
KEP-049/A/JA/03/2012, Nomor 
B/28/111/2012, — dan — Nomor 
9/01/08/2012 tentang Op- 
timalisasi Pemberantasan Tindak 
Pidana Koru 

Kesepakatan yang ditanda- 
tangani pada 29 Maret 2012 itu 
antara lai yatur tentang 
penyidikan antara 
n, dan KPK. Meski 
demikian, tetap saja terjadi kon- 


flik kewenangan dalam menyidik 
sus dugaan korupsi di Kor- 
lantas Polri, KPK menetapk: 
empat tersangka dalam kas 
Sementara Polri menetapkan li- 
ma tersangka, tiga di antaranya 
ditetapkan sebagai tersangka 


oleh KPK. 


Kekuatan hukum 


Menurut Erlyn, MOU baru 
yang nanti dibuat Polri dan KPK 
sebagai sesuatu yang memiliki 
kekuatan hukum, Ta tidak setuju 
dengan pandangan bahwa MOU 
antara KPK dan Polri tidak me- 
miliki kekuatan mengikat. 

Ketua Bers 
Anti Korupsi Universitas Kristen 


Satya Wacana, Salatiga, Theo- 
fransus Litaay, di Salatiga, Jawa 
Tengah, mengatakan, pidato Pre- 


ada Senin malam itu ha- 
di acuan bagi lembaga pe- 
negak hukum, terutama kepo- 
an dalam be- 


Dia mengatakan, ha 
menjadi kewenangan 
diatur dalam UU Nomor £ 
hun 2002 tentang KPK harus 
dicermati. Jika kewenangan KPK 
itu benar-benar dipahami, seha- 
rusnya konflik antara KPK dan 
Polri tak perlu terja 
Mengenai kasus penyidik Polri 
yang bertugas di KPK, Novel Bas- 
wedan, Ketua Mahkamah Kon- 
stitusi Mahfud MD dan ahli hu- 
kum pidana Universitas Tslam 
Indonesia Mudzakir memandang 
perlu penundaan proses hukum 
terhadap kasus tersebut, 
Menteri Sekretaris Negara Si 
di Silalahi menyatakan, pros 
hukum terhadap Novel akan di- 
lihat lebih lanjut. "Kita fokus 
pada penanganan masalah yang 
terjadi untuk bagaimana cfe 
tivitas membasmi korupsi. Itu 
dulu kita prioritaskan,” katanya. 
(ATO/ANA/WHY/UTI) 


SINGAPURA-INDONESIA 


Bahas Lagi Ekstradisi 


SINGAPURA, KOMPAS — 


Majelis Permusyawaratan Rak- 
yat mendorong perjanjian e 
tradisi dengan Pemerintah 
ngapura 


untuk  dirundin, 
janjian | 
ng telah ditan- 
hun lalu ter- 
but perlu direformulasi terkait 
artikel yang menjadi ke- 
beratan Dewan Perwakilan Rak- 
yat RT. 

"Defence Cooperation Agree- 
ment (DCA) dan perjanjian eks- 
tradisi antara Indonesia dan Si- 
ngapura sebenarnya telah ditan- 
datangani lima tahun lalu, tetapi 
kemudian tidak disetujui atau ti- 
dak diratifikasi Komisi 1 DPR 
a keberatan atas beberapa 
kata Wakil Ketua MPR 
Y Thohari seusai 
mendampingi Ketua MPR Taufig 
Kiemas bertemu dengan Menteri 
Luar Negeri Republik Singapura 
K Shanmugam di Kantor Ke- 
menterian Luar Negeri Singa- 
pura, Selasa (9/10). 

Wartawan Kompas Elok Dyah 
Messwati melaporkan dari Si 
ngapura, MPR RI melakukan 
kunjungan kehormatan meme- 


nuhi undangan Parlemen Singa- 
pura pada 8-9 Oktober 2012. Pa- 
da kunjungan dua hari tersebut, 
rombongan MPR bertemu de- 
ngan Deputi Perdana Menteri 
Singapura Teo Chee Hi Ketua 
Parlemen Republik Singapura 
Michael Palmer, Shanmugam, 
dan Presiden Republik Singapura 
Tony Tam Keng Yam. 

Menurut Hajriyanto, keberat- 
an DPR untuk meratifik: 
sebabkan masih ada yang meng- 
£ terkait DCA soal latihan 
perang di wilayah Indonesia, yak- 
ni Singapura bisa mengundang 
pihak keti 

Taufig 


emas pada pertemu- 


an dengan Menlu Singapura ter- 
sebut mengatakan bahwa 


dan 
alah, jadi sebaiknya 
n kembali soal ekstra- 


disi tersebut. 
"Menlu Singapura senyum- 
nyum 


saat bicara soal el 
i tersebut dan mengatakan 
sebenarnya Indonesia dan 


dah menandatanganinya lima ta 
hun lalu,” ujarnya. 


KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 


Unjuk Rasa Mendukung KPK Masih Terus Berlangsung 


JAKARTA, KOMPAS — Se- 
jumlah seniman dan budayawan 
mendatangi Komisi Pemberan- 
tasan Korupsi untuk menyatak: 
dukungan mereka atas upaya 
pemberantasan korupsi di In- 
donesia yang tengah mengalami 
berbagai hambatan. 

Seniman dan budayawan yang 
datang pada Selasa (9/10) antara 
lain Radhar Panca Dahana, Mo- 
hammad Sobari, Dedy Mizwar, 
Djaduk Ferianto, Pong Harjatmo, 
Indro Warkop, Slamet Rahardjo, 
Arswendo Atmowiloto, dan Oli- 
via Zalianty. Dalam pernya 
sikapnya, mereka mengatakan 
mendukung sepenuhnya perju- 
angan KPK sebagai avant-garde 
pemberantasan korupsi di In- 
done: a. 
ami prihatin dengan apa 
yang dilakukan koruptor. KPK 
itu avant-garde, Kalau seniman 
Idah mendu- 
da lagi elemen 
ing tak mendukung- 


Unjuk rasa 


Dua unjuk rasa mendukung 
KPK juga berlangsung di tempat 


terpisah di Kota Bandung, Jawa 
Barat, Selasa. Mereka menuntut 
realisasi dari pidato Presiden Su- 


silo Bambang Yudhoyono pada 
Senin (8/10) malam terkait ma- 
salah KPK dan Polri. 

Kelompok pertama adalah 
LSM Gerakan Ganyang Mafia 
Hukum (GGMF) yang beraksi di 
depan Gedung Merdeka, seda- 
ngkan kelompok lainnya adalah 
mahasiswa dari Badan Eksekutif 
Mahasiswa Seluruh Indonesia di 
depan Gedung Sate. 

"Kami sih ' memercayai 
KPK sebagai Iembaga yang sfik- 
tif”—” dalam — pemberantasan 
korupsi,” ujar Torkis Parlaungan 
Siregar dari GGMH. 

Terkait pidato Presiden, Torkis 
mengungkapkan bahwa pelaksa- 
naannya harus dikawal. 

Presiden Keluarga Mahasiswa 
Institut Teknologi Bandung An- 
jar Dimara Satria mengatakan, 
pemerintah harus membuat 
sistem yang tidak memberi ruang 
bagi korupsi. 

Unjuk rasa mendukung KPK 
juga terjadi di Kalimantan 
Tengah. Setelah maha 'a, gi- 
liran tokoh-tokoh adat di Kalteng 
menyampaikan — dukungannya. 
Mereka meminta KPK bisa terus 
melakukan tugasnya, bahkan se- 
makin gencar memberantas 
korups 

Sedikitnya 100 aktivis yang 


Puluhan budayawan dan seniman yang tergabung dalam Mufakat Budaya mend 
Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (9/10). Mereka mendukung KPK di 


pelemahan wewenang dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, Anggota Mufakat Buda 


'KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN 


angi kantor Komisi 


Ketua KPK Abraham Samad (lima dari kiri) dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto 


tergabung dalam Solidarita 

yat Antikorupsi berunjuk ras 
Bundaran Gatot Subroto, Medan, 
Sumatera Utara, Selasa. Me 
mendukung KPK untuk teri 


maju mengusut kasus simulator 
SIM. Mereka juga menuntut agar 
polisi menghentikan upaya kri- 
minalisasi terhadap KPK. 
(BIL/ELD/BAY/MHF) 


Lihat Video Terkait 
"Seniman Dukung KPK " 
di vod.kompas.com/seni- 
mandukungkpk 


@ 


KESEMPATAN EMAS 


1 


INGIN TAHU CARA INVESTASI YANG CERDAS & BIJAK ! 


POTENSI PASSIVE INCOME DARI EMAS !! 


Winners Financial Association 


SABTU, 13 Okt. 2012 
Kantor WFA Jakarta, 
Sampoerna Strategic Sguare, 
South Tower, level 27, 


Haa 


in Centre, 
4g Orchid 1 


www.bankmandi 


mandiri 
fiesta 


enang 
rana P rize 


1,0310006KXX062 


30002XXX66. 
1160005XXX301 KCP JAKART 
4. 1260005XXX 388 
1290004XXX261 KCP 
6. 1350099XXX194 K 


1440005XXX253 KCP PARE 


9, 900000SXXX363 


Pemenang Periode Agustus 2012 


450009XXX836 


KCP JAKAR 


.co.id 


Ibu Tini Rusdiahatie 

| KCP Buntok 
telah memilih grand prize 
yang tunai 1 milyar 


A SLIPI JAYA a01 


KCP JAKARTA PLN PUSAT ! 


AKARTA CIMANGGIS 


KCP UBI 


TAMIDPLAZA | 
| 


Periode Program : 1 Juni - 30 November 2012 


31 pemenang 


motor honda absolut revo 


PP 
man 


menang 
grand prize” 


Periode Agustus 2012 


31 penerang 


03 3G 4 T 


31 pemenang 
blackberry 9360 apollo 


Pemenang hadiah undian Periode 1-31 Agustus 2012 ini sudah membuktikan gampangnya jadi pemenang mandiri fiesta. 
Kini giliran Anda! Kumpulkan terus fiestapoin Anda untuk memenangkan hadiah undian dan tukarkan dengan 

hadiah langsung. 
Tingkatkan terus transaksi dan saldo Anda untuk mendapatkan fiestapoin sebanyak-banyaknya. 


1080091XXX297 


Lantai 6 
Jl. Jenderal Sudirman kav 45-46, JAKARTA Jl. Gatot Subroto Kav. 53 JAKARTA 


Sesi 1 Jam 09.30-12.30 WIB : “GOLD INVESTMENT" 


Serategi Investasi Emas secara Cardas dan Biak yang telan taraf 
performa sala 


ok langsung di Laptop masing2: 
Indicator & Money manajemen yang bijak 


Strategi trading Emas berupa 


mendapat banyan 
PA es 


GRATIS WORKSHOP setap SELASA & KAMIS p-100-15 0 kantor WFA Jakarta Surabaya, 


Info & Registrasi 021-5795 257! / 72 atau SMS ke : 0888 1779989 
Ketik : KPS | Nama / Tanggal /Sesi — Email: edukasi@wfa.co.id 
Talkshow PASS FM 92,4 FM Jakarta : Selasa, 16 Okt 2012 jam 17.00 - 18.00 WIB 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Keterangan lebih lanjut klik www.mandirifiestapoin.com 


Ijin promosi dari Kementrian Sosial No. 556/PPSDBS SPP/V/2012 
Syarat dan ketentuan berlaku 

Pemenang akan dihubungi PT. Bank Mandiri (Persero) 

Gampang menang hadiahnya, mandiri saja! 


“Pemenang grand prize periode Agustus akan memilih hadiahnya di acara Kemilau Mandiri Fiesta di Medan yang akan disiarkan di RCTI pada 
tanggal 27 Oktober 2012 o 21.15 WIB, 


on sa @ 


14000 


mandiri call 


atau (0: 


Iri 


KC Duri Pekanbaru | 
aan 


InovasluntukIndonesia mandi 


mandiri 
tabungan 


Terdepan, Terpercaya. Tumbuh bersama Anda. 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, RABU, 10 OKTOBER 2012 


KOMPAS/HENDKA A SETYAWAN 


Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari (kanan) menjadi saksi dalam persidangan dugaan korupsi proyek alat-alat kesehatan 
untuk Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dengan terdakwa Rustam Syarifuddin Pakaya di Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi Jakarta, Selasa (9/10). Dalam persidangan tersebut, Siti Fadilah membantah dirinya disebut menerima aliran dana dari proyek itu. 


Siti Fadilah Membantah 


Proyek Alat Kesehatan Tidak Dilaporkan Menteri 


JAKARTA, KOMPAS — Dalam beberapa kali 
persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan alat 
kesehatan tahun 2007 di Pusat Penanggulangan 
Krisis Departemen Kesehatan, nama mantan 
Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari sering 


disebut. 


Sidang lanjutan dengan ter- 
dakwa mantan Kepala Pusat Pe- 
nanggulangan Krisis Departe- 
men Kesehatan Rustam Syari- 
kaya akhirnya meng- 
hadirkan Siti Fadilah sebagai sak- 

Dalam ke: nnya di Peng- 
lan Tindak Pidana Korur Ja- 


bei ya 
dalam program ON tkan alat 
kesehatan terkait penanggulang- 
an wabah flu burung tersebut. Ta 
mengaku proyek tersebut tidak 
dilaporkan pada dirinya. 

Menurut aturan, kata Siti Fa- 
dilah, proyek dengan daftar isian 
pelaksanaan anggaran di bawah 
Rp 50 miliar memang tidak wajib 
dilaporkan kepada menteri, Pro- 
yek tersebut menjadi tanggung 
jawab terdakwa. 
ti Fadilah juga membantah 
mendapat aliran dana Rp 127 
miliar dalam bentuk cek dari 
keuntungan proyek tersebut. 
a tidak pernah terima cek," 
jawab Siti ketika ditanya apakah 
benar menerima cek itu. 

Rustam didakwa pembak 


serta orang lain yang besarnya 
bervariasi. Salah satu aliran dana 
kepada orang lain itu adalah 
Siti Fadilah senilai Rp 1,27 miliar, 
Cek itu diduga bagian dari cek 
senilai Rp 4,97 miliar yang di- 
terima Rustam dari PT Graha 
imbalan memu- 


1 proyek tt 
n membantah menerima 
Fadilah juga membantah 
telah memberikan atau meng 
lurkan cek senilai Rp 1,27 miliar 
tersebut kepada adiknya, Rosdiah 
Endang, Dalam sidang sebelum- 
nya, Rosdiah pernah mer an 
sempat diminta membawakan 
amplop dari Siti Fadilah dan di 
dalam amplop ini, kata Rosdiah, 
berisi cek, Rosdiah tidak pernah 
melihat cek itu. Dia hanya men- 
dengar dari Siti bahwa amplop 
tersebut berisi cek, Amplop i 
kemudian diberikan kepada Ji 
ffry Nedy yang merupakan pe- 
ngelola investasi kebun sawit. 
Siti Fadilah mengakui, dia me- 
mang memberikan uang ratusan 
juta rupiah kepada Rosdiah, 
tetapi uang tersebut berasal da 
uang tabungannya dan selalu da 
lam bentuk tunai, Rosdiah di- 


PERSIDANGAN 


SITI FADILAH SUPARI 


Bantahan Siti Fadilah 


# Tidak pernah menerima 
ang dalam bentuk cek 
pelawat dari Rustam 
Pakaya. 

# Tidak pernah memberikan 
cek pelawat kepada 
adiknya, Rosdiah Endang. 
Uang yang diberikan 
kepada adiknya berasal 
dari tabungan. 

# Tidak pernah berinvestasi 
di perkebunan kelapa 
sawit. Namun, ia 
mengaku ditawari 
berinvestasi di perke- 
bunan kelapa sawit. 


Sumber: Litbang "Kompas" /ERI dlolah dari pembu 


percaya Siti untuk mengelola ke- 
uangan rumah tangganya. Uang 
tersebut digunakan untuk mem- 
bayar kebutuhan sehari-hari dan 
ada juga yang digunakan Rosdiah 
untuk investasi berlian. 

Dalam sidang itu, Siti juga 
membantah dirinya berinvestasi 
di kebun sawit. Ta mengatakan 
tidak tertarik dan tidak punya 
uang untuk inv Siti 
mengakui, Jeffry datang ke 
ahnya untuk menawarkan 


lang sebe- 
lumnya terungkap ada perjanjian 
antara Jeffry dan Rosdiah untuk 


NI 


ke 
: Penataan alat kesehatan 
untuk Kebutuhan Pusat 


Penanggulangan Krisis 
« Tahun: 2007 


# Instansi: jan Kesehatan 


Kementeri 
« Kerugian Negara: 
Rp 22,05 miliar 


ritaan "Kompas" ANDI 


kebun sawit, Siti 
mengatakan bisnis tersebut tidak 
terkait dengan dirinya. "Saya ti- 
dak pernah punya perjanjian in- 
vestasi kebun katanya, 
Rustam didakwa berperan da- 
lam mengatur proses pengadi 
alat kesehatan 1 atau bisa disebut 
alkes 1. Pengadaan itu untuk ke- 
butuhan Pusat Penanggulangan 
Krisis Departemen Kesehai 
Menurut jaksa, hal tersebut 
dilakukan dengan mengarahkan 
penyusunan spesifikasi teknis 
untuk pengadaan alkes 1 pada 
merek atau produk tertentu. 
(AMR) 


KOMPAS/AL 


HWAN 


Terdakwa suap alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah, Wa 
Ode Nurhayati, sudah lebih dari lima jam menunggu sidang dengan 
agenda pembacaan pleidoi atau pembelaan di Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (9/10). Wa Ode akan membaca 
pleidoinya setebal sembilan halaman yang berisi bantahan 
menerima suap Rp 6,25 miliar dari Fahd El-Fouz alias Fahd A Rafig. 


PLEIDOI WA ODE 


Mafia Bebas Berkeliaran 


JAKARTA, KOMPAS — Ter- 
dakwa ka dugaan suap dana 
penyesuaian infrastruktur dae- 
rah dan pencucian uang, Wa Ode 
Nurhayati, mengajukan nota 
pembelaan atau pleidoi atas tun- 
tutan jaksa penuntut umum Ko- 
misi Pemberantasan Korupsi. Wa 
Ode bersikukuh, ia hanyalah 
korban konspirasi dan bukanlah 
orang yang tepat untuk menjadi 
terdakwa di sidang tersebut. 

"Pelaku suap sebenarnya tidak 
berada di persidangan ini, tetapi 
di luar sana bebas tanpa ter- 
sentuh hukum,” kata Yusril Ihza 
Mahendra, penasihat hukum Wa 
Ode, di Pengadilan Tindak Pi- 
dana Korupsi Jakarta, Selasa 
(9/10). 

Wa Ode diseret ke pengadilan 
dengan latar belakang hadirnya 
terdakwa dalam acara Mata 
Najwa di Metro TV pada 25 Mei 
2011. Di acara itu, Wa Ode meng- 
ungkapkan adanya mafia anggar- 
an. Sejak saat itu, media massa 
mengungkap adanya mafia ang- 
garan yang membuat para pim- 


pinan Badan Anggaran dan pim- 
pinan DPR marah dan kemudian 
melaporkan Wa Ode ke Badan 
Kehormatan DPR. 

"Ini adalah konspirasi 
membungkam Wa Ode, 
sril. Apa yang dibicarakan Wa 
Ode di Metro TV saat itu me- 
rupakan hal yang tabu, apalagi 
dikonsumsi publik. 

Yusril mengungkapkan, ada 
kejanggalan-kejanggalan dalam 
kasus Wa Ode. Hal utama dalam 
kasus ini adalah yang disang- 
kakan kepada Wa Ode meru- 
pakan percobaan suap yang tak 
selesai karena atas kesadaran ter- 
dakwa sudah dikembalikan ke- 
pada Haris Andi Surahman, pe- 
lapor sekaligus orang yang men- 
coba menyuap Wa Ode, "Hanya 
karena ketakberdayaan KPK-lah 
Wa Ode menjadi terdakwa,” kata 
Yusril. 

Sebelumnya, Wa Ode menda- 
pat dua tuntutan sekaligus dari 
a yang total pidana penja- 
tanya mencapai 14 tahun dan 
denda total Rp 1 miliar. (AMR) 


KEAMANAN NASIONAL 


Banyak Klausul RUU Kamnas Melanggar HAM 


JAKARTA, KOMPAS — Ko- 
misi I DPR kemungkinan besar 
kembali menolak Rancangan Un- 
dang-Undang Keamanan Nasio- 
nal yang diajukan pemerintah 
karena banyak kewenangan khu- 
sus pemerintah yang bertentang- 
an dengan HAM. Sementara pe- 
merintah masih berharap UU itu 
dibahas dalam waktu dekat. 

Hal tersebut disampaikan Wa- 
kil Ketua Komisi I DPR dari 
Fraksi PDI-P Tubagus Hasanud- 
din, Senin (8/10). Ia mengatakan, 
Pansus DPR masih akan mem- 
bahas RUU tersebut untuk me- 
mutuskan apakah dikembalikan 
lagi ke pemerintah atau tidak. 


Secara umum, dari pembicaraan 
berbagai fraksi, kecenderungan 
yang ada adalah penolakan DPR. 
Namun, secara etika masih akan 
dilakukan pembahasan, 

Ta mengatakan, tidak ada per- 
ubahan dari draf RUU yang di- 
kembalikan beberapa bulan yang 
lalu. Ada beberapa faktor yang 
membuat munculnya penolakan, 
Hal tersebut misalnya soal ke- 
wenangan khusus, seperti me- 
nangkap, menahan, dan menya- 
dap. Kewenangan khusus ini ber- 
tentangan dengan HAM dan 
pers. Legislatif juga mendapat 
ancaman karena ada klausul bila 
antara pemerintah dan DPR ter- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


jadi ketidaksepakatan masalah 


UU karena perbedaan pendapat, 
hal tersebut bisa dianggap an- 
caman. "Pemerintah menuding 
sesuatu atau seseorang sebagai 
ancaman terhadap negara lewat 
keppres. Ini kan bahaya, harus 
dibedakan antara pemerintah 
dan negara,” ujarnya. 

Tubagus membantah jika ada 
fraksi tertentu yang ingin meng- 
gunakan UU Keamanan Nasional 
untuk kepentingan Pemilu 2014. 
Sementara Menteri Pertahanan 
Purnomo Yusgiantoro menga- 
takan, pihaknya menunggu pem- 
bahasan dengan DPR. Ta menolak 
berkomentar apakah RUU ter- 


sebut harus dibahas sebelum 
2014 atau tidak. 

Pada prinsipnya, menurut dia, 
RUU Kamnas tidak membuat 
militer kembali berkuasa seperti 
masa lalu. 

Tubagus mengatakan, kalau 
RUU Kamnas disahkan menjadi 
UU, hal itu akan menghilangkan 
UU Pertahanan Negara sehingga 
berdampak pada perubahan UU 
TNI, Hal ini terkait dengan ke- 
tentuan lex specialis sehingga jika 
RUU disahkan, UU lain yang ber- 
kaitan dengan keamanan nasi- 
onal yang isinya bertentangan 
dengan UU Kamnas otomatis 
akan hilang. (EDN) 


HARI ANTIHUKUMAN MATI 


Perlu Moratorium Eksekusi Mati 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
merintah didesak melaksanakan 
penghentian atau moratorium 
eksekusi terhadap para terpidana 
mati. Moratorium ini perlu di- 
mengingat hukuman 
i sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan hak asasi 
manusia global dalam tafsir yang 
lebih modern. Hak hidup harus 
ditafsirkan secara progresif, yaitu 
tidak boleh dikurangi. 

Desakan itu antara lain di- 
sampaikan Komisi untuk Orang 
Hilang dan Korban Tindak Ke- 

2 dan Direktur 
Human Rights Working Group 
Choirul Anam, Selasa (9/10). Se- 
ruan tersebut disampaikan da- 
lam rangka peringatan Hari An- 
tihukuman Mati Sedunia yang 
jatuh pada 10 Oktober ini. 

Papang Hidayat dari Kontras 
mengungkapkan, saat ini jumlah 
negara yang masih memberla- 
kukan hukuman mati makin ber- 
kurang. Tiga pengadilan inter- 
nasional pun kini tidak lagi me- 
nerapkan pidana mati, bahkan 
untuk kejahatan yang dianggap 
paling jahat di dunia seperti ke- 
jahatan perang dan genosida. 


Di Indonesia, menurut Pa- 
pang, hukuman mati masih di- 
akui dalam sistem hukum positif. 
Paling tidak ada 10 undang-un- 
dang, termasuk Undang-Undang 
HIAM, yang masih memberikan 
ancaman pidana mati. UU Pem- 
berantasan — Tindak — Pidana 
Korupsi juga masih mengenal an- 
caman hukuman mati meski be- 
lum gatu koruptor pun yang di- 
hukum dengan hukuman mati. 


Efek jera 


Menurut Choirul Anam, tidak 
ada hubungan antara hukuman 
mati dan keinginan terwujudnya 
efek jera korupsi. Korupsi bisa 
dilawan dan diminimalkan de- 
ngan akuntabilitas dan trans- 
paransi, Memberikan efek jera 
koruptor bisa dilakukan dengan 
pemberian pidana tambahan 
berupa kerja sosial di ruang pub- 
lik seperti menyapu trotoar dan 
membersihkan selokan dengan 
memakai baju terpidana. 

"Tantangan penghapusan hu- 
kuman mati masih ada dua, yaitu 
instrumen hukum termasuk 
konstitusi dan ekspresi kema- 
rahan masyarakat atas kejahatan 


tertentu seperti korupsi. Soal 
konstitusi dan hukum bisa di- 
ubah dan lebih mudah diban- 
dingkan menjawab ekspresi ke- 
marahan masyarakat terhadap 
kejahatan yang dianggap keji dan 
merugikan,” kata Anam, 

Papang juga mengatakan, tidak 
ada korelasi positif antara tingkat 
korupsi dan keberadaan hukum- 
an mati. Ia mencontohkan China 
yang menerapkan hukuman mati 
bagi koruptor masih menempati 
urutan ke-70-an dalam Indeks 
Persepsi Korupsi yang dirilis 
Transparency International tiap 
tahun. 

"Coba bandingkan dengan ne- 
gara-negara yang paling bersih 
yang berada di urutan 10 besar. 
Mereka tidak lagi memberlaku- 
kan hukuman mati,” ujarnya. 

Berdasarkan data Direktorat 
Jenderal Pemasyarakatan Ke- 
menterian Hukum dan HAM per 
Februari 2012, saat ini terdapat 
112 terpidana hukuman mati di 
433 lembaga — pemasyarakat- 
an/rumah tahanan. Vonis mati 
paling banyak dijatuhkan kepada 
57 terpidana kasus narkotika dan 
psikotropika. (ANA) 


KORUPSI HAMBALANG 


Abraham: Akan Ada yang Mengejutkan 


JAKARTA, KOMPAS — Ketua 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
Abraham Samad menyatakan, 
dalam waktu dekat akan ada yang 
mengejutkan dalam penanganan 
kasus dugaan korupsi proyek 
pembangunan kompleks olahra- 
ga terpadu di Hambalang, Bogor, 
Jawa Barat. Abraham tidak s 
ca Ik menyebut apa ke- 
jutan yang diungkapkan KPK. 
Namun, Abraham memberi 
nyal bahwa apa yang ada di pi- 
kiran banyak orang soal kasi 
korupsi proyek Hambalang bakal 


terjadi, 
"Perkembangan — Hambalang, 
insya Allah, mudah-mudahan 


jutkan kita 
ni masih 


akan ada yang meng 
semua. Yang jelas h 
kami dal: t dan pada 
akhirnya kalian akan bisa me- 
mutakhirkan status ini, dan 
mungkin yang ada dalam pikiran 
kalian akan terjadi,” kata Ab- 
raham, Selasa (9/10) di Jakarta. 

Menurut Abraham, perasaan 
KPK sama dengan rakyat In- 
terhadap kasus dugaan 
proyek Hambalang. Apa 
yang dirasakan rakyat tersebut, 
itulah yang dikerjakan KPK. 

”Sense kita semua sama 
dengan rakyat Indonesia terha- 
dap kasus Trambalang, Nah, itu- 
lah yang akan kami lakukan,” 
ka 


Sebelumnya, Wakil Ketua KPK 
Busyro Mugoddas mengatakan, 
KPK menemukan sejumlah pe- 
tunjuk keterlibatan Ketua Umum 
Partai Demokrat Anas Urbaning- 
rum dalam kasus korupsi proyek 
Hambalang. Dari petunjuk dan 
penyertaan-penyertaan yang di- 
peroleh KPK, memang ada ke- 


3, 


Perkembangan 
Hambalang, insya Allah, 
mudah-mudahan akan 
ada yang mengejutkan 
kita semua. 
Abraham Samad 


terlibatan Anas dalam kasus ini. 
"Berdasarkan petunjuk-petun- 
juk atau pernyertaan-penyertaan 
yang ada, memang seperti itu. 
Tetapi, petunjuk belum bisa di- 
simpulkan sebagai bukti. Harus 
disaturangkaikan dengan buk- 
ti-bukti lain,” kata Busyro, 
Sementara itu, pekan lalu Ab- 
raham saat ditanya tentang du- 
gaan keterlibatan Anas dalam ka- 
sus korupsi proyek Hambalang 
mengatakan, "Kalian ini sudah 
tahu jawabannya, tetapi masih 
pura-pura bertanya, Satu dua 
minggu ini insya Allah. Dalam 
tahap awal, kami enggak me- 
nyebut potential suspect karena 
takut langkah berikutnya ter- 
ganggu, Tetapi, ini seperti lagu- 
nya Krisdayanti, tinggal meng- 
hitung hari." 
alam beberapa kesempatan 
elalu membantah terlibat 
korupsi dalam proyek Hamba- 
lang. Bahkan, Anas bersedia 
digantung bila nantinya terbukti 
melakukan korupsi dalam proyek 
Hambalang meski hanya satu ru- 
piah. 


"Yakinlah, Rp 1 (serupiah) saja 
Anas — korupsi — Hambalang, 
gantung Anas di Monas (Mo- 
numen Nasional di Jakarta)," ka- 
ta Anas ketika itu. 

Bulan Maret s 


lam, Anas juga 
"KPK tak perlu 


rena berasal dari ocehan takj 
Ternyata saat ini, proyek Ham- 
balang telah disidik KPK dan 
masih ada beberapa penyelidikan 
lain terkait kasus ini. KPK se- 
betulnya tak perlu repot mengu- 
rus Hambalang, Hal itu, kan, asal- 
nya dari ocehan yang ta 
Dari karangan tak jelas. Ngapain 
repot-repot, 


Juru Bicara KPK Johan Budi 
SP mengatakan, dalam kasus 
korupsi Hambalang, KPK telah 


menetapkan pejabat pembuat 
komitmen proyek Hambalang, 
Deddy Kusdinar, sebagai tersang- 
ka, 

Sementara dalam penyelidik- 
an paling mutakhir kasus ini, 
KPK telah meminta keterangan 
sejumlah ng terkait dugaan 
adanya aliran dana dari proyek 
nbalang ke arena kongres 
Partai Demokrat. Mereka yang 
telah dimintai keterangan oleh 
KPK dalam penyelidikan dugaan 
adanya aliran dana proyek Ham- 
balang ke kongres Partai Demo- 
krat adalah staf ahli 
Demokrat Nuril dan staf 
angan Fraksi Partai Demokrat 
Eva Omfita. 

Johan membantah ada ter- 
sangka baru dalam kasus korupsi 
proyek Hambalang. Menurut dia, 
belum ada ekspos atau gelar per- 
kara mengenai korupsi proyek 
Hambalang. (BIL) 


COMFORTA 


comfort your life! 


“PERINGATAN KERAS MEREK DAGANG” 


Hendra Widjaya, S.H. Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dari INTER PATENT OFFICE/HENDRA WIDJAYA & 


PARTNERS berdomisili di The Belleza GP Office Tower, 19th Floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34, Permata Hijau - Jakar 
Selatan 12210, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klien kami, PT. MASSINDO INTERNATIONAL, 


jatu perseroar 


terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, dengan ini mohon perhatian khalayak ramai akan hal-hal 


sebagai berikut ini: 


1. Bahwa klian kami adalah Produsen Merek Terkenal kasur pegas (Spring Bed) beserta perlengkapannya dan satu-satunya 
pamnegang hak dan pemilik yang sah di Indonesia atas merek dagang "COMFORTA" di bawah ini No. 478580 (kelas 20), No, 
IDMO00294481 (kolas 20), No. IDMOO0232640 (kelas 20), No, IDM000232639 (kelas 20), No. IDMOO0232641 (kolas 20), No. 


IDMO00252765 (kelas 20) dan "COMFORTA" di bawah No. D002009 041550 (kelas 24), dan merek-merek tersebut tc 
terdaftar dalam Daftar Umum Merek, Direktorat Jendora! Hak Kekayaan Inteloktual, Dopartemen Hukum & HAM R.I, 


h 


sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, hanya klien kami yang diberikan hak 
oleh Negara R.I,, untuk menggunakan dan atau mengijinkan pihak lain untuk menggunakan merek dagang "COMFORTA" 
sehingga Merek "COMFORTA" telah menembus pasar internasional dan terdaftar pula di Negara Malaysia, Singaporo, 


Cambodia, Myanmar, Filipina, Brunei, Papua Nugini, Macau, Laos, Pakistan, South Korea, Tai 


Thaitand, Vietnam, Srilanka, New Zealand, Australia dan USA. 


» 


atau 


ipa setzin dari klien kami telah menggunakan merek 


India, Hongkong, China, 


Bahwa akhir-akhir ini diketahui oleh klien kami, adanya usaha dari pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja dan tanpa hak 
dagang yang mempunyai persamaan pada pokoknya / keselu- 


ruhannya dengan menggunakan merek dagang "COMFORTA" nik klien kami untuk jenis-jenis barang seperti yang tor- 
sebut di atas, dan juga dengan Itikad tidak baik telah berusaha membonceng ketenaran merek dagang milik klien karni, 
yaitu dengan melakukan cara-cara yang tidak sehat dalam memperdagangkan barang-barangnya, sehingga terkesan 
seolah-olah barang-barang tersebut mempunyai kogiatan atau terafiiasi dengan klien kami 


3. Bahwa berdasarkan pasal 90 Undang-Undang NO. 15 Tahun 2001 tentang Merek, "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa 
hak menggunakan marek yang sama pada keseluruhannya dengan morok terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / jasa 
sejenis yang diproduksi dan / atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau 
donda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miilar Rupiah” 


Bahwa berdasarkan pasal 91 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek, "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa 


hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dangan morek “COMFORTA" milik klian kami yang digunakan dengan 
sengaja dan tanpa hak, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun darvatau denda paling banyak 
Rp. 800.000.000.00 (Delapan Ratus Juta Rupiah). serta dapat pula digugat ganti-rugi secara pordata berdasarkan pasal 76 
ayat (1) & (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, 


5. Bahwa berdasarkan pasal 94 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, barangsiapa memperdagangkan 
barang dan atau jasa yang diketahul atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelang- 
garan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau 
denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). 


Bahwa perlu ditegaskan, untuk menghindari gugatan dan tuntutan hukum dari klien kami, baik secara perdata maupun 


pidana, maka kami meminta kepada pihak-pihak yang telah dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek dagang 
yang mempunyai persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dengan merek dagang milik klien kami, untuk segera mang- 
hentikan segala aktivitasnya baik dalam memproduksi maupun memperdagangkan barang-barang dengan menggunakan 
merek dagang yang mempunyai persamaan pada pokoknya/keseluruhannya merek dagang milik klien kami seperti tersebut 
diatas dalam tenggang waktu 14 (Empat Belas Har) hari terhitung sejak peringatan Ini dimuat, dan jika peringatan Ini tidak 
diindahkan, maka klien kami tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan hukum. 


Demikianlah agar khalayak ramai memaklurninya dan pihak-pihak yang melanggar hukum agar mematuhinya. 


Kuasa Hukum, 
INTER PATENT OFFICE 


The Bolleza GP Office Tower 19th Floor 


Jl. Arteri Permata Hijau No 34. 
Jakarta Solatan-12210 
Phone:462 21 25675478 

Fax 1462 21 25675479 
www.interpatentoffice.com 


ttd, 


HENDRA WIDJAYA, S.H. 
Advokat & Konsultan Hak Kekayaan Intelektual 


KOMPAS, RABU, 10 OKTOBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


KPU Dinilai 


JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum 
dinilai gagap dalam melakukan verifikasi 
persyaratan partai politik calon peserta Pemilihan 
Umum 2014. Selain kebijakan kerap berubah, KPU 
juga dianggap tidak memahami perbedaan kewajib- 
an partai dengan kewajiban KPU. 


Pendapat itu disampaikan 
mantan Ketua Panitia Khusus 
RUU Pemilu Dewan Perwakilan 
Rakyat Arif Wibowo di Kompleks 
Parlemen, Senayan, Jakarta, Se- 
lasa (0/10). "KPU terlihat gagap 
dalam menyelenggarakan pemi- 
lu, tidak tahu mana kewajiban 


parpol dan 
KPU,” katanya. 
Politikus Partai Demokrasi In- 
donesia Perjuangan itu mencon- 
tohkan, aturan dokumen kepeng- 
urusan berubah. Awalnya KPU 
mengatur, dokumen kepengu- 
rusan parpol di tingkat provinsi, 


mana kewajiban 


VERIFIKASI PARTAI POLITIK 


Syarat 

@ Badan hukum partai politik atau parpol 

@ Surat keputusan pusat parpol tentang 
kepengurusan tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota 

« Surat keterangan pengurus pusat 
parpol tentang: 

« Kantor dan alamat tetap pengurus 
barpol di tingkat pusat/provinsi/ 
kabupaten/kota 

“ Penyertaan keterwakilan perempuan 
sekurang-kurangnya 301 

# Pendaftaran nama, lambang, dan 
tanda gambar parpol 

« Bukti keanggotaan parpol minimal 
1000 orang atau 1/1.000 dari jumlah 
penduduk pada setiap 
kabupaten/kota, 

“ Bukti kepemilikan rekening atas 
nama parpol 

» Salinan AD/ART parpol 


Tahapan 

TAHAPAN HASIL 

' 9-11 Agustus 2012 

Pengambilan formulir 50 parpol meng- 
pendaftaran ambil formulir 
' 10 Agustus-7 September 2012 
Pendaftaran partai — 46 parpol 
politik dan penyerah- mendaftar 

an Syarat pendaftaran 

“10 2012 

Verifikasi adminis- 34 parpol lolos 
trasi awal 

8 8 Oktober 2012 

Verifikasi adminis- — Belum ada yang 


trasi tahap | memenuhi syarat 


secara lengkap" 


"") Batas akhir penyerahan dokumen pada 
12012 


15 Oktober 


Sumber: Ltbang "Kompas"/YOG/YOH, dialah dari 
KPU dan UU No 8/2012 tentang Pemilu Anggota 
DPR, DPRD, dan DPD: 


Gagap 


Ida Budhiati: KPU Hanya Menjalankan Aturan 


kabupaten/kota, dan kecamatan 
hanya mencantumkan nama ke- 
tua, sekretaris, dan bendahara. 
Namun, aturan itu kemudian di- 
ubah dan KPU meminta parpol 
untuk menyerahkan daftar ke- 
pengurusan secara lengkap. 

Begitu pula aturan mengenai 
legalisir dokumen yang awalnya 
ditetapkan berjenjang oleh setiap 
tingkatan kepengurusan, diubah 
menjadi legalisir oleh DPP (de- 
wan pengurus/pimpinan pusat). 
”Untuk KTA (kartu tanda anggo- 
ta) juga begitu. Dulunya menye- 
butkan umur, lalu diganti dengan 
tempat dan tanggal lahir, kemu- 
dian diganti lagi dengan tahun, 
bulan, dan tanggal lahir. Susun- 
annya seperti identitas yang di- 
gunakan negara asing,” ujarnya. 

Menurut Arif, seharusnya 
KPU tidak terlalu — jauh 
mengatur mengenai daftar ke- 
pengurusan. 

Secara terpisah, Ketua Komisi 
II DPR A Hlakam Naja mengata- 
kan, pihaknya belum melihat 
hal-hal yang melenceng dari per- 
aturan, Namun, sekarang ini me- 
rupakan masa-masa kritis se- 
hingga KPU harus semakin in- 
tensif dan jeli dalam melakukan 
veri 3 
Politikus Partai Amanat Na- 
sional itu berpendapat, masalah 
terbesar KPU adalah peraturan 
KPU yang tidak dipahami parpol. 
Hal itu terjadi karena terham- 


batnya komunikasi antara KPU 
dan parpol. Selain itu, peraturan 
KPU juga tidak tersosialisasikan 
dengan baik. 


Menyanggah 


Kemarin, pihak KPU menolak 
dikatakan gagap atau memper- 
sulit partai politik calon peserta 
pemilu dengan berbagai persya- 
ratan, KPU hanya menjalankan 
perundang-undangan yang dibu- 
at sendiri oleh perwakilan par- 
tai-partai politik di DPR. Untuk 
memudahkan parpol calon pe- 
serta pemilu, KPU sesungguhnya 
sudah menyediakan petugas yang 
menjelaskan hal-hal teknis. 

”Tidak ada perubahan terha- 
dap syarat parpol sebagai calon 
peserta pemilu. Namun, untuk 
menghitung pemenuhan keter- 
wakilan perempuan di kepeng- 
urusan, perlu disampaikan secara 
lengkap nama pengurus parpol 
berikut identitas jenis kelamin 
untuk menghindari salah tafsir 
nama, Semua sesuai dengan Un- 
dang-Undang Nomor 8 Tahun 
2012, kami hanya menjalankan,” 
tutur anggota KPU, Ida Budhiati, 
di Jakarta, kemarin. 

Namun, untuk menilai ke- 
pengurusan partai di setiap jen- 
jang wilayah, menurut anggota 
KPU Sigit Pamungkas, KPU ha- 
nya memperhitungkan kebera- 
daan ketua, sekretaris, dan ben- 
dahara, (NTA/INA/DIK) 


POLISI 


Saat Ini Perlu Reformasi Polri 


JAKARTA, KOMPAS — 
satu agenda penting yang 
segera dimulai adalah reformasi 
di tubuh Polri. Hal ini penting 
sebagai upaya untuk memper- 
kuat institusi Polri. 
Hal tersebut disampaikan Tf- 
n yang juga Ketua Ko- 


Senin (8/10), seusai bertemu de- 
ngan Menko Polhukam. 


Menurut Ifdhal, dal 


muan itu dibahas tentang konflik 
yang menyeruak belakangan ini 
terkait dengan pemberantasan 
korupsi, terutama KPK versus 
Polri dalam kasus simulator SIM. 
"Konflik dan ketegangan yang 
terjadi menguras energi na 
nal,” kata Ifdhal. 

Ta mengatakan, IKA UTI meli: 
hat diperlukan penguatan, baik 
kepada Polri maupun KPK. Ke- 
duanya harus dilakukan sejalan. 
Untuk Polri diperlukan reformi 
si. Contoh terakhir, kasus Komi- 
saris Novel, IKA UII sebenarnya 


mendukung segala upaya pene- 
gakan hukum di dalam tubuh 
Polri. Namun, upaya yang men- 
dadak terhadap Komisaris Novel 
ini dianggap berlebihan. 

Tfdhal sebagai Ketua Komnas 


sus-kasus kekerasan dalam tu- 
buh Polri 
sangat panjang 
mengharapkan hal ini segera di- 
selesaikan. 

Menko Polhukam Djoko Su- 
yanto mengingatkan agar tidak 
terjadi pelemahan pada institusi 


Polri. Pasalnya, sebuah negara 
dan masyarakat membutuhkan 
Polri. Bahwa ada kasus dugaan 
korupsi simulator SIM memang 
menjadi masalah. "Namun, kita 
masih banyak kasus lain, seperti 
narkoba, terorisme, dan kasus 
korupsi yang juga ditangani Pol- 
ri,” katanya, 

Menurut Djoko, saat ini 
terjadi suasana mencaci dan 
memperlemah Polri. Untuk jang- 
ka panjang, diperlukan percepat- 
an proses reformasi internal Pol- 
ri. (EDN) 


KOMPAS/RIZA PATIIONI 


Anggota Legiun Veteran RI (LVRI) menghadiri Kongres Ke-10 LVRI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, 
Selasa (9/10). Acara tersebut dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. UU Veteran yang baru 
disahkan DPR diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan dan fungsi veteran. 


PERTAHANAN 


BATAM, KOMPAS — Indone- 
sia akan menempatkan kapal 
tempur pesisir di dekat Selat Ma- 
laka. Penempatan itu bagian dari 
respons terhadap rencana penye- 
baran armada Amerika Serikat di 
Asia Pasifik. 

Kepala Pusat Komunil 
Publik Kementerian Pertahanan 
Mayor Jenderal Hartind Asrin 
mengatakan, kapal tempur pe- 
sisir mungkin akan ditempatkan 
di Tanjung Pinang, Kepulauan 
Riau. Kota di Pulau Bintan itu 
menjadi markas Pangkalan Uta- 
ma TNI AL IV. "Pemerintah 
mengikuti dinamika kawasan 
dan akan mengimbangi,” ujarnya, 
Selasa (0/10), di Batam, Kepulau- 
an Riau. 

Indonesia akan menempatkan 
kapal tempur pesisir di Pangkal- 
an Utama TNI Angkatan Laut 
(Lantamal) IV Tanjung Pinang. 
Namun, tidak tertutup kemung- 
kinan penempatan kapal korvet 
Jika dibutuhkan, "Teknisnya akan 
ditentukan Koarmabar (Koman- 
do Armada RI Kawasan Barat),” 
ujarnya. 

Hartind memaparkan itu saat 
ditanya tentang rencana Amerika 
Serikat menempatkan US$ Free- 


dom di Singapura, Kapal tempur 
itu akan mulai beroperasi 
Tenggara selama 10 bulan 
mulai tahun depan. "Penempat- 
an itu lebih karena dinamika La- 
ut China Selatan,” ujarnya. 

Selain itu, AS juga meman- 
dang perlu berkonsentrasi pada 
Asia Pasifik. Karena itu, AS me- 
rombak pos-posnya di luar ne- 
geri, antara lain dengan menem- 
patkan armada di Singapura dan 
pangkalan sementara untuk ma- 
rinir di Darwin, Australia. "Saya 
sudah bertemu AL AS dan Aus- 
tralia, Saya tegaskan, Indonesia 
siap merespons pergerakan dari 
luar," ujarnya. 

Salah satu respons itu adalah 
penambahan kapal di Koarma- 
bar. Dalam dua tahun ke depan, 
TNI AL akan menambah enam 
kapal patroli pesisir yang empat 
di antaranya dilengkapi dengan 
rudal. Dua kapal cepat rudal 
(KCR) sudah dioperasikan TNI 
AL. Semeni empat kapal lain 
sedang dibangun di Batam. 

Komandan Satuan Tugas 
Pembangunan Kapal Patroli di 
Batam Kolonel Nurwahyudi me- 
ngatakan, KCR pertama dan 
kedua sudah dioperasikan TNT 


Kapal Tempur Pesisir di Selat Malaka 


AL. Sementara KCR tiga sudah 
proses penyelesaian akhir. Ada- 
pun KCR nomor empat akan 
mulai dibangun tahun depan. 
Pembangunan dilakukan di ga- 
langan PT Palindo Marine, Ba- 
tam, 

TNI AL juga tengah memesan 
dua kapal patroli dari perusahaan 
itu. Kedua kapal tersebut diren- 
canakan diterima TNI AL pada 
April 2013. "Perbedaan dengan 
KCR hanya terletak pada rudal- 
nya. Kapal patroli tidak dileng- 
kapi rudal seperti KCR,” ujar- 
nya. 

Hartind — mengatakan,  ka- 
pal-kapal sejenis KCR cocok un- 
tuk perairan di Indonesia barat. 
Di kawasan itu, perairan relatif 
dangkal dan banyak selat sehing- 
ga dibutuhkan kapal-kapal di ba- 
wah 60 meter yang lincah untuk 
tipikal perairan seperti itu. "Un- 
tuk Indonesia timur yang lautnya 
dalam, perlu kapal-kapal lebih 
besar,” ujarnya. 

Hartind mengatakan, peme- 
rintah memesan enam kapal 
tempur pesisir ke PT Palindo 
Marine, Di Surabaya, pemerintah 
menggandeng PT PAL dalam 
program korvet nasional. (RAZ) 


'/ 


BOTANICA 


LIVE BEAUTIFULLY 


N 
2 


CET LEE 


————womwocwnwe www 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


TANI 


NAN 
# GENEROUSLY SIZED RESIDENCE LOCATED. IN 
THE LEAFY AND PRESTIGIOUS SIMPRUK, 
SOUTH JAKARTA 


# METICULOUSLY DESIGNED AND DETAILED 
TO PERFECTION 


# UNCOMPROMISING FINISHES AND EXCEPTIONAL 
CHOICE OF MATERIALS 


ITc 


Permata Hijau 


Senayan City 
Univ Bina Nusantara 


Jakarta 


IntiSchool 


Trunojoyo 


FOR DETAILS, PLEASE CALL 


07139 2333 / wWwBOTANICA.CO.ID 


MARKETING GALLERY 


Jl. Sultan Iskandar Muda No. 8 


Kebayoran Lama, Jakarta 


OPENING HOURS 


Selatan 12220 


MONDAY - FRIDAY 9am to 7 pm 
SATURDAY - 


sunpay 10amto5pm 


KOMPAS, RABU, 10 OKTOBER 2012 


TAJUK RENCANA 


Gerakan Media Sosial 


eran dan pengaruh media sosial, 
antara lain, terlihat jelas dalam 
memanggungkan dan mengam- 
plifikasi pernyataan Presiden 
tentang peran KPK. 


Dalam sekejap dan seketika, media sosial seperti Twitter 
dan Facebook menyebarkan pernyataan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono terkait polemik antara KPK dan 
Polri. Presiden memerintahkan Polri menyerahkan sepe- 
nuhnya penanganan kasus dugaan korupsi simulator me- 
ngemudi di Korps Lalu Lintas Polri kepada Komisi Pem- 
berantas 

Gaung suara atas pernyataan itu dapat dikatakan sama 
kerasnya ketika media sosial membincangkan dalam pe- 
nantian tentang sikap dan posisi Presiden untuk meng- 
akhiri polemik dualisme penanganan kasus korupsi oleh 
KPK dan Polri, 

Tidak hanya pernyataan sikap Presiden yang mendapat 
panggung tinggi akibat pengaruh media sosial, tetapi juga 
polemik tentang dualisme penanganan kasus korupsi oleh 
KPK dan kepolisian. Mungkin ada yang menilai, media 
hanya mendramatisasi persoalan dan cenderung 
menciptakan s si kegaduhan, 

Namun, tidak dapat dibantah, pengaruh peran 
media sosial tidaklah kecil. Hanya dalam sekejap, informasi 
dapat disebarkan secara luas tanpa kendala ruang dan 
waktu, Seolah ada yang mengomando, semua seperti 
beradu cepat dan kuat berkicau memberikan komentar, 
pandangan, sikap, bahkan makian, Pengaruh media sosial 
tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga meng- 
gerakkan m: eperti dalam Revolusi Arab, 

Level keandalan media sosial yang serba cepat ter: 
tinggi di tengah kelambanan gerak birokrasi, partai politik, 
Ibat, dan media-media konvensional. Teriakan media 
sosial dalam jejaring yang begitu luas terdengar lebih kera 
ketimbang « protes di parlemen. Sungguh mei 
bagaimana media sosial menyuarakan gerakan perlawanan 
terhadap korupsi, antara lain dengan menyerukan du- 
kungan kepada KPK. Seruan itu menggugah banyak orang, 
terutama n korupsi 
yang terkesan dilakukan s aah ha 

Teriakan perlawanan terhadap korupsi oleh media sosial 
mungkin belum sampai menyentuh kesadaran penegak 
hukum dan pengu api dalam Revolusi Arab tergam- 
bar jelas efektivit: n media sosial yang begitu besar 
dan menentukan. P Ik kekuasaan yang menyimpang, 
seperti korupsi dan repre 


sa 


lah tidak takut kepada 
lia sosial menjadi berlipat ganda karena 

ut-sahutan. Amplifikasinya luar bia- 
g sering membuat gerah pihak yang merasa dirinya 
disoroti. Praktis tidak gampang mengontrol media s 
Bahkan penguasa komunis China, misalnya, mu 
mengontrol dan menyensor media konvensional, tetapi 
dibuat frustrasi oleh kiprah media sosial. 


Bersiap Hadapi Pelemahan Ekonomi 


ank Dunia dan Dana Moneter 
Internasional mengeluarkan 
proyeksi pertumbuhan ekonomi 


beberap: 
Proyel 


an lembaga keuangan intern: 
sejak dua hari lalu memerlukan per- 


i terakhir 
hatian lebih serius karena ternyata pemulihan ekonomi 
global lebih lambat dari yang diperkirakan. 

Hampir semua negi 


dalam kelompok 20 negara 
rhitungan 
Dana Moneter Internasional (IMF) tumbuh lebih rendah 
dari perkiraan pada Juli 2012. 


royeksi terbaru, tahun ini pertumbuhan ekonomi dunia 
hanya en, turun dari perkiraan sebelumnya 3,6 
pers srutama karena pemulihan di zona curo 


lebih lambat dari perkiraan, bahkan diprediksi menyusut 
04 persen. Amerika Serikat, negara dengan ekonomi 
terb at ini, belum dapat jadi sumber pertumbuhan 
politisi dan pemerintahnya tidak sepakat dalam 
mekanisme pemotongan anggaran belanja dan pening- 
katan pajak yang berlaku otomatis awal tahun depan, 

Pelemahan di dua kawasan itu semakin terasa penge 
ruhnya pada kawasan Asia Pasifik. China, yang pada kr 
2008 menjadi penyelamat ekonomi dunia, kini pertum- 
buhannya menyusut tinggal 78 persen, terendah dalam 13 
tahun terakhir. Indonesia pun tidak kebal, pertumbuhan 
ekonominya diperkirakan lebih rendah, menjadi 6,1 persen, 
dari 6,5 persen pada tahun 2011. 

Pelambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia disebab- 
kan, antara lain, turunnya permintaan komoditas ekspor, 
seperti minyak sawit mentah serta mineral dan batubara. 
Indonesia adalah negara pengekspor batubara terbesar di 
dunia dengan pasar utama Chir 

Peringatan berulang telah diberikan agar Indonesia 
tidak terjebak siklus komoditas global. Karena itu, peme- 
rintah harus tetap dengan langkah yang sudah ditempuh, 
yaitu mendorong ekspor komoditas berbentuk olahan, 
seperti mineral, batubara, dan minyak sawit. Upaya me- 
ningkatkan nilai tambah di dalam negeri sangat penting 
untuk menambah kapital nasional, apalagi bila pemerintah 
juga mendorong tumbuhnya pengusaha nasional. 

Langkah lain mengantisipasi melemahnya ekonomi du- 
nia adalah meningkatkan produktivitas komoditas yang 
dapat dihasilkan di dalam negeri, tetapi banyak bergantung 
pada impor, seperti jagung, gula, beras, garam, ikan, dan 
kedelai. Yang juga memiliki peluang besar untuk tumbuh 
adalah ekonomi kreatif dan pariwisata. Badan usaha milik 
negara seharusnya juga dapat memotori pertumbuhan 
ekonomi bila dikelola dengan benar dan transparan, 

Belajar dari pengalaman Eropa dan AS, pemerintah dan 
DPR harus dapat bersama-sama mencari stimulus bagi 
perekonomian nasional, bukan saling menghalangi. 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umum: Jaka Oetama 
Wakil Pemimpin Umum: Agung Adipasetya, St. Sularto 
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Rikard Bagun 
Wakil Pemimpin Redaks: Tilas Kuncahyano, Budiman Tanuredo, Niruk Mardara Pambudy 
Redaktur Senior:  Ninok Leksono, Avgust Parengkuan 
Redaktur Pelaksana James Luhulima 
Wakil Redaktur Pelaksana: Moharimad Baki Bambang Sign Sursantri 
“Sekrtoris Redaksi: Retno Bintart, M, Nasir 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


OPINI 


e-mail: opini@kompas.com dan opini@kompas.co.id 


SAATNYA 
BANYAK 
BEKERJA 


SBY Akhirnya Memimpin 


i luar dugaan khalayak 
bD ramai, Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono cu- 
kup berani mengambil sikap 
tegas dalam menyelesaikan per- 
seteruan antara Komisi Pembe- 
rantasan Korupsi dan Polri. Ke 
bijakan itu, antara lain (1) kasus 
simulator SIM ditangani oleh 
KPK: (2) proses hukum penyidik 
Novel Baswedan tidak tepat dari 
segi waktu dan cara, (3) waktu 
penugasan penyidik Polri di KPK 
akan diatur dalam peraturan pe- 
merintah: (4) revisi UU KPK ku- 
rang tepat dilakukan saat ini. 


Secara substansial kebijakan yang di- 
ambil SBY itu cukup menjawab persoalan 
yang dikeluhkan masyz eolah 
SBY membiarkan proses pelemahan KPK 
oleh DPR dan polisi berlangsung. 
Barangkali untuk sementara waktu ini 
bisa menjadi pelipur emosi masyarakat 
yang terkoyak oleh kepongahan DPR dan 
lakukan perlawanan ter- 
yarakat dalam pem- 


sebut sejak benih isu itu mencuat, tentu 
masalah perseteruan KPK dengan DPR 
dan polisi tidak akan menjadi isu politik 
yang sedemikian ruwet. 


Implementasi di lapangan 
Yang masih dikhawatir! 


n, pelak: 


Oleh 


Masih ingat, dalam kasus kriminz 
Bibit-Chandra, ketika SBY mengimbau 
agar kasus itu dihentikan, tetapi yang 
terjadi malah dideponering oleh kej 
sehingga menjadi problem hukum yz 
rumit. Atau pembangkangan polisi 
hadap perintah SBY agar hasil peme- 
riksaan rekening gendut sejumlah perwira 
polisi dibuka kepada publik. 

Pembangkangan juga ditunjukkan ter- 
kait permintaan SBY kepada polisi agar 
penganiayaan terhadap aktivis Indonesia 
Corruption Watch (ICW), Tama $ Lang- 
kun, diinvestig: 

Masalahnya kemudian, kekecewaan 

2 tt mencuat kembali ketika Pre- 
siden tidak mengambil tindakan apa pun 
hadap aparatnya yang mengabaikan pe- 


Karena itu, barangkali belum waktunya 
al antikorupsi mengendurkan 
n terhadap implementasi kebi- 
akan Presiden tersebut. Kita berharap Pre- 
siden juga berani tegas mencopot Kapolri 
a ia tidak menjalankan kebijakan itu. 

Sesungguhnya sudah lama publik 
mengharapkan SBY memenuhi janjinya 
untuk memimpin langsung agenda pem- 
berantasan korupsi sehingga masalah ke- 
pemimpinan dan koordinasi yang menjadi 
penyebab lambatnya perbaikan di peme- 
rintahan segera diatasi, Masyarakat jug 
ingin Presiden tampil represif dalam ber- 
hadapan dengan elite predator yang terus 
berusaha menggagalkan upaya pemberan- 


s diakui selama ini ada sejumlah 
kebijakan antikorupsi yang dikeluarkan 
arena kurang 


TETEN MASDUKI 


politik yang berkembang, 

KPK adalah salah satu produk refor- 
masi yang relatif berhasil, meskipun be- 
lum memuas sehingga mendapat du- 
kungan mi : En boleh di- 
katakan lahir dar 
korupsi yang telah Ia 
berbeda dengan pengalaman di Korea Se- 
l dan Nigeria, ketika KPK-nya di- 
bubarkan, m: atnya tidak marah, 

Akan tetapi, di 
lemahan KPK pas 
lawanan sengit mi: 
menjadi peringatan bagi Presiden dan 
DPR untuk memberikan dukungan politik 
dan sumber daya yang besar kepada KPK, 
bukan sebaliknya. 


Penguatan KPK 

Penguatan KPK yang paling penting 
adalah memberikan kekuasaan yang luas 
agar ada kemudahan untuk mengurai 
korupsi yang sudah melembaga dan mem- 
budaya. Bukan sebaliknya, malah mau 
dipangkas kewenangan penyadapan dan 
penuntutan yang sudah terbukti efektif 
untuk menopang kerja KPK. 

Kita sebenarnya ingin pendekatan asas 
pembuktian terbalik untuk memudahkan 
proses hukum bagi koruptor cerdik yang 
mengaburkan kriminal dari 
hartanya yang tidak masuk akal kalau itu 
diperoleh dari pendapatan resminya, Me: 
ki demikian, memang benar situasi politik 
yang dikuasai kepentingan politisi, pe- 
jabat, dan pengusaha busuk membuat 
ini bukanlah waktu yang tepat untuk mi 
revisi undang-undang. 

Langkah KPK membersihkan kepoli- 


kepolisian yang korup merajalela di 
seluruh hierarki selama kurun tahun 1960 
hingga awal 1970, 

Polisi bagian dari sindikat candu, per- 
judian, pelacuran, pemera: 
gung-tanggung, yang pertama di 
ICAC adalah Peter Godber, Kepala 
polisian Hongkong yang sudah melarikan 
diri ke Inggris saat diperiksa kekayaannya 
yang dinilai tidak masuk akal dilihat dari 
pendapatan resminy: 

Gebrakan ICAC ini menggetarkan se- 
luruh jajaran kepolisian yang sejauh itu 
kebal terhadap hukum dan hasilnya ke- 
polisian Hongkong dikenal sebagai yang 
paling efektif dan tidak korup di “Asia 
(Klitgaard, 1998). 
laman Hongkong, kebijakan 
antikorupsi akan efektif kalau ditopang 
oleh penegakan hukum. Sistem demokrasi 
yang diperjuangkan susah payah akan di- 
bajak oleh para polit lau hukum 
tidak tegak. Reform: ke- 
bijakan untuk mencegal 
nyimpangan hanya akan berjalan bila hu- 
kum menjadi ancaman bagi pejabat yang 
resisten terhadap agenda perubahan. Dan, 
kini telah terbuka lebar untuk mengulang 
perti di Hongkong guna mem- 
an dari para perwi 


ng nakal. 
ang terpilih menjadi presiden 
dengan dukungan pemilih lebih dari 60 
persen, semestinya tidak gamang lagi ber- 
sinergi dengan KPK dan masyarakat an- 


KPK harus membayar du- 
syarakat yang luar biasa ini 
yang lebih bai 


banyak kej 
en tidak 


Selalu ada str 
time 


ijakan itu akan melahirkan ma 


erta-merta di- 
jaran aparat di bawahnya, 
gi menunda-nuda (buying 
arakat lelah menuntut 
atau jajaran aparat akhirnya hanya men- 
jalankan perintah Presiden ala kadarnya. 


Korupsi, sebuah renc: 


tahankan, mi 


SBY, tetapi tidak efektif 


SBY pula lahir Strategi 
onal Pemberantasan dan Pencegahan 
a jangka mene- 
ngah dan panjang sehingga keberlanjutan 
kebijakan antikorupsi relatif bisa diper- 
sskipun tentu implementa- 
sinya akan sangat diwarnai oleh dinamika 


kong tahun 19 


sian adalah langkah strategis 
mulihkan penegakan hukum sehingga ha 
rus mendapat dukungan poli 
Independent Commis 
ruption (ICAC) yang dibentuk di Hong- 
dan menjadi model pem- 
bentukan KPK di banyak negara, memulai 
misinya dengan fokus pada pembei 


untuk me- 


Kenaikan Tarif Listrik 


Oleh PRI AGUNG RAKHMANTO 


emerintah berenca- 
Pp na menaikkan tarif 

listrik rata-rata 15 
persen pada 2013. Renca- 
na ini tecermin dan sudah 
dapat dibaca sejak Presi- 
den SBY menyampaikan 
pidato Nota Keuangan 
dan RAPBN 2013 di DPR, 
Agustus lalu. Dalam 
RAPBN 2013 ditetapkan 
alokasi anggaran subsidi 
listrik Rp 80,9 triliun. 


Secara hitungan, alokasi ang- 
garan subsidi listrik yang dibu- 
tuhkan untuk menghasilkan lis- 
trik 1828 terrawatt-hour (TWh) 
—demi menopang pencapaian 
target pertumbuhan ekonomi 68 
persen—ada di kisaran Rp 92 
triliun-Rp 94 triliun, bukan Rp 
809 triliun. Jadi, sejak awal ang- 
garan subsidi listrik 2013 yang 
dialokasikan memang (dibuat) 
tak cukup sehingga menuntut 
skenario kenaikan tarif listrik ra- 
ta-rata 15 persen itu. 


Masalah anggaran 


Dari sini terbaca, kenaikan ta- 
rif listrik sebenarnya lebih (ha- 
nya) demi kesesuaian dengan 
alokasi anggaran yang ada. Ke- 
naikan tarif tak berkorelasi lang- 
sung dengan perbaikan kinerja 
kelistrikan nasional. Termasuk di 
dalamnya perbaikan kualitas pe- 
layanan kepada masyarakat. 


Jika tarif naik, pemerintah tak 

perlu repot karena antara prog- 

ram dan alokasi anggaran jadi 
ai. Sumber « 


pemerintah harus mencari uang 
lagi dari sumber yang berbeda 
untuk menutup kekurangan alo- 
kasi anggaran yang diperlukan. 

Masalahnya, apakah uang dari 
masyarakat ataukah dari sumber 
lain tersebut akan berguna bagi 
peningkatan pelayanan kelistrik- 
an, masih akan sangat bergan- 
tung pada bagaimana selanjutnya 
PLN mengelola dan mengguna- 
kannya. Dengan kata lain, ke- 
naikan tarif listrik sebenarnya 
lebih hanya untuk mengatasi ma- 
salah fiskal ketimbang masalah 
kelistrikan itu sendiri. 

Kita memahami betapa be- 
saran subsidi energi sudah ter- 
lampau banyak menyerap alokasi 
anggaran belanja “pemerintah. 
Dalam RAPBN 2013, total alokasi 
anggaran untuk subsidi energi Rp 
274,7 triliun, terdiri atas subsidi 
bahan bakar minyak (BBM) Rp 
193,8 triliun dan subsidi listrik Rp 
809 triliun. Jumlah ini menyerap 
sekitar 166 persen porsi ang- 
garan belanja pemerintah. Ren- 
cana kenaikan tarif listrik tahun 
depan adalah bagian dari upaya 
untuk menjaga agar porsi belanja 
subsidi energi tidak melebihi apa 
yang sudah ditetapkan. 

Dari sini kita bisa membaca, 
kebijakan pemerintah untuk lebih 
memilih menaikkan tarif lis- 
trik—dibanding menaikkan harga 


BBM, misalnya—adalah kebijakan 
yang moderat. Artinya, tidak cu- 
kup progresif dalam konteks me- 
ngurangi besaran subsidi energi. 
Dari angka yang ada, porsi 
terbesar yang membuat subsidi 
energi begitu tinggi adalah sub- 
sidi BBM, mencapai 71,6 persen 
dari total subsidi energi. Porsi 
istrik kurang dari se- 
BBM. Ar- 
jikw pernerintah Prodresif, 


pilihan kebijakan yang diambil 
mestinya kenaikan harga BBM 
dan bukan kenaikan tarif listrik 
Keharusan memilih antara ke- 


relevan karena menjalankan ke- 
duanya secara bersamaan dapat 
dikatakan tidak dapat diterima 
secara ekonomi ataupun poli 
Rencana kenaikan tari: 
lebih dipilih karena secara politik 
risiko dan resistensinya relatif 
lebih bisa ditangani. Sementara 
secara ckonomi pemerintah me- 
mandang kebijakan ini cukup 
efektif mengurangi anggaran 
subsidi energi, meskipun sebe- 
narnya tidak cukup signifikan ji- 
ka dibandingkan kenaikan harga 
BBM. Jadi, pertimbangan yang 
dikedepankan adalah politik dan 
bukan rasionalitas ekonomi. 


Bukan prioritas 

Ditinjau dari urgensi terhadap 
pembenahan permasalahan di 
sektor energi, kenaikan tarif lis- 
trik sebenarnya juga bukan pi 
ritas. Kenaikan harga BBM jauh 


lebih prioritas karena disparitas 
harga BBM subsidi dan nonsub- 
i sudah sedemikian lebar se- 


listrik juga re- 
latif tidak semendesak kenai 
harga BBM karena subsidi 
yang diberikan berdasa 
iongan konsumen relatif 
jauh lebih tepat 
2 ik lebih tak jadi prio- 
lagi dalam konteks pem- 
benahan sektor kelistrikan. Se- 
bab yang lebih diperlukan adalah 
pembenahan dalam pengelolaan 
energi primer pembangkit PLN. 

Hasil audit BPK pada Sep- 
tember 2011 menemukan, akibat 
tak terpenuhinya kebutuhan ba- 
han bakar gas untuk pembangkit, 
terjadi inefisiensi Rp 179 triliun 
pada 2009 dan Rp 19,69 triliun 
pada 2010. Jika inefisiensi dalam 
pemenuhan bahan bakar pem- 
bangkit PLN ini dibenahi, dapat 
dikatakan kenaikan tarif listrik 
sebenarnya tidak atau setidaknya 
belum diperlukan. 

Jadi, pilihan kebijakan yang 
diambil memang bukan karena 
kebijakan itu paling mendesak. 
Namun, dengan persetujuan dari 
Komisi VII DPR yang sudah di 
tangan pemerintah, masyarakat 
relatif tak punya pilihan lain se- 
lain menerimanya. 

PRI AGUNG RAKHMANTO 

Dosen Fakultas Teknologi 
Kebumian dan Energi 
Universitas Trisakti: 
Pendiri ReforMiner Institute 


Ada sejumlah ke 
libatkan elite politik di negeri ini masih 
menggantung dan masyarakat ingin me- 
nyaksikan bagaimana 
dekar hukum yang sesungguhnya. 


besar yang me- 


KPK menjadi pen- 


TETEN MASDUKI 


Sekretaris Jenderal Transparency 


International Indonesia (TID 


POJOK 


Presiden bantah diam 
saja terkait polemik 
KPK vs Polri. 

Iya, buktinya Bapak 
pidato ya, Pak! 


Pemekaran daerah ha- 
nya ladang perburuan 
kekuasaan. 
Ramai-ramai jadi raja 
kecil. 

. 


Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia bakal mele- 
mah. 

Pantesan penjualan 
obat kuat terus me- 
ningkat. 


- 


Pelantikan Jokowi se- 
bagai gubernur DKI 
belum dipastikan. 
Masih ada yang belum 
legowo rupanya... 


men 


KOMPAS, RABU, 10 OKTOBER 2012 


Deliberasi Publik 


Oleh F BUDI HARDIMAN 


ukses pelaksanaan 
Pilkada DKI Jakarta 


S dalam dua putaran 


baru-baru ini telah mem- 
berikan angin segar pada 
proses demokratisasi di 
negeri kita, Peristiwa itu 
makin meyakinkan kita 
bahwa demokrasi meru- 
pakan modus yang paling 
tepat untuk suksesi keku- 
asaan dalam negeri mul- 
tikultural ini, 


Kemenangan Joko Widodo 
(Jokowi) dan Basuki Tjahaja Pur- 
nama dalam putaran II dapat 
dibaca tidak hanya sebagai bukti 
mulai usangnya retorika SARA 
(suku, agama, ras, dan antargo- 
longan) di negeri kita. Sejauh kita 
ikuti rekam mereka, kedua 
pemimpin baru Jakarta ini mem- 
praktikkan politik deliberatif un- 
tuk transformasi sosial. Sebelum 
mengambil keputusan merekasi- 
ap meninggalkan meja kantor 
mereka untuk turun ke bawah 
dan berbincang-bincang dengan 
masyarakat. Hal inilah yang kini 
langka di kalangan para pemim- 
pin negeri ini. 


Sambung nalar 


aya merakyat yang diprak- 
tikkan Jokowi-Basuki bukan hal 
baru di negeri kita. Soekarno dan 
banyak tokoh pergerakan nasi 
onal juga punya gaya serup: 
Yang baru pada kedua pemimpin 
baru Jakarta ini, gaya merakyat 
tak dipakai dalam konteks po- 
pulisme yang muncul akibat kri- 
politis, tetapi dalam konteks 
negara hukum demokratis, Me- 
reka ingin membaca i 
publik dari sumbernya sendiri, 
Sebagai Wali Kota Solo, Jokowi 
perlu puluhan forum dengar pen- 
dapat sebelum mengambil suatu 
keputusan publik. Baginya opini 
dan aspirasi dari bawah kontri- 
busi untuk pertimbangan kepu- 
nnya. Proses menimbang- 
nimbang bersama masyarakat 
dalam teori politik kontemporer 
dikenal sebagai "deliberasi pub- 
lik” 

Negara hukum demokratis 
menyediakan ruang publik, yaitu 
ruang untuk sambung nalar de- 
ngan publik. Para birokrat negara 
memakai ruang ini hanya untuk 
pencitraan diri demi keduduk- 
atau membiarkannya ter- 
ditimbun prosedur- 
edur rutin yang membunuh 
atif warga, Yang dilakukan 
Jokowi adalah memanfaatkan 
ruang itu untuk merevitalisasi 
praktik negara hukum demokra- 
tis. Masalah kita bukanlah tak 
adanya perangkat sistemis, se- 
perti birokrasi dan lem 
lementer, melainkan ringkihnya 
sambungan komunikasi perang: 


madani 
tis kita terhadap a 


Sensitivitas si 


masih sangat kurang, maka warga 
pun mati rasa terhadap politik. 
Revitalisasi negara hukum berar- 
ti upaya membangun sambungan 


yang selama ini macet oleh ber- 
bagai blokade kepentingan kuasa 
dan uang. Tanpa sambungan ko- 
munikasi tersebut, menurut Jur- 
gen Habermas, kita hanya akan 
mendapatkan paternalisme biro- 
krasi, bukan negara hukum yang 
demokrati 

Mengikuti analisis Habermas 
dalam Theory af Communicative 
ion, kita akan tahu betapa 
tantangan yang dihadapi 
ini, ter- 
masuk Jokowi-Basi Dalam 
globalisasi, menurut dia, birokra- 
si dan pasar berekspansi ke wi- 
layah masyarakat warga sehings 
kebijakan pembangunan kota s 
olah didikte kepentingan modal 
dan kuasa semata, Apa yang dis 
butnya "kolor cm atas 
@dunia-kehidupan” ini tak hanya 
membunuh partisipasi warga da- 
lam pembangunan kota, tetapi 
juga mengakibatkan marjinalis 
si dan pemiskinan karena ko- 
laborasi birokrat-investor mem- 
buat sistem seleksi yang meng- 
untungkan sepihak. Menjamur- 
nya mal, ITC, dan hipermarket 
tak lepas dari "ekonomi libidinal” 
investor kelas kakap yang men- 
caplok bisnis kelas teri di pasar 
tradisional. 

Pendapat Habermas bahwa 
kolonisasi tersebut dapat diben- 
dung dengan produk hukum 
yang merupakan hasil deliberasi 
publik dapat berlangsung di ne- 
gara-negara Barat yang masy: 
rakat madaninya sudah relatif 
kuat. Masyarakat kita baru lepas 
dari moncong rezim otoriter 
yang paterna hingga masih 
bergantung pada figur pemimpin 


dan kurang percaya pada sistem. 
Dalam kondisi transisi seperti 
itu, demokrasi deliberatif harus 
dimulai dengan kepemimpinan 
deliberatif. Pemimpin sendiri 
berinisiatif untuk sambung nalar 
dengan publiknya. Bukankah de- 
liberasi harus dari bawah ke atas 
dan bukan sebaliknya? Hal ini 
tidak diperhitungkan dalam mo- 
del Habermas yang bertolak dari 
tradisi kritis terhadap otoritas, 
tetapi Jokowi memperkenalkan 
kemungkinan itu, Setidaknya itu 
yang telah dikerjakannya sebagai 
Wali Kota Solo, 


Tradisi deliberasi 


Ide demokrasi deliberatif su- 
dah tersirat dalam ide "permu- 
syawaratan” sila ke-4 Panc: 
Model ini ingin menjawab ke- 
butuhan akan legitimasi politis 
dalam masyarakat kompleks se- 
perti Indonesia. Diperlengkapi 
dengan teori diskursus, model ini 
elaskan bahwa suatu kebi- 


aim legitimita 
secara diskursif dalam forum-fo- 
rum deliberasi, terutama di da- 
lam ruang-ruang publik di luar 
DPR. Pertumbuhan tradisi de- 
liberasi publik, baik lewat media- 
media massa maupun forum-fo- 
rum warga, akan mendorong 
produksi — kebijakan-kebijakan 
publik yang semakin dekat de- 
ngan aspirasi masyarakat bila 
tersambung dengan DPR. Demo- 
krasi deliberatif tidak bermuara 
pada liberalisme, tetapi pada so- 
sialisme demokratis yang tidak 
lain daripada organisasi diri war- 
ga. 


Jakarta bukan Solo atau Be- 
litung. Tidak mudah mengatur 
sejumlah besar utility maximizers 
tanpa ketulusan sekaligus kecer- 
dikan, Interaksi sosial di Jakarta 
begitu banyak digerakkan oleh 
sistem, tetapi begitu sedikit dige- 
rakkan oleh solidaritas sosial. Sis- 
tem dengan kode uang dan kuasa 
masih selalu merupakan moti- 
vator utama interaksi sosial. 
Konflik kepentingan antarpartai, 
antarinstansi, antarperusahaan, 
dan antarkelompok dalam ber- 
bagai taraf dapat selalu terjadi 
dalam kompleksitas lal Jakar- 
ta di mana gubernur dan wa- 
kilnya dapat terseret ke dalam- 
nya. Integritas kepemimpinan 
mereka kiranya akan disokong 
oleh sambung nalar dengan 
berbagai lapisan publik di Ibu 
Kota. 

Kekuatan-kekuatan ma- 
syarakat warga telah ada 

i belum cukup besar. 
Kekuatan itu, misalnya, tam- 
pak dalam forum lintas agama 
untuk menentang kekerasan dan 
intoleransi atau dalam dukungan 
publik akhir- akhir ini untuk 
mentang pengebirian KPK lewat 
revisi UU KPK di DPR. Jumlah 
mereka yang antidiskrimi 


dan antikorupsi pasti meru- 
pakan mayoritas di Jakarta. Pa 
pemilik modal dan kuasa juga 
akan mengklaim diri mereka 
pro-kesetaraan sosial dan pro- 
pemberdayaan masyarakat mis- 
kin. 

. Kebenaran isi klaim itu hanya 
dibuktikan jika mereka juga 
dilibatkan dan dievaluasi dalam 


forum-forum deliberasi publik. 
Keprihatinan bersama yang di- 
bangun lewat deliberasi publik 


akan membuat para individu rela 
melampaui kepentingan privat- 
nya dengan mengambil alih pe- 
ran warga kota. 

Suatu kombinasi antara ber- 
bagai kekuatan masyarakat war- 
ga dan kepemimpinan delibera- 
tif, seperti dicontohkan oleh Jo- 
kowi, dalam jangka panjang 
dapat mengubah Jakarta menjadi 
masyarakat dengan "rasa komu- 
niter” yang lebih tinggi. Tidak 
mustahil kepemimpinan delibe- 
ratif menjadi-meminjam Mal- 
colm Gladwell—Tipping Point, 
yakni "momen dramatis, ketika 
segalanya berubah sekaligus” di 
Indonesia. Dampak "epider 
seperti itu dianugerahkan oleh 
Sang Waktu kepada pemimpin 
amanah yang mampu memobi- 
lisasi ”modal sosial” untuk kel 
an bersama. Berbagai persoalan 
Jakarta, seperti kemacetan lalu 
lintas, korupsi, kemiskinan, dan 
banjir, memang tak mudah di- 
selesaikan. Namun, penyelesaian 
kiranya sudah dicaj eparuh- 
nya jika tercipta 
lewat deliber 
kebijakan-kebijakan kota didu- 
kung para warganya, 

Selamat bertugas Pak Jokowi 
dan Pak Basuki. Lanjutkan po- 
litik deliberatif. 

F BUDI HARDIMAN 
Pengajar Filsafat Politik 
di STF Driyarkara Jakarta 


REDAKSI 


YTH 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/paspor yang masih berlaku, berikut nomor telepon yang dapat 


Argo Kuda PLN 


D 


dihubungi. Kompas tidak mengembalikan surat-surat yang diterima, 


e-mail: opini@kompas.com dan/atau opini@kompas.co.id 


Prabayar 


engan daya listrik di rumah 4.400 watt, saya 
membayar Rp 500.000-Rp 600.000 per bu- 
lan. Karena sering mati lampu, saya memu- 


tuskan menambah daya menjadi 5.500 watt. PLN 
mengganti dengan kWh meter prabayar yang ka- 


tanya "Tistrik pintar”. 


Pemasangan listrik prabayar mulai 15 Agustus 2012 
dengan rincian: tanggal 15 Agustus pulsa sudah terisi Rp 


20.000, 15 Agustus saya isi pulsa Rp 100.000, 16 Agustus 
pulsa 100.000, 20 Agustus isi pulsa Rp 100.000, 23 Agustus 


si 


pulsa Rp 100.000, dan 24 Agustus isi pulsa Rp 200.000. 

Dalam sepuluh hari total saya mengisi pulsa Rp 600.000. 
Tanggal 23 dan 24 Agustus 2012, saya menghubungi PLN 

123 ext 4 dijanjikan meteran akan diperiksa dan diperbaiki, 


tetapi belum juga dilaksanakan. 


Saya dirugikan karena seharusnya membayar paling 
mahal Rp 600.000 per bulan, sekarang dalam 10 hari harus 
membayar Rp 600.000. Saya juga terbebani pikiran lampu 
mati apabila pulsa tidak segera diisi, sementara PLN tidak 
mau mengembalikan ke meteran awal yang pascabayar. 
Mohon pihak terkait segera menindaklanjuti persoalan ini. 


FX KARAMOY 


Jalan Katalia 1 Nomor 29, Tomang, Jakarta Barat 


Transaksi Sah 
Sebelum Blokir 


Menanggapi surat di Kompas 
(2/9), "Debit Bank Mandiri 
Tanpa PIN” yang disampaikan 
oleh Bapak Fransiskus B Wetik, 
kami mohon maaf atas ketidak- 
nyamanannya. Berdasarkan ha- 
sil investigasi, transaksi yang di- 


keluhkan merupakan transaksi 
sah dan sukses. Hal itu terjadi 
sebelum Bapak Fransiskus me- 
laporkan pemblokiran Mandiri 
Debit ke cabang Bank Mandiri, 

Transaksi yang terjadi sebe- 
lum pelaporan kehilangan kartu 
diterima Bank Mandiri merupa- 
kan tanggungjawab nasabah. Se- 
suai ketentuan Visa Internasio- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


nal, kartu debit yang dikelu- 
arkan oleh suatu bank dapat 
digunakan di seluruh merchant 
yang menggunakan jaringan Vi- 
sa Internasional, baik dengan 
tanda tangan atau PIN sebagai 
bukti otorisasi transaksi, 
SUKORIYANTO SAPUTRO 
Corporate Secretary PT Bank 
Mandiri (Persero) Tbk 


Asuransi Cigna 
Hindari Klaim 


Saya pemegang dua polis asu- 
ransi Cigna IMKINO001862xxx 
program Plan TV. Premi Rp 
246000 dan Rp 184000 per 
bulan didebit dari kartu kredit 
suami. 

Tanggal 20 Juli 2012, saya 
menjalani operasi "histeroskopi 
diagnostik#laparoskopi opera- 
ti?” di rumah sakit di Jakarta. 
Tanggal 4 Agustus saya menga- 
jukan klaim ke asuransi Cigna di 
Menara Kadin, Jalan HR Rasuna 
Said, Jakarta Selatan. 

Layanan pelanggan Cigna 
menjanjikan klaim maksimal 14 
hari dan dana ditransfer ke re- 
kening tabungan saya. Bahkan 
bisa lebih cepat karena semua 
syarat sudah dipenuhi. 

Pada 27 Agustus saya mena- 
nyakan pencairan klaim ke Cig- 
na mengingat sudah lebih dari 14 
hari, tetapi dijawab sedang 
diproses. 

Tanggal 28 Agustus 2012, saya 
menanyakan lagi perkembangan 
pencairan klaim dan dijawab la- 
yanan pelanggan Cigna sedang 


menunggu jawaban pihak ru- 
i informasikan, 
sebelum menelepon Cigna saya 
sudah menelepon rumah sakit 
dan dijelaskan tidak ada telepon 
atau surat dari Cigna menanya- 
kan tentang pengobatan saya. 

Tanggal 3 September saya 
minta berbicara dengan atasan 
layanan pelanggan atau manajer 
guna mencari solusi. Dijawab 
bahwa sistem Cigna tidak mem- 
bolehkan itu. 

Saya minta bukti Cigna sudah. 
mengurus ke rumah sakit, tetapi 
tidak pernah dikirim meski su- 
dah saya berikan alamat e-mail. 

JENNY HARTONO 
Kota Wisata, Cibubur, Bogor 


Kredit Bermasalah 
Tunas Mandiri 


Saya membeli mobil Daihatsu 
baru, Juni 2012, dan diarahkan 
kredit melalui Tunas Mandiri 
dengan kontrak 9001201061. 

Setiap bulan saya membayar 
tepat waktu (bukti terlampir), 
tetapi setiap bulan pihak Tunas 
Mandiri meneror via telepon 
mengatakan bahwa pembayaran 
belum diterima dan mengirim 
surat peringatan. Bahkan, pe- 
nagih utang pun dilibatkan. 

Saya telah menghubungi pi- 
hak Astra Daihatsu tempat saya 
membeli mobil dan petugas 
marketing Tunas Mandiri yang 
dahulu memproses, tetapi se- 
mua seperti lepas tangan. 

SURYA AFRIANTO 
Depok Jaya Pan Mas, Depok 


jadian bunuh diri serta keker: 


Depresi dan Mental 
Kesegeraan 


Oleh NALINI MUHDI 


eristiwa bergulir ce- 
pat di negeri ini. 


Pp Belum selesai satu 


masalah sudah muncul 
masalah lain. Maka, ber- 
bagai masalah psikososial 
pun merebak: kejadian 
bunuh diri yang erat de- 
ngan depresi, kekerasan. 


Ada begitu banyak hal yang 
menandakan ketidakberesan pa- 
da mental bangsa ini. Krimina- 
litas yang kian sadis, tawuran 
remaja, terorisme, ambang tole- 
ransi rendah terhadap perbeda- 
an, memudarnya rasa malu, pe- 
rilaku serakah lewat korupsi, dan 
seterusnya, 

Dunia memang tengah mem- 
prihatinkan depresi yang menji 
di masalah global. Beban kesakit- 
an dunia bakal menjadi ledakar 
hebat pada 2020, Saat ini saja, 
lebih dari 350 juta benduduk 
dunia menderita depresi dalam 
berbagai gradasi. Angka tersebut 
selaras dengan meningkatnya ke- 
an 
dan merosotnya kualitas hidup 
umat manusia. 

Lebih memprihatinkan, ter- 
nyata gagasan Tujuan Pemba- 
ngunan Milenium (Millennium 
Development Goal/MDG) tidak 
konkret menyentuh mas 
sehatan mental. MDG tidak s 
cara eksplisit menganggap kese- 
hatan mental sebagai hal yang 
perlu segera diatasi. Bisa jadi 
karena kesehatan mental me- 
mang agak sulit diukur. 


Depresi 

Saat ini perubahan yang cepat 
dalam berbagai bidang, kemun- 
duran sosial-ekonomi dari efek 
global kompetisi superketat, 
dan ketidakpastian masa depan, 
membuat sebagian masyarakat 
tidak mampu menghayati keba- 
hagiaan lagi. Semua ini menjadi 
faktor pencetus depr 
alah satu dampak depr 
yang berat adalah bunuh di 
Angka bunuh diri agak sulit di- 
ukur melalui kejadian yang ter- 
catat di pusat layanan kesehatan 
semata karena kematian bunuh 
diri justru sering tercatat dengan 


penyebab lain, misalnya kecela- 
kaan lalu lintas atau tidak dila- 
porkan keluarga. Kesadaran ter- 
hadap depresi dan akibatnya me- 
mang tidak selayaknya mengan- 
dalkan angka epidemiologik. 

Apakah maraknya berbagai 
masalah kesehatan jiwa, terma- 
suk depresi, selalu berkaitan de- 
ngan kemajuan tingkat kehidup- 
an, termasuk kondisi ekonomi? 
Ada benarnya, tetapi ternyata ti- 
dak selalu begitu, bergantung pa- 
da tingkat resiliensi atau keke- 
nyalan individu dan sistem di 
masyarakat tersebut. 

Berbagai perubahan kehidup- 
an yang cepat, ketidakpastian 
masa depan, termasuk meluber- 
nya pengangguran, dituding se- 
bagai akar dari ketidakseimbang- 
an dan kondisi ini amat relevan 
saat ini. Banyak anggota masya- 
rakat kehilangan pijakan akar bu- 
daya dan nilai-nilai kehidupan 
sosial yang dulunya bisa menjadi 
benteng pertahanan, 


Mental kesegeraan 

Mental kesegeraan (imme- 
diaey) dan pola pikir yang ter- 
distorsi, menjadi semacam gaya 
hidup serta cara pandang yang 
justru kian diterima, seakan 
menciptakan norma baru dan di- 
serap menjadi semacam kebe- 
naran semu. Tak heran, kesen- 
jangan yang kian meruncing da- 
lam masyarakat akan cepat me- 
nimbulkan perilaku mal-adaptif, 
lantas menciptakan ketidakseim- 
bangan dalam banyak sektor ke- 
hidupan. Kita kehilangan sistem 
masyarakat yang tenang dan se- 
makin jauh dari budaya intro- 
speksi sebagai landasan untuk 
maju menghadapi tantangan. 

Mental kesegeraan bisa kita 
lihat saat orang ingin serba cepat, 
cepat kaya, cepat berkuasa, cepat 
sembuh, cepat populer, dan se- 
bagainya, sering bukan lewat c: 
yang berorientasi pada pros 
dan daya juang. Krisis multi- 
dimensi yang memuncak tahun 
1998 di Indonesia merupakan 
tonggak sejarah penting yang se- 
harusnya diantisipasi, ” karena 
jangka panjangnya akan melu- 
luhlantakkan kualitas hidup ma- 
syarakat, termasuk di dalamnya 
kesehatan mental. 


Saat ini kita sudah mulai me- 
nuai dampak reformasi itu yang 
ternyata memang pahit. Apalagi, 
pemangku kekuasaan sebagai re- 
gulator perikehidupan masyara- 
kat mengecewakan, mengempas- 
kan harapan yang kadung dipa- 
sang tinggi. Di situlah kumpulan 
individu bernama masyarakat 
kehilangan harapan yang amat 
berharga bahwa kehidupan layak 
diteruskan. Depresi marak kare 
na kita kehilangan ”sesuatu”: ha- 
rapan dan kepastian hidup. 

Individu atau masyarakat per- 
lu mencapai aktualisasi, seperti 
formulasi Abraham Maslow, se- 
hingga kelak mampu memenuhi 
dasar-dasar kebutuhan sendiri 
dan umat manusia. Namun, ku- 
alitas hidup yang semestinya 
menciptakan masyarakat yang 
berorientasi pada pencapaian ni- 
lai-nilai kemanusiaan dan per- 
adaban ini kian merosot. 

Patut disimak pendapat Karen 
Horney tentang depresi bahwa 
kita tidak akan mengerti masalah 
depresi tanpa kita memahami se- 
berapa besar harapan, nilai kehi- 
dupan, dan standar yang dipatok 
oleh individu dan m: rakat, 


jadi perubahan yang lebih ba- 
at retorika reformasi dite- 
riakkan—terempas oleh kenya- 
taan, menyisakan ketidakberda- 
yaan yang membuncah (over- 
whelming hopelessness). 

Maka, kita perlu menurunkan 
ekspektasi agar mendekati ke- 
nyataan, betapapun pahitnya, 
sambil merestorasi kenyataan 
yang sedang tidak legit itu. Bel- 
merasa bahagia dan mem- 
punyai harapan yang proporsi: 
onal akan mengurangi angka pe- 
rilaku mal-adaptif sebagai dam- 
pak dari depresi. 

Mari kita mengembalikan ni- 
lai-nilai baik dari kearifan lokal 
serta menguatkan akar sosial bu- 
daya yang bisa meningkatkan ko- 

si sosial dan resiliensi mental 

Ikat seba 

an otentik yang boleh 
abaikan selama ini. 

NALINI MUHDI 

Psikiater di RSU Dr Sutomo 

FK Unairs Pengurus Pusat 
Perhimpunan Dokter Spesialis 
Kedokteran Jiwa Indonesia 


Inovasi Layanan Terbaru Kami untuk Kemudahan 
Proses Check-in Penerbangan Domestik 


Sebagai bagian dari penyempurnaan layanan untuk mempermudah proses check-in 
penerbangan domestik Garuda Indonesia, kini Passenger Service Charge sudah 
dimasukkan ke dalam harga tiket di manapun pembeliannya. Ini merupakan upaya 
kami dalam mempermudah transaksi Anda, penumpang setia kami. 


Nikmati Garuda Indonesia Experience dengan layanan khas serta armada kami yang 
direvitalisasi. Kami bangga menjadi maskapai milik bangsa Indonesia. 


" Untuk semua tiket yang dibeli sebelum tanggal 4 Oktober 2012, 
masih harus tetap membayar Airport Tax di check-in counter 


Garuda Indonesia di bandara. 


24jam  garuda-indonesia.com 
KO) 0 204 207-80 
atau (021)23 ) 


WORLD'S BEST 
REGIONAL AIRLINE 


- 


Garuda Indonesia 
The Airline of Indonesia 


KOMPAS, RABU, 10 OKTOBER 2012 


KILAS LUAR NEGERI 


Rudal Balistik Korut Diklaim Jangkau Daratan AS 


Korea Utara mengingatkan, wilayah Amerika Serikat telah ma- 
suk dalam jangkauan peluru kendali balistiknya. Dalam per- 

y ng dikeluarkan, Selasa (9/10), Pemerintah Korut 
mengecam keras kesepakatan AS dan Korea Selatan untuk 
meningkatkan kemampuan daya jelajah rudal Korsel lebih dari 
dua kali lipat sehingga mampu menjangkau wilayah mana pun 
di Korut. Kesepakatan itu dipandang Korut sebagai rencana 
kedua negara itu menginvasi negerinya. "Kesepakatan itu ada- 
lah produk lain dari konspirasi yang dibuat seorang tuan 
dengan kaki tangannya, yang akan memicu peperangan me- 
lawan Korut,” ujar juru bicara Komisi Pertahanan Nasional 
negeri itu melalui kantor berita pemerintah, KCNA. Dalam 
pernyataan resmi yang sama juga disebutkan, Korut sama 
sekali tidak akan pernah bersembunyi dan akan menghadapi 
ancaman kepadanya. "Roket-roket strategis kami tetap dis 
kan menyerang, bukan hanya basis agresor imperialis AS, 
perti Korsel, Jepang, dan Guam, tetapi juga hingga daratan AS,” 
ujar juru bicara itu, (AP/DWA) 


Ledakan Mesiu Tua Guncang Rusia Tengah 


Simpanan mesiu tua meledak, Selasa (9/10), di sebuah tempat 
uji militer di Rusia tengah, menyebabkan asap putih mem- 
bubung ke langit dan memaksa pihak berwenang mengevakuasi 
warga dari desa-desa di sekitarnya. Tempat uji militer Donguz 
yang terletak 30 kilometer sebelah selatan kota Orenburg di 
wilayah pegunungan Ural terbakar setelah mesiu tua sec 
terduga meledak di sana pada pukul 06.50 GMT (pukul 
WIB), seperti dinyatakan Kementerian Keadaan Darurat dan 
Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan terpisah. 
Pihak berwenang mempertimbangkan mengevakuasi warga 
empat desa yang dekat dengan tempat uji militer itu, kata juru 
bicara Kementerian Keadaan Darurat, Vladislav Zubchenko, Ta 
tidak menjelaskan berapa orang yang telah dievakuasi dari 
daerah yang terdampak, yang menjadi tempat tinggal beberapa 
ribu orang. Zubchenko mengatakan, ledakan telah berhenti 
sekitar pukul 09.30 (pukul 16.30 WIB), tetapi api masih ber- 
kobar. Kementerian Pertahanan mengatakan tidak ada personel 
militer yang tewas atau cedera. (AFP/DI) 


Penjualan Mobil Jepang di China Merosot 


Penjualan mobil produksi Jepang di China anjlok pada bulan 
September, sebagai dampak sengketa teritorial antara kedua 
negara, Hal ini juga meningkatkan kekhawatiran manufaktur 
mobil Jepang akan masa depan mereka di China, pasar terbesar 
produk kendaraan bermotor di dunia, Toyota Motor Corp pada 
Selasa (0/10) mengumumkan, penjualan mereka pada Sep- 
tember 2012 turun 48.9 persen dibandingkan dengan Sep- 
tember 2011. Adapun penjualan Honda Motor Co turun 40,5 
persen, penjualan Nissan Motor Co anjlok 35,3 persen, dan 
pengapalan mobil Suzuki Motor Corp ke China turun 42,5 
dalam periode sama. Protes warga China yang berlanjut dengan 
boikot produk Jepang meluas di China pada September setelah 
Jepang membeli tiga dari lima pulau di Kepulauan Senkaku di 
Laut China Timur, yang juga diklaim China sebagai kepulauan 
Diayou. "Persediaan menumpuk, operasi pabrik turun, dan ritel 
tak berjalan lancar, Produsen mobil Jerman dan Korea Selatan 
yang akan mengambil keuntungan,” kata Koji Endo, analis 
senior pada Advanced Research Jepang. (RE! S/WAS) 


Proyeksi Ekonomi Suram 


5 
Ka 


7838-1987 


Mn042-405M6AR 


ARP/ANTONY DIOKSON 


Tiga perempuan duduk di depan toko yang dipenuhi iklan 
penjualan dan penyewaan di Hongkong, Selasa (9/10). Dana 
Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi 
pertumbuhan negara maju di Asia sebagai akibat lemahnya 
pemulihan ekonomi Eropa dan Amei ikat. 


INTERNASIONAL 


BRUSSELS, SELASA 


menahan diri, 


Jenderal NATO An- 
srs Fogh Rasmussen di Brussels, 
Belgia, Selasa (0/10), menegaskan, 
Ankara bisa bersandar di pundak 
NATO, "Semua langkah sudah si 
ap untuk itu” kata Rasmussen 
sambil mengingatkan sikap me- 
nahan diri tetap lebih baik 
Pernyataan itu seiring » 


ah, yang d 
Rabu pekan lalu. Turki membalas 
dengan lebih intensif, yang di- 
balas lagi oleh Suriah. 

Untuk menghadapi Suriah, 
Turki sudah mengerahkan 25 pe- 
sawat tempur F-16 ke Pangkalan 


Bom yang tidak meledak terlihat di antara reruntuhan pos tentara di Desa Dar Te: 
oposisi, yang merebut pos penjagaan itu tiga bulan lalu, menggunakan pos yang terletak di bukit itu untuk memantau pergerakan pasukan Pemerintah Suriah. 


NATO Siap Dukung Turki 


Suriah Mengingatkan Barat untuk Menjauh 


Pakta Pertahanan Atlantik 
Utara (NATO) siap membantu Turki menghadapi 
Suriah. Semua rencana yang diperlukan siap 
dijalankan guna membela Turki jika diperlukan. 
Akan tetapi, NATO mengingatkan agar semua pihak 


Turki Diyarbakir di dekat 
perbatasan, Pimpinan militer 
Turki juga sudah melakukan in- 
speksi pasukan. 

Presiden Turki Abdullah Gul, 
Senin, mengatakan, beberapa 
skenario terburuk sedang dima- 
inkan di luar Suriah. Untuk itu, 
Turki sudah siap dengan segala 
konsekuensi untuk memper- 
tahankan diri, 


Permainan 


Aksi saling serang antara Tur- 
ki dan Suriah adalah dampak dari 
srlawanan oposisi Suriah 


siden Basi 
100.000 warga Suriah mengungsi 
ke wilayah Turki, yang berba- 
tasan sepanjang 911 kilometer 
dengan Suriah. 

Akan tetapi, perlawanan opo- 
sisi ini tak hanya menjadi beban 
negara tetangga Suriah, termasuk 
Turki. Negara Barat, beberapa 
negara di Timur Tengah, dan 
Turki dinilai tengah memainkan 
skenario untuk menjungkalkan 
Assad. Menteri Luar Negeri Tur- 
ki Ahmet Davutoglu bahkan se- 
eksplisit menyebut Wakil 
Presiden Suriah Farouk al-Sha- 
aa sebagai figur yang bisa di- 
terima semua pihak untuk meng- 
gantikan Assad, 

Hal ini memunculkan kemia 
tahan Suriah. Menteri Penerang- 
an Suriah Omran al-Zoubi me- 
ngecam Davutoglu. "Turki bukan 
Kesultanan Ottoman. Menlu 
Turki tak berhak mengatur Da- 
us, Mekkah, Kairo, dan Je- 
” kata Zoubi, Senin. 


2zah, Provinsi Idlib, 27 kilometer barat laut kota Aleppo, Suriah, Senin (8/10). 


AFP/HERVE BAR 


'asukan 


»nal, termasuk Tur- 
sampur tangan menjungkal- 


Sehubungan dengan hal itu, tas interr 
Suriah diduga mencoba mem- ki, 


provokasi dengan menyerang kan rezim Suriah. 
Turki, "Ini diduga semacam pe- —— Abdulbaset Sieda, Kepala De- 
ringatan bagi Turki agar tidak wan Nasional Suriah, menga- 


mencoba mencampuri urusan takan, opos iriah menerima 
domestik Suriah," kata Mustafa proposal Ankara, yang intinya 
Alani, analis Timur Tengah dari — penjungkalan rezim Suriah. 
Gulf Research Center, yang ber- Adapun Iran, sekutu dekat Su- 
basis di Geneva, Swiss. riah di Timur Tengah, bs 
Ali Tekin, asisten profesor Hu- — dangan bahwa Turki ad 
bungan Internasional di Univer- — bagi NATO untuk melakukan in- 
sitas Bilkent, Ankara, mengata-  tervensi di Suriah. Penasihat Pe- 
ah paham Turki tidak merintah Iran, Ali Akbar Vela- 
ng. Suriah sepertiingin  yati, menyatakan, NATO sudah 
mengingatkan bahwa intervensi menyiapkan serangan militer ke 
Turki bisa membakar kawasan. Suriah. Serangan balasan Turki 
iriah hendak mengirim pesan yang lebih intensif dengan jelas 
agar tidak mencoba-coba men- — memperlihatkan niat itu. 
jungkalkan Assad. Velayati, yang juga mantan 
Namun, Paul Salem dari The Menlu Iran, mengatakan, NATO 
Carnegie Middle East Center, ingin melemahkan kawasan yang 
yang berbasis di Beirut, Lebanon, sedang mengalami kebangkitan 
tak menepis kemungkinan tem- — dan ingin menghambatnya. Ka- 
bakan dari Suriah ke Turki rena itu, dia menegaskan Tran 
sengaja dilakukan oposisi Suriah. siap mendukung Suriah. 
Tujuannya, mendorong komuni- (AFP/AP/REL 


S/MON) 


BEIJING, SELASA Ambisi 
perusahaan teknologi China un- 
tuk berekspansi secara global kini 
terancam. Hal ini setelah Komite 
Intelijen DPR Amerika Serikat 
menyebut dua manufaktur te- 
lekomunikasi terkemuka China, 
Huawei Technologies Ine dan 
ZTE Corp, berpotensi mengan- 
cam keamanan nasional, 
”Banyak orang Ami 


AS di posisi ter 
les Maynard, Direktur Pelaks 
Senior Business 
Asia, Selasa (0/10). 

Isu ini mengemuka menjelang 
pemilihan presiden AS pada 6 
November. Menurut Maynard, 
hasil penyelidikan anggota legis- 


na 
Development 


latif AS itu didorong "kekhawa- 
tiran para pemilih yang sangat 
prihatin dengan hal tersebut”, 

Sehari sebelumnya, Komite 
Intelijen DPR AS menyampaikan 
hasil penyelidikan mereka sela- 
ma satu tahun. am rekomen- 
dasi itu, perusahaan AS diminta 
menghindari berbisnis dengan 
Huawei dan ZTE. Otoritas AS 
juga diminta menghalangi kedua 
perusahaan China itu untuk 
membeli perusahaan di AS. Sis 
tem komputer pemerintah di- 
minta tidak menggunakan kom- 
ponen dari kedua peru 
untuk mencegah r 

Rekomendasi itu tid 
ikat. Namun, laporan itu bi: 
membatalkan niat perusahaan 
telekomunil ber- 
bisnis dengan Huawei dan ZTE. 


Ambisi Global China Terancam 


Kedua perusahaan yang ber- 
basis di Shenzen itu menolak 
tuduhan tersebut. Merek: 
ngeluhkan Komite Intelij 
AS tak memiliki bukti kuz 
mengambil kesimpulan itu. 
”Laporan itu didasarkan pada 
rumor dan spekulasi untuk mem- 
buktikan tuduhan yang tak ber- 


dasar, Kami terpaksa mencurigai 
tujuan laporan ini hanya untuk 
merintangi persaingan serta 


menghalangi perusahaan tekno: 
logi informasi dan komuni 
China memasuki pasar AS," u 
juru bicara Huawei, Scott Syk 
lewat surat elektronik. 

ZTE mengatakan, investigasi 
serupa harus dilakukan kepada 
semua perusahaan Barat yang 
memakai komponen d 
usahaan China, (AP/AFP/W2 


HUAWEI DAN ZTE 


Anggota Kongres AS berusaha menghalangi ekspansi perusahaan 
telekomunikasi China di wilayah AS. 


Produsen perangkat telekomunikasi 
terbesar dunia berdasarkan 
pendapatan tahun 2011 

(dalam miliar dollar AS) 


Pasar telepon seluler pada 
kuartal Il 2012 di AS 
(dalam persen) 


ZTE RIM Huawei 


Ericsson BIN 137 37 36 
1 
Huawei 
Motorola Apple 
Neatebtucent 199 laa Ba 
Nokia-Siem 16 — 
Nokta-Siomens: (NONA Ea 
ZTE 
HTC Samsung 
9,5 218 
Penjualan 2011 berdasarkan wilayah (dalam miliar dollar AS) 
Ghina Luar China Total 
Huawei ANE 220 324 
- MEMPGEA » 
China Afrika 
Asia Eropa, Amerika, dan Oseania 
Sumber! Reuters, sumber Industri. Angkacibulatan peurens 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


BOOKS&BEYOND 


10" October 2012 


at Times bookstores UPH - Lippo Village 


MET AND GREET WITH FAMOUS AUTHORS: 


“ Ms. Krisnina Maharani Akbar Tandjung 


@ Ms. Aimee Dawis 
@ Ms. Clara Ng 


» dr. I Gusti Ayu Nyoman Partiwi 


Art Display and Auction 


“Yayasan Rumah Belajar Keluarga Anak Langit" 
Supported by Hadiprana Art Center 


@ 


For Inro C onta crUs ar (021)542-13020| — man: marketing@booksbeyond.co.id | — @books beyond | Ri booksbayond 


for Members 


206. 


for Public 
10-17 " October 2012 


AtAuBoors &B eyono SToREs: 


wet: YPH Karawaci, Siloam Lippo Village 
Work Jarak Pluit Village "ENAK Siloam Kebon Jeruk, St. Moritz 
somJAkatk |ippo Mall Kemang, Pacific Place, Pacific Place Level 2, 
Pejaten Village, Plaza Semanggi, Cilandak Town Sguare, MRCCC - Siloam 
ET AKA Cibubur Junction LAM Hotel Aryaduta ”"0K: Universitas Indonesia 
BDS: Bandung Indah Plaza, Istana Plaza "#”": Plaza Medan Fair, Sun Plaza 
WMO: Siloam Manado #K5s/t: Silgam Makassar”“/91Y6: PSx Mall Palembang 
WL: Kuta Sguare, Bebek Bengil Ubud, Lippo Plaza Sunset 
BAPAK: Siloam Balikpapan, e-walk Balikpapan 


“merma and Condition Apply 
Mon Bing ha Original anou' Cupen 


KOMPAS, RABU, 10 OKTOBER 2012 


INTERNASIONAL 


9 


Pekerja anak 
Banglades di 
sebuah pabrik 
di Dhaka, 
Selasa (9/10). 
Banglades telah 
mengadopsi 
kebijakan 
pengurangan 
pekerja anak 
untuk 
menghapus 
pekerja anak 
pada tahun 
2015. Menurut 
Organisasi 
Buruh 
Internasional, 
masih ada 3,2 
juta pekerja 
anak di 
Banglades, 


Nasib Pekerja Anak 


Gembong Zetas Diduga 


Sukses Besar bagi Pemerintah Meksiko jika Dikonfirmasi Uji Forensik 


MEXICO CITY, SELASA — Angkatan Laut 
Meksiko, Senin (8/10) malam, mengumumkan, 
gembong kartel narkoba Zetas, Heriberto Lazcano, 
tampaknya tewas dalam tembak-menembak dengan 
marinir Meksiko di Negara Bagian Coahuila, dekat 


perbatasan Amerika Serikat. 


am pern 


si kuat? j 


Lag 


Namun, pernyataan itu me- 
perlu uji fore 
bih detail untuk mengidentifi 


nyebut 


ikan, hal ini me- 
rupakan kemenangan besar bagi 
penegak hukum M 


dua orang 
dalam tembak-menembak sel: 
sebelumnya itu adalah 1 
yang juga dikenal sebagai "EI 


Lazcano itu 


sada "in- 
salah satu Hk 
yang tewas bi 


impulan pemer 
sik dalam kas 


le- Mengerikan 


sah pendiri salah satu kartel 
paling kejam di dunia itu. 
"Informasi yang didapatkan 
setelah beberapa uji fo i 
AL awal dilakukan mengindikasil 
salah satu jenazah itu adalah 
erto Lazcano, AL Meksiko 
koordinasi dengan Negara Ba 
gian Coahuila, dan akan menanti 


$ ini, 
pernyataan AL Meksiko. 


Tewasnya Lazcano tak pelak 


menjadi sukses besar bagi pe- 
negak hukum Meksiko dan upaya 
pemerintah memberantas jaring- 
Kartel Zetas 
yang didirikan Lazcano bersama 
sekelompok pembangkang dari 
unit pasukan elite Angkatan 

arat berada di balik sebagian 
" pembantaian paling me- 
ngerikan. Mereka juga menda- 
langi angan yang paling ganas 
awan polisi dan tentara Mek- 
siko. 

Lazcano, yang dikenal dengan 
sebutan "EI Verdugo 
Algojo—karena — kebrutalannya, 
tersangka dalam ratusan pem- 
bunuhan, Hal itu di antaranya 
pembunuhan Francisco Ortiz 
Franco, editor sebuah mingguan 
ana yang kerap memberi- 
erdagangan narkoba, pa- 
da Juni 2004, Ortiz Franco tewas 
ditembak di depan dua anaknya 
yang masih kecil saat dia me- 


ninggalkan sebuah klinik. 

Zetas dianggap sebagai satu 
dari dua kartel narkoba paling 
kuat Meksiko. Mereka dituduh 
melakukan pembunuhan brutal 
dalam perang narkoba itu yang 
telah menewaskan sekitar 60.000 
orang semasa pemerintahan Pre- 
siden Felipe Calderon, 

Keduate a anggota Zetas 
itu tewas setelah sekelompok 
pria bersenjata '— menyerang 
marinir dengan granat dari se- 
buah kendaraan yang melaju. Ke- 
lompok itu terlibat tembak-me- 
nembak dengan marinir di Prog- 
reso, Coahuila, sekitar 125 ki- 
lometer sebelah barat perbatasan 
Te: 


adalah sa- 
satu penjahat yang paling 
dicari di Meksiko, AS menawar- 
kan hadiah 5 juta dollar AS untuk 
penangkapannya. Hanya Joaguin 
”Shorty” Guzman, pemimpin 


no, atau 


Kartel Sinaloa, pesaing Zetas, 
yang dihargai lebih mahal untuk 
penangi ' 

Zetas dibentuk oleh sekelom- 
pok desertir tentara yang ber- 
tindak sebagai tukang pukul Ka 
Teluk. Mereka kemudian me- 
ahkan diri dan membentuk 
rtel sendiri tahun 2010. 

Zetas baru-baru ini tampaknya 
terpe 


guel 
orang gembong s, Ivan Ve- 
alias "EL Tal "atau 
, ditangkap bulan lalu. 
lau Pemerintah Meksiko 
dan kartel pesaing menyambut 
gembira tewasnya La: 
rebutan kontrol atas Z 
menjadi masalah bagi Pr 
terpilih Enrigue Pena Nieto, Ni- 
cto akan dilantik menggantikan 
Calderon pada 1 Desember. 
(AP/RBUTERS/AFP/DI) 


VENEZUELA 


Chavez Ulurkan Tangan 
kepada Kubu Oposisi 


CARACAS, SELASA — Pre- 
siden Venezuela Hugo Chavez 
bertekad menjadi seorang ”pre- 
siden yang lebih baik” dan me- 
nyatakan niatnya bekerja sama 
dengan oposisi, Senin (8/10). Se- 
hari sebelumnya, Chavez meme- 
nangi pemilu di tengah mening- 
katnya suara oposisi, Hal ini di- 
lihat sebagai cermin ketid: 
puasan pada revolusi 

Dalam pemilu yang 


ya, 
Ikuti 81 
persen pemegang hak pilih, Cha- 
n, atau 


vez mendulang 55 pers 
hampir delapan juta 
didat oposisi, Henrigue Capriles, 
mencatat hasil terbaik oposisi de- 
ngan perolehan 44,39 persen, 
atau 64 juta suara. 

Presiden yang terkenal dengan 
sikap ke nya menentang Ame- 
kat itu bertekad mem- 
r am revolus alis g 
didanai uang dari penjualan mi- 
nyak. Namun, dia juga meng- 
ulurkan tangan kepada pemilih 
yang tidak puas dengan kiner- 
janya dan menyatakan akan be- 
kerja sama dengan oposisi. 
”Saya ingin mengikutsertakan 
semua orang, termasuk oposisi. 
Saya bertekad menjadi presiden 
yang lebih baik dibandingkan be- 
berapa tahun terakhir,” kata Cha- 
vez (58) kepada ribuan pendu- 
kungnya dari balkon istana ke- 
presidenan Miraflore: 

Pemimpin veteran itu juga 
mengulurkan tangan secara lang- 
sung kepada lawannya, 

"Percayalah, saya baru meng- 
obrol melalui telepon dengan 
Henrigue Capriles! Saya meng- 
undangnya untuk bekerja bagi 
persatuan nasional, menghor- 
mati perbedaan-perbedaan ka- 
mil” tulisnya di akun jejaring 
1 Twitter 

Hal ini dinilai sebagai pene- 
rimaan diam-diam bahwa keung- 
gulannya lebih tipis dibanding- 
kan pemilu sebelumnya, dan 


bahwa Venezi adalah negara 
yang terpecah. Pada pemilu 
2006, misalnya, Chavez meng- 


alahkan kandidat oposisi Manuel 
Rosales dengan telak, memper- 
oleh 62 persen suara, dengan 
margin keunggulan 25 poin. 
"Oposisi menguat dengan ke- 
pemimpinan yang jelas dan ba- 
nyak opsi untuk masa depan,” 


kata Luis Vicente Leon, Kepala 
Lembaga Polling Datanalisis. 

Tak lama kemudian, Capriles 
menulis di Twitter, "Saya me- 
nerima telepon dari Presiden 
Chavez. Atas nama lebih dari 
6.500.000 warga Venezuela, saya 
mengimbau persatuan nasional 
dan saling menghormati bagi se- 
mua orang.” 

Nada berdamai yang disam- 
paikan Chavez itu sangat berbeda 
dengan nada yang disampaikan- 
nya selama kampanye, Sebelum 
itu, dia tak pernah menyebut 
nama Capriles. Berulang kali 
menghina penantangnya sebagai 
“binatang” dan “oligarki sayap 
kanan yang akan memerintah 
hanya untuk kaum kaya”, 

Capriles (40), mantan Guber- 
nur Mire menyatu- 
kan oposisi yang terpecah-pecah 
setelah memenangi pemilihan 
pendahuluan. Dia pun menarik 
perhatian pendukung Chavez 
dengan janji mengatasi krimi- 
nalitas, mereformasi perekono- 
mian yang bergantung pada mi- 
nyak, dan mempersatukan bang- 
sa yang terpecah itu. 
jau mengakui kekalahan, 
Capriles bertekad melanjutkan 
perjuangan untuk menghormati 
4 juta pemilihnya. Koalisi Per- 
tuan Demokrat yang beroposi 
kini bersiap menghadapi pemi- 
lihan gubernur negara bagian 
pada Desember, 

Dorongan bagi Chaves untuk 
mengakomodasi kubu oposisi 
ga disuarakan Pemeri 


enam juta orang yang ber- 

perlu diperhatikan,” kata 
stick, Juru Bic: 
partemen Luar Negeri AS untuk 
Belahan Dunia Barat 

Namun, secara umum ker 
nangan presiden beraliran k 
melegakan sekutunya di kawas- 
an. Pemimpin Kuba Raul Castro 
menyebut s Chavez ”keme- 
nangan historis”, dan Presiden 
Argentina Cristina Kirchner me- 
sebagai ”kemen: 
Selatan dan K 
Dukungan ju 
siden Bolivia Evo Mora 
siden Ekuador Rafael Cor: 
Presiden Nikaragua Daniel Or- 
tega. (AFP/REUTERS/AP/DI) 


sana | 
@ PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors www.ktb.co.id/mirage (3 @KTBMitsubishi (GP xrs Mitsubishi Motors Indonesia 


HUBUNGI DEALER RESMI MITSUBISHI: 


Jakarta: « PT SRIKANDI DIAMOND MOTORS Mampang (021) 79188888-78, 79190066, Sunter (021) 6506825, 6510900 « PT CIWANGI BERLIAN MOTORS Ciputat (021) 7401448: Kebayoran Lama (021) 7225648 » PT SETIA KAWAN 
PAHALA MOTOR Pluit (021) 6624956-60 « PT DWINDO BERLIAN SAMJAYA Bintaro (021) 7458383 « PT BUMEN REDJA ABADI Latumenten (021) 6312381 « PT SUN STAR PRIMA MOTOR Fatmawati (021) 7507352-56, 7507316, 
7509222. Bekasi: « PT SUN STAR MOTORS Juanda, Margahayu (021) 88347777. Bandung: » PT SRIKANDI DIAMOND MOTORS Sukarno Hatta (022) 5403000, 5407000, 5421593 « PT SURYA PUTRA SARANA Abdurachman Saleh 
: « PT SRIKANDI DIAMOND MOTORS Jend. A. Yani (0264) 316191-95. Cirebon: « PT TEJA BERLIAN Kalijaga (0231) 201651-53, 201624, 201774. 
“ PT DAHANA BERLIAN MOTOR HZ. Mustofa (0265) 333288. Semarang: » PT BUMEN REDJA ABADI Arteri Puri Anjasmoro (024) 7605506 « PT SUN STAR MOTOR Banyumanik (024) 7464567. Yogyakarta: » PT BOROBUDUR 
OTO MOBIL Adisucipto Km 7,3 (0274) 486706, 488601. Solo: « PT SUN STAR MOTOR Kol. Sutarto (0271) 647444, 647835, 648770. Surabaya: « PT SRIKANDI DIAMOND INDAH MOTORS Pecindilan (031) 3771000-1: Panglima Sudirman 
(031) 5348555, 5452966 « PT SUN STAR MOTOR Ngagel (031) 5017311. Malang: « PT SUN STAR MOTOR Panglima Sudirman (0341) 456592-95. Jember: « PT MAYANGSARI BERLIAN MOTOR Gajah Mada (0331) 484366-68. Denpasar: 
# PT BUMEN REDJA ABADI Imam Bonjol (0361) 483002-03, 483744. Mataram: « PT BERLIAN CAHAYA BIMA Selaparang (0370) 640777, 640705. Medan: « PT SUMATERA BERLIAN MOTORS Sisingamangaraja Km 7 (061) 7866868 
« PT SARDANA INDAH BERLIAN MOTORS Jend. Gatot Subroto (061) 4557800. Padang: « PT SUKA FAJAR Veteran (0751) 32906-07, 34096, 31074 » PT ANDALAS BERLIAN MOTORS By Pass Km 11 (0751) 497199. Pekanbaru: 
» PT PEKAN PERKASA BERLIAN MOTOR Jend. Sudirman (0761) 848808 « PT SUKA FAJAR Soekarno-Hatta (0761) 572543-44. Jambi: 
» PT SUKA FAJAR Jend. Sudirman (0747) 21787, 21786. Palembang: » PT LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR Jend. A. Yani (0711) 510585, 512900 » PT BERLIAN MAJU MOTOR KH. Wahid Hasyim (0711) 510858, 515180. Lampung: 
» PT BUDI BERLIAN MOTOR Haji Mena Km 15 (0721) 709999, 785934 » PT LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR Tenggiri (0721) 483000. Balikpapan: « PT MANDAU BERLIAN SEJATI Ring Road (0542) 875479, 875926, 872776. 
Samarinda: « PT MAHAKAM BERLIAN SAMJAYA KH. Wahid Hasyim (0541) 771771, 260363, 260843. Pontianak: « PT GEMILANG BERLIAN INDAH Jend. A. Yani II Km 1,2 (0561) 581111, 583333. Banjarmasin: » PT SUMBER BERLIAN MOTOR 
Jend. A. Yani Km 10,3 (0511) 4281699, 4281604-09. Batu Licin: « PT BARITO BERLIAN MOTOR Raya Batulicin, Tanah Bumbu (0518) 75800. Sampit: « PT SRIKANDI DIAMOND INDAH MOTORS Jend. Sudirman Km 2,6 (0531) 6711157-58. 


(022) 6031040 « PT WICAKSANA BERLIAN MOTORS A. Yani (022) 7200555. Cikampek: 


Tasikmalay: 


Ba ujan 


5." YAN 
Gs 


Saksikan kehadiran kami di: 
» Pondok Indah Mall 1 
» Mall Kelapa Gading 3: 8 - 14 Oktober 2012 

« Mall Taman Anggrek : 15-21 Oktober 2012 


PT KERINCI PERMATA MOTORS Kol. Abunjani (0741) 60300, 63087, 63449. Muara Bungo: 


Makassar: « PT BOSOWA BERLIAN MOTOR Urip Sumoharjo (0411) 444444, 447744. Manado: » PT BOSOWA BERLIAN MOTOR Kairagi, Dimembe (0431) 863856, 862420, 863757. 


8-14 Oktober 2012 


MITSUBISHI 
MOTORS 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, RABU, 10 OKTOBER 2012 


FAKTOR 


RENE L PATTIRADJAWANE 
E-mail: rIp@kompas.com SMS: 081802-KOMPAS 


Percepat Bangunan 
Perdamaian 


antangan yang dihadapi Pemerintah Filipina ketika me- 
| nyetujui kesepakatan damai dengan Front Pembebasan 
Islam Moro (MILF), Minggu (9/10), adalah menata se- 
jumlah perundingan berikutnya secara damai juga. Kesej 
an damai ini disadari Presiden Benigno "Noynoy” Aguino III 
ataupun Ketua MILF Al Haj Murad Ebrahim sebagai kunci 
menyelesaikan konflik selama ini. 

Kesepakatan kerangka kerja perdamaian kedua belah pihak 
yang difasilitasi Malaysia merupakan terobosan penting dalam 
mencari solusi penyelesaian konflik di Kepulauan Mindanao, 
Filipina selatan. Dan yang menarik, jalan menuju solusi per- 
damaian ini difasilitasi banyak pihak, termasuk International 
Contact Group (ICG) yang melibatkan Jepang, Inggris, Turki, 
dan Arab Saudi, serta empat LSM, yakni Conciliation Re- 
sources, The Asia Foundation, Muhammadiyah, dan Pusat 
Dialog Kemanusiaan (CHD). 

Keterlibatan Malaysia sendiri sebagai bagian dari Tim Mo- 
nitoring International (IMT) yang merupakan upaya bersama 
dengan Brunei, Norwegia, dan Uni Eropa. Kita sendiri berharap 
pernyataan kesepakatan kerangka kerja damai yang disam- 
paikan Presiden Aguino akan memberi harapan baru penye- 
lesaian konflik internal suku bangsa Moro, seperti halnya pe- 
nyelesaian damai di Aceh, dan bisa menyebar ke beberapa 
negara Asia Tenggara lainnya dalam i . 

Tercapainya kerangka kerja damai ini setidaknya didasari 
pada beberapa faktor penting. Faktor pertama adalah adar 
kecenderungan global untuk mempercepat proses desentr 
i melalui pembentukan otonomi khusus, Otonomi ini 
memberikan hak yang luas dan penuh menentukan nasib 
sendiri dalam konteks negara dan nasionalisme Filipina. 

Di tengah arus globalisasi, fenomena kemajuan teknologi 
komunikasi informasi yang memengaruhi hubungan interna- 
sional, multi-identitas, perbedaan adat istiadat, ataupun ke- 
percayaan masyarakat di dalam negara-bangsa memberikan 
peluang yang luas dan mendalam untuk bekerja sama. Konteks 
ini memberikan kita pemahaman tidak serta-merta politik 


a 


AP PHOTO/ LEE JIN-MAN 


Presiden Myanmar Thein Sein (kiri) bersama Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak (kanan) disambut anak-anak yang mengibarkan bendera nasional kedua negara dalam 


acara penyambutan kenegaraan di Istana Kepresidenan Gedung Biru di Seoul, Korsel, S 


Perdamaian Diharap Langgeng 


Filipina Juga Ingin Solusi Damai Dicapai dengan Komunis 


Islam harus dikaitkan dengan radikalisme dan kekerasan. 

aktor kedua yang tidak kalah pentingnya adalah perse- JAKARTA, KOMPAS — Banyak kalangan optimistis Moro (MNLT), jangan sampai — Wakil Presiden Komisi Eropa kan-rekan mereka dibebaskan 
lisihan di dalam negara-bangsa, apa pun bentuk dan alasannya, Sa Saga mena TA al terulang, Bidang Kebijakan Luar Negeri sebelum perundingan dimulai, 
termasuk perbedaan keagamaan, ternyata bisa diselesaikan me- perdamaian antara Pemerintah Filipina dan Front “ Catherine Ashton juga menyam- dan kami menolak keinginan itu, 
lalui tekad dan itikad pihak-pihak yang bertikai. Keberanian Pembebasan Islam Moro (MILF) berjalan sukses. Pujian paikan dukungannya. "Penanda- Kami belum sepakat soal ma- 


iden Aguino bertekad menyeles 


ikan tuntutan penentuan 
an dalam kerangka 


negara-bangsa 

Konflik di Filipi 
kepercayaan. Lebih jauh lagi, latar belakang sejarah panjang 
kembali ke tahun 1565 ketika wilayah yang disebut tanah 

-amoro di Filipina b: si da di bawah 

n kolonial Spanyol Situasi ini terus berlanjut ketika 
Amerika Serikat menjajah Filipina tahun 1898, dan menjadi 
bagian dari Filipina setelah kemerdekaan tahun 1946. 

Puncak konflik lebih berakar pada gagasan primordial ten- 
tang tanah air, indoktrinasi, marjinali al, serta sej 
panjang pergeseran penduduk. Undang-undang tanah di Fi- 
lipina, misalnya, menyebabkan terjadinya pengalihan tanah ko- 
munal Bangsamoro kepada pendatang baru karena ketidak- 
mampuan untuk mendaftarkan tanah mereka akibat buta hu- 
ruf. Tanah yang tidak didaftar dikuasai negara. 


Pendapat yang sama disuarakan Ketua Umum PP 
Muhammadiyah Din Syamsuddin. 


Saat dihubungi lewat telepon, 
Din, Selasa (9/10), mengaku 
sangat bergembira dan bersyukur 
karena perundingan dan pem- 
bicaraan damai di antara kedua 
belah pihak akhirnya mencapai 
kesepakatan. 

”Prosesnya sudah terlalu lama. 
Saya optimistis. Namun, kedua 
pihak tetap harus berhati-hati, 
jangan sampai bangunan perda- 
maian yang tengah d 
hanya karena mi 


manitarian Dialogue Center, Mu- 
hammadiyah, dan Conciliation 
Resources, 
sebagai £ 


nantinya akan tetap terlibat da- 
lam pros 
perdama 
sehatan 


Manila," ujar Din. 


Tercapainya kesepakatan da- 
mai itu mengundang pujian dari 
banyak pihak, termasuk Sekre- 
taris Jenderal Perserikatan Bang- 
ngsa Ban Ki-moon lewat 
pernyataan tertulisnya, Senin. 
Ban bahkan menawarkan ban- 
tuan PBB jika memang dibutuh- 
kan, Ta juga memuji Presiden 


Malaysia bertindak 
tator utama. 
Muhammadiyah melalui ICG 


Benigno Aguino III dan para pe- 
mimpin MILF yang memung- 
kinkan perdamaian terwujud di 
Mindanao. 


rekonstruksi setelah 
n, baik di bidang ke- 
maupun pendidikan. 
nanya, tanggal 15 Oktober 
ya akan hadir saat per- 
an damai ditandatangani di 


seluruh rakyat Filipina, term 


dokumen bersejarah 
untuk 


Min- 


tanganan 


mencapai pe 
nao menuju 
jahteraan,” 
ni Eropa sebaj anggota 
tim Monitor Inti onal dan 
partner pembangunan mengen- 
an kemiskinan di Mindanao 
sejak tahun 1990 akan terus 
memberikan dukungan penuh," 
kata Ashton. 


Berlanjut ke komunis 

Di tempat terpisah, Pemerin- 
tah Filipina mengumumkan te- 
kadnya untuk mencapai kesepa- 


salah itu,” ujar Padilla. 

CPP meminta rekan-rekan 
mereka — dibebaskan — karena 
orang-orang yang ditahan Peme- 
ntah Fi kon- 
sultan juru runding mereka. 

araan damai Pemerin- 
pina dan CPP pada No- 
vember 2011 telah dibatal 
Namun, CPP belum memastikan 
kedatangan mereka dengan ren- 
cana perundingan di Norwegia. 
Pemerintah Norwegia sendiri be- 
lum menentukan tanggal pe- 
rundingan. 

Bentrok senjata masih terjadi 
antara tentara pemerintah dan 


Dalam dua tahun terakhir ini, ada beberapa titik konsensus kecil,” ujar Din, Menurut Din, bagi rakyat kawasan semi-oto- katan damai serupa dengan ke- pemberontak komunis, Insiden 
yang disepakati Pemerintah Filipina dan MILF. Salah satu di Menurut dia, setidaknya tiga seperti nomi yang akan dibentuk, yakni lompok pemberontak komunis. terakhir, enam orang tewas da- 

taranya yang sangat krusial adalah topik yang terkait dengan tahun terakhir ini, PP Muham-  kesejahter: moro, Pembic damai antara Pe- lam kontak senjata kedua pihak. 
lingkup leluhur. Kesepakatan kerangka kerja damai berikutnya madiyah terlibat dalam proses akan menjadi isu krusial yang ndan sambutan baik juga merintah Filipina dan Partai Ko- — Menurut militer Filipina, korban 


adalah menentukan bagaimana lingkup leluhur ini bisa di- 


perundingan damai itu. Muham- 


harus dilakukan 


adil dan disampaikan Menteri Luar Ne- 


munis Filipina (CPP) dijadwal- 


tewas antara lain tiga gerilyawan 


terapkan di wilayah tengah dan selatan Mindanao di mana madiyah bekerja sama dengan sangat berhati-hati, Hal itu geri RI Marty Natalegawa, "Se- kan diadakan bulan ini di Nor- — Tentara Rakyat Baru (NPA), se- 
penduduk Muslim menjadi minoritas selama empat dekadi sejumlah negara dan organisasi ' mengingat konflik yangterjadi di bagai negara tetangga terdekat wegia. orang prajurit militer, dan dua 

Jalan ke perdamaian memang telah terbuka. Masing-masing internasional yang tergabung da- wilayah Itu sudah sangat dalam Filipina, Indonesia selalu men- Hal itu dibenarkan ketua juru polisi, Menurut juru bicara mi- 
pihak menyadari globalisasi dengan berbagai percepatannya lam International Contact Group — melukai dan siapa saja yang ter- dukung upaya Pemerintah runding Pemerintah Filipina, liter, Letnan Kolonel Eugenio 
sangat dalam memengaruhi ber politik CG). libat, Din meng lipina menciptakan perdamaian Alexander Padilla, yang meminta IV, pihaknya meningkatkan 


dan ekonomi, termasuk lingkungan konflik, Bagi Pemerintah 
Filipina dan MILF, perubahan ini berdampak serius terhadap 
tekad dan itikad perdamaian yang ingin dibangun. 


Anggota ICG adalah Turki, Je- 
pang, Inggris, dan Arab Saudi, 
lembaga Asia Foundation, Hu- 


gagalan perjanj 
lalu, antara Pemer 
dan Front Pembeb: 


dengan masyarakat Moro di 
lipina selatan,” kata Marty dalam 
siaran persnya. 


pihak CPP membatalkan semua 
permintaan prakondisi mereka, 
”Mereka terus meminta re- 


memberantas pembe- 
di utara dan timur Min- 
danao, (AFP/DWA) 


PEMBERONTAKAN BERSENJATA 


12 Tewas di Thailand Selatan 


——SSEREMONITANL— 


Avenue dan PT Pulau Intan Lakukan Penandatanganan Kontrak 


BANGKOK, SELASA — $e- 
iki 12 warga sipil tewas da- 
jumlah aksi penyerangan “THAILAND 


bersenjata di beberapa lokasi di $ 
Thailand selatan, Lokasi yang Ng n 


SERANGAN MILITAN 
DI THAILAND SELATAN 


'Avenue Apartment & Offices, proyek 

! pengembangan properti terpadu di Jakarta 
Selatan, pada tanggal 28 September 2012 

menandatangani kontrak pembangunan dan konstruksi 


bergejolak itu antara lain Pattani, TELUK Ran dengan menunjuk PT Pulau Intan sebagai kontraktor 

Narathiwat, Yala, dan sebelah se- THAILAND utama. Dari pihak L/Avenue, penandatanganan 

latan Songkhla. Yaring CN dilakukan Direktur Utama Hadi Kusuma Christanto 
Menurut aparat kepolisian Khok Pho FA dan Direktur Bunardy Limanto. Sementara itu, PT 

Thailand, Selasa (9/10), serangan neh Pulau Intan diwakili dua orang direktur, yakni Pui Budi 


mematikan itu diduga dilakukan 
oleh anggota kelompok perla- 
wanan. 

Situs harian Bangkok Post 
memberitakan, insiden terbaru 
terjadi pada Selasa pagi di ka- 


Setiawan dan Wendy Kuncoro. PT Pulau Intan akan 
membangun tiga menara L'Avenue, yang terdiri dari 
@ satu menara perkantoran 28 lantai dan dua menara 
apartemen 29 lantai. Pembangunan ini akan dilakukan 
dalam dua tahap. Tahap pertama, membangun me 
perkantoran di bagian depan dan menara apartemen 


wasan perkebunan karet distrik 
Khok Pho, Pattani, Sepasang su- 

i istri penyadap getah karet 
ia 6O tahun tewas setelah 
gap dan ditembak dengan 
senapan AK47 dan pistol kaliber 


LAUT 
ANDAMAN 


Kiri-kanan: Perwakilan PT Pulau Intan - Senior Adi 


PTUN da an abah 


membangun men 


selatan yang berada di bagian belakang. Tahap kedua, 


partemen utara di bagian tengah. 


Tahap groundbreakingtelah dimulai pada 9 Juni 2012 
lalu. Saat ini tengah mempersiapkan pek 
dan foundation. Selanjutnya, akan diteruskan dengan 

pembangunan substructureyang terdiri dari tiga lantai 


ja. 


an piling 


1 milimeter. MALAYSIA Shigetoshi Haraguchi, Direktur basement dan upper-structuretiga menara tersebut. 
Sehari sebelumnya, sepasang Pui Budi Setiawan dan Direktur Operasional Wendy Kuncoro. Perwakilan L'Avenue - (YACHI 

suami istri lain juga tewas dalam 50 km Direktur Bunardy Limanto, Direktur Utama Hadi Kusuma Christanto, dan Senior Advisor 

serangan serupa, Pasangan muda BESTAHI 


itu tewas saat mengendarai se- 
peda motor dan melewati 
kantor Dana Bantuan Penanam- 
an Kembali Karet. Pelaku lang- 
sung kabur setelah korbannya 
jatuh. 

Sementara itu, di Distrik Ya- 
ring, Pattani, Senin sore, juga 
terjadi serangan bersenjata me- 
matikan. Korban adalah tiga su- 
karelawan pertahanan. Ketiga 
korban tewas tertembak di Jalan 
Ban Muang Wan saat menghen- 
tikan mobil mereka dan berbin- 
cang di tepi jalan ketika sebuah 
mobil bak terbuka meluncur 
mendekati mereka. 

Dua orang bersenjata yang 
berada di bak terbuka langsung 
memberondong para korban. Be- 
lakangan, aparat menemukan se- 
kitar 100 selongsong peluru ber- 
tebaran di sekitar lokasi. 

Saksi mata mengatakan, para 
pelaku sempat berhenti untuk 
mengambil masing-masing sepu- 


(3 


Sejak April 2012, 
sedikitnya 15 orang 
tewas akibat serangan 
bom mobil. 


Pada hari yang sama, dua pria 
juga tewas dalam sebuah serang- 
an di Provinsi Yala. Di Provir 
Songkhla, dua pedagang sayuran 
juga tewas tertembak. Satu orang 
lagi tewas ditembak di distrik 
Cho-Airong, Narathiwat, Selasa. 

Kawasan Songkhla selama ini 
dikenal relatif aman dari sejum- 
lah serangan bersenjata kelom- 
pok perlawanan. Akan tetapi, 
sejak bulan April 2012, sedikitnya 


Tuntut otonomi 

Sejak tahun 2004, desakan ke- 
lompok perlawanan menguat un- 
tuk menuntut otonomi yang di- 
perluas di wilayah yang berba- 
tasan langsung dengan Malaysia 
tersebut. 

Kekacauan yang terjadi me- 
makan banyak korban jiwa. Se- 
kitar 5.300 orang tewas, baik 
warga Muslim maupun penganut 
Buddhis, akibat serangan bersen- 
jata dan ledakan bom. 

Agustus lalu,” Pemerintah 
Thailand — mengatakan telah 
menggelar perbincangan damai 
secara informal dengan kelom- 
pok pemberontak. 

”Namun, sekelompok mil 
dak ingin solusi damai. Mereka 
mencari cara untuk terus me- 
neror masyarakat. Kami tengah 
mencari cara mencegah kekeras- 
an yang terjadi, tetapi sampai 
sekarang belum berhasil,” ujar 


Serah Terima Unit Tower “ 


dan Penandatanganan MoU KPA BANK BRI 


aggio” The Green Pramuka Apartment 


ANK BRI dan The Green Pramuka Apartment melakukan serah terima kepada pembeli unit tower Faggio (6/10). Dalam acara ini 


an MoU dan serah terima kunci diwakili Pemimpin Kantor Cabang Khusus BANK BRI Sis Apik Wijayanto, Berbagai 


penandatanga 
B kegiatan penunjang seperti funbike, aerobik, dan pementasan beberapa band pun diselenggarakan untuk memeriahkan acara, 


Lidah pa 


pengunjung juga dimanjakan dengan digelarnya pas 


makanan, yang trans 


sinya dilakukan dengan Kartu BRIZZI. Selain 


cuk senapan MI6 dan AKA serta 15 orang tewas akibat se- juru bicara militer kawasan se- | itu, BANK BRI membuka tiga booth yang melayani akuisisi tabungan, Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), dan pembuatan kartu kredit. 
dua pucuk pistol yang ada di rangkaian serangan — bom latan, Kolonel PramoteProm. | pe/yovj 
dalam mobil korban. mobil, (AFP/DWA) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, RABU, 10 OKTOBER 2012 


INTERNASIONAL 


1 


AP PHOTO/RAFI! 


Bocah India yang menderita kekurangan gizi makan di Rumah Singgah Apanalaya, organisasi yang membantu anak-anak telantar, di Mumbai, India, Selasa (9/10). 


Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan, warga dunia yang kelaparan berjumlah 870 juta orang, lebih rendah 


Merkel Disambut Unjuk Rasa 


Yunani Diberi Waktu hingga 18 Oktober Mendatang 


ATHENA, SELASA - 


Kunjungan Kanselir Jerman 


Angela Merkel ke Athena, Yunani, Selasa (9/10), 
disambut ribuan pemrotes yang turun ke jalan, Para 
pemrotes sempat bentrok dengan polisi. Ini adalah 


kunjungan pertama Merkel ke Yunani s 


utang membelit Eropa. 


Bentrokan terjadi ketika peng- 
unjuk berupaya mendekat 
ke tempat pertemuan Merkel 
dan Perdana Menteri Yunani An- 
tonis Samaras di pusat kota 
Athena, Mereka menembus ba- 
rikade sambil melemparkan batu 
ke polisi, Polisi membalas dengan 
melemparkan gas air mata 
Beberapa demonstran mem- 
bawa poster yang isinya meminta 
Merkel pergi. Mereka menyalah- 
kan Merkel dan Jerman karena 
Yunani memangkas 
n sebagai 


langan dz 
Moneter Inte 


i Eropa “dan Dania 
asional (IMF). 


ejak ki 


"Anda tidak dih 
Enyahlah Imperialis”” demikian 
bunyi salah satu spanduk. Bah- 
kan, sebuah tabloid menurunkan 
karikatur yang menggambark: 
Merkel seperti Adolf Hitl 

Banyak pemimpin — Eropa 
menghindari kunjungan resmi ke 
Yunani karena khawatir sambut- 
warga yang tak be 
Namun, Merkel yang negai 
merupakan kontributor terbesar 
dana talangan Eropa berani me- 
nerima undangan Samaras. 

Kunjungan Merkel ke Yunani 
sebenarnya untuk memberikan 
pesan bahwa Jerman mendu- 
kung Yunani keluar dari krisis. 


Namun, Merkel juga menyirat- 
kan Jerman tidak akan mengu- 
ana lagi selain yang telah 
li komitmen sebelumny: 

Ekonom Martin Koehring dari 
Unit Intelijen Ekonomis menga- 
takan, Merkel ingin menegaskan 
lagi komitmennya dalam mem- 
bantu Yunani dan membuat 
nyal bahwa dia mendukung pe- 
merintahan koalisi $: 

"Kunjungan Merkel tampak- 
nya menegaskan bahwa selain 
ada solid dari rekan-rekan 
di Uni Eropa, tekanan terhadap 
implementasi penghematan fis- 
kal dan reformasi strukturan ti- 
dak akan mereda," katanya lagi. 
Dia bagaikan menuangkan 
bensin ke atas api,” kata Vana 
Koronaiou, seorang pemilik toko 
yang menjual tas buatan Jerman 
di dekat alun-alun Syntagma. 


Tunjukkan komitmen 
Sementara itu, pertemuan 

menteri keuangan Uni Eropa di 

Luksemburg memutuskan, para 


Kehabisan Bensin 


AP PHOTO/THE VICTOR VALLEY DAILY P 


Sepasang laki-laki dan perempuan mendorong mobil milik Regina Chavira ke stasiun pengi: 


bahan bakar di Victorville, California, Amerika Serikat, Senin (8/10). Mobil itu kehabi 
sampai 90 meter menjelang SPBU itu, 


an bensin tak 


at Chavira hendak mengisi bensin. 


Satu dari Delapan Orang Kelaparan 


ROMA, SELASA — Organisasi 
Pangan dan Pertanian PBB 
(FAO) menurunkan perkiraan 
jumlah orang yang kelaparan di 
dunia. Namun, upaya dunia 
merangi kelaparan juga semak 
lemah. Hal itu terungkap dalam 
laporan FAO tentang pangan 
yang dikeluarkan di Roma, Selasa 
0/10). 

FAO memperkirakan, pendu- 
duk dunia yang kelaparan kini 
berjumlah 870 juta orang. Badan 
PBB yang bermarkas di Roma itu 
mengumpulkan laporan dari 
Program Pangan Dunia PBB 
(WEP) dan Dana Internasional 
untuk Pembangunan Pertanian 
(IFAD) yang menyebutkan jum- 
ng kelaparan turun 
dari 925 juta pada 2010. Setahun 
sebelumnya, penduduk dunia 
yang kelaparan mencapai 1 miliar 
jiwa. 

Walaupun menurun, angka 
tersebut tetap saja masih tidak 
dapat diterima, "Dengan 870 juta 
orang yang menderita kekurang- 
an gizi kronis pada 2010-2012, 
jumlah orang kelaparan di dunia 
ini masih saja tinggi,” demikian 


laporan FAO. 

Jumlah tersebut berar 
dari delapan orang di dunia ma- 
sih kelaparan. "Dengan keadaan 
ekonomi seperti sekarang, kami 
menemukan lebih dari 100 juta 
anak berusia di bawah limatahun 
kelaparan,” ujar Dirjen FAO Jose 
Graziano da Silva. 


Hambatan 


Dalam laporan itu dinyatakan, 
sebenarnya ada kemajuan dalam 
melawan kelaparan pada dua de- 
kade terakhir. Namun, upaya itu 
selanjutnya terhambat. 

Sebagian besar kemajuan itu 
dicapai sebelum tahun 2007- 
2008. Sejak itu, kemajuan global 
dalam mengurangi kelaparan 
justru menurun. Upaya itu harus 
dipacu lagi agar dapat memenuhi 
target Tujuan Pembangunan Mi- 
lenium (MDGs) yang menarget- 
kan memangkas kelaparan hing- 
ga separuh pada tahun 2015,” 
kata Da Silva. 

"FAO juga mencermati ber- 
bagai faktor menjadi penyebab 
penurunan itu, Faktor itu antara 
lain krisis ekonomi global, ke- 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


naikan harga pangan, dan ber- 
tambahnya permintaan biofuel, 
spekulasi harga pangan, serta 
perubahan iklim,” kata Jomo 
Sundaram, Asisten Dirjan FAO. 

Sebagian besar orang kelapar- 
an di dunia ir mlahnya sekitar 
852 juta, adalah penduduk di 
negara berkembang. Di nes 
berkembang, orang yang kela- 
paran mencapai 14,9 persen dari 
gian besar tinggal 
di Asia selatan dan timur, serta 
kawasan subsahara Afrika. 
Chinotti dari organisasi 
nirlaba Oxfam mengatakan, ku- 
rangnya upaya pemerintah da- 
lam mengatasi tingginya harga 
pangan, ketidaksetaraan jender, 
perampasan lahan, dan perubah- 
an iklim membuat upaya me- 
lawan kelaparan terhambat. 

"Faktanya, orang yang kela- 
paran jumlahnya lebih dari po- 
pulasi di Amerika Serikat, Eropa, 
dan Kanada. Padahal, dunia se- 
benarnya memproduksi makan- 
an yang mencukupi untuk setiap 
orang. Ini merupakan skandal 
terbesar yang pernah ada,” ka- 
tanya. (AP/REUTERS/JOE) 


kreditor internasional membe- 
rikan batas waktu kepada Yunani 
hingga 18 Oktober untuk meng- 
implementasikan reformasi. Im- 
plementasi ini diperlukan agar 
Yunani dapat menerima dana ta- 
langan tahap selanjutnya. 
imi menekankan bahwa se- 
belum pengucuran dana talangan 
ni harus dengan 
jelas memperlihatkan komitmen 
untuk mengimplementasikan 
program-program secara penuh. 
Selain itu, ada 89 aksi prioritas 
nplementa- 
s et lalu, hingga 18 
Oktober mendatang,” ujar Je- 
an-Claude Juncker, ketua Euro- 
grup atau kumpulan menteri ke- 
uangan Eropa. 

Hal yang termasuk prioritas 


n pada Ma 


antart 
utama dan reform 
tenaga kerji 
ngan kem 
nani,” 
diselesaikan sebelum Ur 
mengucurkan dana tala 


an yang dic 


“Yaman 
telangan-seba 
bagian dari paket 
tahap kedua sebesar 
curo, Akhir pekan lalu, 
mengatakan  nega 
sanggup lagi menelan p 
Jika kucuran dana talar 
31,5 miliar euro 
idak segera diberikan, 


(AP/AFP/REUTE 


?Kami gembi 


CO MA0nOOL 


dari prediksi mereka tiga tahun lalu, yaitu 1 miliar orang. 


in adalah privatisasi aset 


de- 


apai Yu- 


"kata Juncker, Hal itu harus 


ni Eropa 
ngan ta- 


5 miliar euro, 


talangan 
0 miliar 
Samaras 


ya tidak 


oil pahit. 
ngan se- 
tersebut 
kas ne- 


ikan kosong pada November 


JOKE) 


KILASA 


KAWAT SEDUNIA 


@ Portland derendon 


London 
Pengetahuan tentang tum- 
buhan penting agar tidak 
salah tanam. Sepasang 
orangtua tidak menyangka 
di halaman belakangnya te- 
lah tertanam ta 


tumbuh subur menghijau 
dan cukup besar di bela- 

g rumah mereka. Keber- 
adaan ganja tersebut ter- 
ungkap ketika ada sese- 
orang yang lewat dan me- 
motret ganja tersebut. Dia 


“Sep Ta? ren 
lalu mengunggah foto itu di 

akun Facebooknya. Hasilnya, foto ganja hijau yang menyembul 
dari pagar halaman belakang itu beredar di dunia maya, Foto 


ini dilihat polisi di Bedford, sekitar 90 kilometer dari London. 
Polisi lalu menghampiri rumah tersebut dan menanyai pe- 
miliknya. Pasangan tua yang tidak disebutkan namanya itu 
menyatakan tidak mengira tanaman di belakang rumah mereka 
adalah ganja. Mereka mengira itu adalah tanaman bi ' 
Dalam sebuah pesan di Twitter disebutkan bahwa tanaman 
ganja itu telah disita polisi. 


Portland 


ng bertemu 
Oregon, lima tahun lalu akhirnya menikah di Kilometer 
jalur maraton itu, tahun ini, Katie Holmes dan Eric Johansson 
adalah sepasang sahabat yang kemudian jatuh cinta, ber 
lalu memiliki seorang anak lelaki. Mereka menjadi akrab s 
telah bertemu pada Kilometer 82 Maraton Portland lima tahun 
lalu. Akhir pekan lalu, mereka memutuskan menikah. Bukan di 
tempat yang biasa seperti pasangan lain, melainkan di jalur 
maraton tersebut. Holmes berpal 1 putih panjang leng- 
dengan kerudung dengan topi baseball di atasny 
ya, dengan mengenakan tuxedo hitam. 
Mereka berhenti di Kilometer 32 di kawasan Colombia Park. Di 
sana, teman-teman dan keluarga mereka sudah menunggu dan 
menyambut pasangan tersebut. "Tni merupakan hari yang 
sungguh indah, hari ter angat mengesankan. 
Saya rasa ini adalah maraton yang pal ing menge: ankan,” kata 
Holmes. Pasangan tersebut menyelesaikan 10 kanan tersise 
dalam lomba tersebut setelah menyele: 1 Up: 
kahan. "Saya egalar an me jadi sedikit lebi mudah 
i hiri maratonr 
asakan menda patkan adrenalin tambahan mengalir 
luruh tubuh la h menyelesaikan 
seluruh rute mz 


(AP/UPI/JOE) 


SPESIAL DISKON 5096 


PERMATAKARTUDEBIT PRIORITY 
PERMATABLACK KARTU KREDIT 
PERMATAKARTUDEBIT PREFERRED 


SEMUA PERMATAKARTUKREDIT PLATINUM 


Priority Call Center 500100 


"Diskon 504 berlaku mulai tanggal10 Oktober: 16 Oktober 2012 « Diskon hanya berlaku di Butik Aileira Jakarta, Medari, Makassar'dan 
tidak berlaku diledufter Alleira yang ada d Department Store 


API DIKA 


ka. 


1/ Ng 
NAD 
Priority 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


KOMPAS, RABU, 10 OKTOBER 2012 


Uji Kompetensi Guru Tetap Berjalan 
Pemerintah tetap melanjutkan proses uji kompetensi guru 
(UKG) online sesuai dengan rencana meski diprotes guru. 


Pemerintah berpendirian, jika masi 


masalah teknis, guru itu dapat mengulangny 


h ada guru yang punya 
'Tak perlu s 


luruh proses UKG dibatalkan. Jika ada pihak yang keberatan, 
tidak apa-apa, ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mo- 
hammad Nuh di Jakarta, Selasa (9/10). Pemerintah yakin UKG 


adalah salah satu ct 
nalit: 


ra meningkatka 
guru. Nuh berharap masyara 


n kompetensi profesio- 
bisa memahami upaya 


dan cara Kemdikbud meningkatkan kompetensi guru. (LUK) 


Ambon Jazz Plus Festival Kembali Digelar 


Keempat kalinya, Ambon Jazz Plus 


Festival (AJPF) digelar, 


Kali ini, AJPF digelar di Lapangan Merdeka, Ambon, Maluku, 


U- 


3 Oktober 2012. Ketua Panitia AJPF Andy Eric Manuhutu 


saat konferensi pers di Ambon, Selasa (9/10), mengatakan, 37 
partisipan meramaikan AJPF. Tak hanya artis dalam negeri, 
artis dari Amerika Serikat dan Singapura juga terlibat. Grup 


band dan tarian tradisional Maluku 


pun diberi tempat. (APA) 


Lima Provinsi Disiapkan untuk Perdagangan Karbon 


Dari 11 provinsi percontohan dalam program perdagang: 


karbon, baru lima provinsi yang per 
Kalimantan Tengah, Kalimantan 'Ti 
matera Selatan. Enam provinsi lain 
dana, Kelima provinsi memperoleh 


rsiapannya terus b 
mur, Riau, Jambi, 
belum memperoleh kucuran 
dana dari Norwegia senilai 


1 miliar dollar AS, "Namun, hingga tahap kedua ini baru Rp 200 
juta digunakan,” kata Erwinsyah, Wakil Ketua Tim Kerja 
Pe 


Bidang Provinsi Percontohan Satgas 
REDD: dari UKP4 di Palembang, 


RSUP Adam Malik Lakukan || 


Untuk pertama kalinya, RSUP HT Ad 
matera Uta 
pada dua telinga bc 


japan Kelembagaan 
aa (9/10). (IRE) 


implantasi Koklea 
lam Malik di Medan, 


Minggu (7/10), melakukan implantasi koklea 
5 tahun, YG, Sebuah elektroda ber- 


ukuran 31,5 milimeter ditanam di rumah siput telinga YG yang 


terlahir dengan kelainan pendengar 


n. Implantasi berlangsung 


2,5 jam untuk satu telinga, melibatkan belasan dokter dan 
perawat dari Departemen TIIT RSUP H Adam Malik dan 


MeDEL Indonesia dari Jakarta. "Sei 
semakin baik, bisa segera diimplant 
plantasi koklea, Delfitri Munir, SpT! 


Koleksi 30 Museum 


makin dini pasien dideteksi 
,” kata ketua tim im- 
HIT-KL(K). (WS) 


KOMPAS/YULVIANUS HAN 


Kain-kain tapis asal Lampung, sebagian berusia ratusan 


tahun, diperlihat! Pameran 
Nusanta 


Pam 


n pada 


Kha 


Kain Tenun 


, Selasa (0/10), di Museum Negeri Lampung. 
n yang berlangsung hingga 30 Oktober ini 


menampilkan koleksi kain dari 30 museum di Indonesia. 


Festival Teater Anak 2012 


Sanggar Anak 
Pelangi 
mementaskan 
Perebutan Apel 
Termahal 

di Dunia pada 
Festival Teater 
Anak 2012 

di Teater Kecil, 
Taman Ismail 
Marzuki, 
Jakarta, Selasa 
(9/10). Festival 
ini diikuti 
kelompok teater 
anak dari 
sejumlah sekolah 
dan sanggar. 


KOMPAS/IWAN SETIYAWAN 


Pengawasan BOS Kurang 
Libatkan Masyarakat 


Alokasikan Dana BOS untuk Penelitian Siswa 


SOLO, KOMPAS — Masyarakat kurang dilibatkan 


dalam pengawas 


an penggunaan biaya operasional 


sekolah, Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, 


diperlukan mekanisme pengawas 


an pengguna: 


n 


dana BOS dengan melibatkan masyarakat secara 


aktif. 


Persoalan ini mengemuka da- 
lam Semiloka Pengembangan 
Modal Pengawasan Dana BOS 
yang Ber 
digelar Ya 
(YSKK) di Solo, Jawa Tengah, 
Selasa (0/10). 

Direktur YSKK Suroto menga- 
takan, dana bantuan operasional 
sekolah (BOS) sebelumnya 
disalurkan lewat pemerintah 
daerah. Sejak 2012, dana di- 
sfer langsung ke sekolah dan 
sekolah juga diberi keleluasaan, 
mulai dari perencanaan, peng- 
gunaan, hingga pertanggungja- 
waban penggunaan dana. 


Di sekolah-sekolah tertentu, di 
mana komite sekolah juga terdiri 
atas orangtua siswa, pengawasan 
penggunaan dana bisa efektif. 
Namun, di banyak sekolah justru 
terjadi penyimpangan. 

Hasil penelitian YSKK di Gu- 
nung Kidul (DT Yogyakarta) dan 
Solo (Jawa Tengah), bentuk pe- 
nyimpangan penggunaan BOS 
antara lain sekolah belum me- 
nyusun dan mengesahkan Ang- 
garan Pendapatan dan Belang 
Sekolah (APBS) saat BOS cair, 
Sekolah juga tidak mencantum- 
kan seluruh penerimaan BOS da- 
lam Rancangan APBS, kepala se- 


kolah tidak transparan dalam 
mengelola dana sekolah, dan ter- 
jadi manipulasi surat pertang- 
gungjawaban BOS, 

Contoh lain diungkapkan Mz 
najer Tim Manajemen BOS G 
nung Kidul Dwi Agus Muhdi- 
harto. Pihaknya menemukan L 
nyak sekolah salah menempat- 
kan prioritas penggunaan dana 
BOS. Sekolah, misalnya, menda- 
hulukan membeli perlengkapan 


meji atau membangun gi 
pura daripada menggunakan da- 


na BOS untuk siswa. 


Dwi Agus yang juga Kepala 
Seksi Data dan Perencanaan 
Dinas Pendidikan,” Pemuda, 


dan Olahraga Gunung Kidul 
menyambut baik wacana peng- 
awasan berbasis masyarakat ter- 
hadap BOS. Ia mengakui, amat 
sulit mengawasi penggunaan 
BOS di sekolah yang jumlahnya 
amat banyak. Di Gunung Kidul 
terdapat 607 SD dan SMP yang 
menerima BOS, sedangkan tim 


pengawas hanya terdiri atas lima 
orang. 

Suroto menambahkan, pihak- 
a berharap dapat segera ter- 
sun model pengawasan ber- 
basis masyarakat terhadap BC 


Untuk penelitian siswa 
Di Jakarta, Menteri Pendidik- 
an dan Kebudayaan Mohammad 
Nuh mengatakan, untuk me- 
numbuhkan budaya meneliti « 
wa di SMA/SMK, sekolah dapat 
jaatkan dana BOS untuk 
tan penelitian siswa serta 
tan seni dan budaya. 
nti akan ada satu item di 
komponen BOS yang bisa dipakai 
untuk membiayai peneliti - 
ta kegiatan seni dan budaya 
kata Nuh seusai membuka Olim- 
piade Penelitian Siswa Indonesia 
2012. 
D 


r 


a BOS untuk siswa SMA/ 

K mulai dikucurkan Juli 2013. 
rnya Rp 1 juta per sis 

setiap tahun, (EKI/LUK) 


FILM 


Dibuka 
Jurusan 
Perfilman di 
Empat Kota 


JAKARTA, KOMPAS — Ju- 
rusan perfilman akan dibuka di 
empat institut seni dan budaya 
yang akan didirikan di empat 
kota, yakni Banda Aceh, Sama- 
rinda, Makassar, dan Jayapura, 
Pembukaan jurusan perfilman di 
beberapa daerah itu diharapkan 
bisa meningkatkan kualitas per- 
filman Tanah Air. 

Direktur Pembinaan Kesenian 
dan Perfilman Kementerian Pen- 
didikan dan Kebudayaan Sulistyo 
S Tirtokusumo mengatakan, pai 
pengajar atau dosen jurusan per- 
filman itu akan didatangkan, an- 
tara lain, dari Institut Kesenian 
Jakarta dan Institut Seni Indo- 
nesia Yogyakarta, 

"Mereka yang akan membantu 
mengembangkan jurusan film 
yang baru itu,” kata Sulistyo. 
Aktor film Didi Petet menga- 
n, penyebab rendahnya k 
film Indonesia terutama 

ktor pendidikan, baik pen- 
didikan pemain, sutradar 
pun kru pendukung. Ak 
rangnya jurusan khusus pertilm- 
an di perguruan tinggi, jumlah 
pengajar atau dosen pun minim. 
yarat mengajar di S-1 antara 
lain dosennya harus berpendi- 
1 S-3. Kualitas do- 
yang 1 
Petet pada kon- 


ferensi Workshop Pening- 
katan Ku is Produksi Film 
bertema ”Filmku Bangsaku” di 


Jakarta, Selasa (0/10). Workshop 
akan diselenggarakan juga di 
Bandung, Denpasar, Semarang, 
Surabaya, Yogyakarta, dan 

, 22 Oktober hingga 30 
November 2012. 

Para narasumber yang akan 
hadir antara lain Michael She- 
ridan (sutradara dan dosen per- 
filman dari Boston University of 
Arts), Koji Imaizumi (sutradara 
dari Jepang), Slamet Rahardjo 
Djarot, Garin Nugroho, Rudi Su- 


jarwo, Didi Petet, Gotot Prakosa, 


dan Arya Kusumadewa. 
udibyo JS menga- 


sih kurang karer 
besar sincas film hanyi 
bentuk film dari Ame 
dan Eropa. (LUK) 


meniru 


a Serikat 


PENYAKIT TIDAK MENULAR 


Waspadai Kela 


JAKARTA, KOMPAS — Kaum 
perempuan perlu mewaspadai 
penyakit tiroid alias gondok. Ke- 
lainan hormonal ini banyak di- 
alami kaum hawa, terkait dengan 
hormon 

Penyakit ini dapat terdeteksi 
dini dengan memeriksa kadar 
kolesterol pada tahap subklinik. 
Minimalisasi dampak dapat di- 
lakukan dengan terapi hormo- 
nal, 

Hal ini disampaikan Imam 
Subekti, dokter spesialis penyakit 
dalam dari Divisi Metabolik En- 
dokrin Fakultas Kedokteran Uni- 
versitas Indonesia/Rumah Sakit 
Cipto Mangunkusumo, dalam se- 
minar media ”Meminimalkan 
Gangguan Tiroid”, Selasa (0/10), 
di Jakarta, Acara ini diseleng- 
garakan Perkumpulan Endokri- 
nologi Indonesia terkait Kongres 


inan 


Ke-10 Asia and Oceania Thyroid 
Association di Bali, 21-24 Ok- 
tober 2012. 


r ke- 


jakun, Kelainan tiroid 
kitar 300 juta orang di dunia 
Indonesia belum ada angka re: 
mi, tetapi diperkirakan jumlah- 
nya relatif tinggi. 

Di RSCM, misalnya, dari 800 
pasien per tahun, sekitar 40 
orang mengalami kelainan tiroid. 
Sekitar 30 persen penderita 
mengalami hipertiroid, selebih- 
nya hipotiroid dan kanker tiroid. 

Tiroiditis terjadi karena pre 
(peradangan) pada k 
roid. Penyebabnya antara 
lain radiasi, faktor keganasan, ke- 
kurangan yodium, infeksi virus, 
dan otoimun, 

Tiroiditis otoimun merupakan 


LINGKUNGAN & KESEHATAN 


iroid pada Perempuan 


gangguan tiroid yang terjadi aki- 
bat sistem imun gagal mengenali 
kondisi tiroid sehingga menye- 
rang sel kel tiroid. Gang- 
guan tiroid jenis ini disebut juga 
moto. Penyakit ini pa- 
ng terjadi pada perem- 
a lanjut dan kerap di- 
turunkan. Hal itu diduga ber- 
kaitan dengan penurunan hor- 
mon estrogen. 

Gejala klinis hipertiroid antara 
lain jantung berdebar, banyak 
berkeringat, berat badan turun, 
dan infer Sementara gejala 
hipotiroid adalah kulit kering, 
lidah menebal, dan berpikir lam- 
bat, ujar Pradana Soewondo dari 
Divisi — Metabolik — Endokrin 
FKUI/RSCM. 

Adapun selain faktor genetik, 
kanker tiroid banyak ditemukan 
pada pasien pascaterapi radiasi di 


kepala, leher, dan dada. 


Pencegahan 
Gangguan pada tiroid jika ti- 


dak ditangani dengan baik dapat 
mengakibatkan komplikasi yang 
membahayakan jiwa dan menu- 
runkan kua hidup. Mema- 
hami dan mewaspadai penyakit 
ini dapat mengurangi beban fisik 
ataupun materi bagi penderita, 
keluarga, dan masyarakat, 

Imam menyarankan agar di- 
lakukan pemeriksaan laborato- 
rium untuk mengetahui lebih di- 
ni kelainan tiroid. Peningkatan 
kolesterol, arterosklerosis, dan 
infark otot jantung dapat men- 
deteksi adanya gangguan tahap 
subklinik. Pada tahap ini belum 
tampak benjolan tiroid. Jika ti- 
dak segera ditangani, gejala akan 
menjadi nyata. (YUN) 


REKAYASA GENETIKA 


Pertanyaan tentang Perilaku Etis 


ernyataan Komisi Ke- 
Ps Hayati Produk 

Rekayasa Genetika, Jumat 
(5/10), sungguh mengejutkan. 
Produk transgenik impor tak 
diteliti lagi kepastian keamanan 
pangan dan pakannya di dalam 
negeri dengan dalih etika pe- 
nelitian. Hal itu melecehkan 
peraturan (baca: negara), nalar, 
dan kemanusiaan. 

Keamanan lingkungan, juga 
kesehatan manusia dan hewan, 
diserahkan penuh pada propo- 
nen (pengusul) produk rekayasa 
genetika (PRG). Produsen PRG 
diyakini meneliti sesuai dengan 
lah ilmiah, yang di dalamnya 
terkandung nilai etika dan mo- 
ral. 

Padahal, keraguan pantas 
dimunculkan. Tahun 2009, 
para peneliti dari Perancis 
pimpinan Gilles-Eric Seralini 
dari Caen University menemu- 
kan "tanda-tanda keberacunan” 
dalam penelitian ulang tiga 
PRG jagung pangan dan 
pakan NK603, MON8I0, dan 


MON863 pada mencit selama 
90 hari, 

Bukannya meningkatkan 
kewaspadaan, yang muncul 
adalah pernyataan kepercayaan 
100 persen pada hasil pengujian 
asing, dalam hal ini proponen! 

Dari sana tersirat beberapa 
Peri masalah tanggung 
jawab Komisi Keamanan Hayati 
Produk Rekayasa Genetika 
(KKH-PRG). Di tangan mereka 
tergantung keamanan keaneka- 
ragaman hayati dan kesehatan 
manusia atau fauna! 

Kedua, KKHI-PRG menepis 
berbagai kemungkinan untuk 
bertindak berdasarkan prinsip 
kehati-hatian, seperti tercantum 
dalam Protokol Cartagena, ru- 
jukan Peraturan Presiden No- 
mor 89 Tahun 2010 tentang 
KKH-PRG. 

Pasal 10 butir 3f tentang tu- 
gas Balai Kliring Keamanan Ha- 
yati (BKKH) menyebutkan, tu- 
gas BKKH antara lain " mem- 
fasilitasi pertukaran informasi 
yang bersifat ilmiah, teknis, dan 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


informasi di bidang lingkungan 
dan hukum, serta pengalaman 
tentang pemanfaatan PRG”, Tak 
ada sekat di dunia untuk ber- 
tukar informasi ilmiah, berpe- 
gang pada prinsip kehati-hatian. 
Hal ini tak ditempuh. 

Dunia ilmiah berkembang 
bukan di ruang vakum—per- 
kembangan ilmu tergantung 
pada komponen di dalamnya. 
Pertukaran informasi akan 
memperkaya ilmu. Itu salah 
satu ”nalar” dalam dunia 
ilmiah. 

Ciri lain ilmuwan adalah 
pikiran terbuka dan tidak bias. 
Dengan karakter ini, ilmuwan 
akan selalu skeptis dan mem- 
pertanyakan segala hal. 

Pada dunia di bawah rezim 
kapitalis, hak kekayaan intelek- 
tual menjadi tempat rindang 
untuk berlindung ketika hasil 
penelitian tak dibeberkan gam- 
blang. Masalahnya, pertengahan 
September lalu muncul laporan 
hasil penelitian PRG NK603 
Roundup-resistant GM maize 


oleh tim peneliti di bawah Se- 
ralini di Journal af Food and 
Chemical Toxicology. Penelitian 
menyebut ada risiko tumor 
hingga 70 persen dan kematian 
pada tikus. 

Profesor Michael Antoniou, 
abli biologi molekuler King's 
College London, mengatakan, 
“Ini penelitian paling lengkap 
dan jelas yang pernah dipubli- 
kasikan tentang efek tanaman 
pangan PRG pada kesehatan 
dan herbicide Roundup pada ti- 
kus,” Aneh, ketika informasi itu 
justru diabaikan pihak berwe- 
nang. 

Pertanyaannya, perkara etika 
mana yang potensial dilanggar 
KKH-PRG saat mengikuti se- 
mua prosedur sesuai peraturan 
soal PRG dengan dilatarbela- 
kangi perilaku sains yang benar? 
Tujuan dari rentetan prosedur 
amat gamblang: jaminan ke- 
amanan hayati, pangan, dan 
pakan. Lalu, siapa berlaku 
tidak etis dalam persoalan ini? 

(BRIGITTA ISWORO LAKSMI) 


Pencegahan Rabies 


Direktur 
Pengendalian 
Penyakit Bersumber 
Binatang 

Kementt 
Kesehatan 
Rita Kusi 
(kanan) 
menyuntikkan vaksin 
antirabies kepada 
Maria Evy Sengsara 
(20), vaksinator Dinas 
Peternakan dan 
Kesehatan Hewan 
Sikka, Selasa (9/10), 
di Sikka, Pulau Flores, 
NTT, Hal itu 
dilakukan dalam 


n 


stuti 


$ 2017 pada 
puncak peringatan 
Hari Rabies Sedunia. 


KOMPAS/SAMUEL OKTORA 


RISET IPTEK 


Peraih Nobel Sebarkan ”Virus” Sains 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
raih Nobel Bidang Kedokteran 
2005, Barry J Marshall, datang ke 
Indonesia untuk menyebarkan 
"virus" sains. Ia tidak hanya 
memberi ceramah dan memo- 
tivasi generasi muda, tetapi juga 
menjajaki kerja sama penelitian 
terkait Helicobacter pylori yang 
mengantarkan Marshall dan re- 
kannya, J Robin Warren, men- 
dapatkan penghargaan Nobel Bi- 
dang Kedokteran, 

Kedatangan pengajar dari Uni- 
versity of Western Australia 
(UWA) itu ke Indonesia dalam 
rangkaian acara festival Science 
for Our Future yang diseleng- 
garakan Kedutaan Besar Austra- 
lia, 8-12 Oktober 2012, di Jakarta. 
Marshall mendapat penghargaan 
Nobel atas hasil risetnya yang 
menemukan bahwa Helicobacter 
pylori menjadi salah satu pe- 
nyebab sakit mag. Selain Mar- 
shall, hadir sejumlah ilmuwan 
lain dari UWA, seperti Kadambot 
Siddigue (pertanian), Tim St Pi- 


erre (kedokteran), Brendan Wad- 
dell (kedokteran), dan Carmen 
Lawrence (psikologi). 

Dalam kegiatan itu, Marshall 
bersama ilmuwan lain meng- 
adakan pertemuan meja bundar 
dengan para peneliti dari Lem- 
baga Fijkman Jakarta. Mereka 
terlibat dalam val berisi pa- 
interaktif, eksperimen, 
dari para ilmuwan 

agi ratusan pelajar. Se- 
jumlah murid sekolah diundang 
untuk ikut makan siang dan ber- 
bincang dengan para ilmuwan. 

Ketika ditemui, Selasa (9/10), 
Marshall mengatakan, ia tengah 
menjajaki kerja sama dengan pa- 
ra peneliti Lembaga Eijkman Ja- 
karta terkait riset dasar genetika 
Helicobacter. "Pendekatan di 
tingkat genetika bisa mengetahui 
sejarah dan perjalanan Helico- 
bacter di populasi,” ujarnya. 

Marshall mengungkapkan, ge- 
nerasi baru peneliti dapat tum- 
buh jika diberi ruang dan waktu. 
”Peneliti perlu diberi kapasitas, 


meran 


waktu, dan ruang untuk meneliti, 
idak bisa mereka semata meng- 
a. Dengan demi- 
an, peneliti dapat terus mem- 
buat prototipe yang dapat di- 
kembangkan,” ujarny 

Carmen Lawrence menyata- 
kan, pengenalan sains sebaiknya 
paling tidak sejak usia sekolah 
lanjutan tingkat pertama. "Agar 
menarik dan tidak membosan- 
kan, sains harus dikaitkan de- 
ngan cerita kehidupan dan peng- 
alaman nyata anak dalam bere- 
lasi dengan lingkungannya,” kata 
Lawrence. 

Hal senada dikemukakan Ka- 
dambot Siddigue. "Bidang per- 
tanian, misalnya, agar menarik 
bisa dikaitkan dengan isu ke- 
amanan pangan dan perubahan 
iklim, tuturnya. Semangat men- 
dalami sains bisa ditumbuhkan 
dengan menghubungkannya de- 
ngan humanisme. Harapannya, 
generasi muda yang tertarik sains 
melihat ruang untuk berkontri- 
busi bagi kemanusiaan. (INE) 


KOMPAS, RABU, 10 OKTOBER 2012 


BUNUH DIRI 


ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI 


Ketika Asa Hidup Sirna 


Namanya Asa Putri Utami. Bocah perempuan 
kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 31 Maret 1997, itu 
diketahui mengidap lupus. Setelah berjuang melawan 
penyakitnya, Asa akhirnya menyerah kalah. Pada 

11 September 2007, ia mengembuskan napas terakhir 


dengan senyum di bibirnya. 


Oleh IRWAN JULIANTO 


isah di atas adalah peng- 
lan salah satu kisah 
I Ca tentang 


menyambut ajal yang menjadi 
suplemen dalam buku Psikologi 
Kematian karya Komaruddin 

Hi 


Kisah tentang Asa yang di- 
tulis Hermawan Aksan tadi ma- 
kin mengharukan ketika lebih 
jauh dituturkan begini. "Bahkan 
di keranda, bibir Asa tetap me- 
nyunggingkan senyum meski 
kedua matanya terpejam. Lihat! 
Asa tidak mati! Dia hanya tidur. 
Lihatlah wajahnya! Seperti se- 
dang tidur. Dia tidak dalam ke- 
Ikitan/ ucap seorang bocah 
lik, teman sekolah Asa, tatkala 
dia melihat jasad temannya ter- 
bujur kaku di mushala menje- 
lang proses pemakaman.” 

Kematian Asa dapat dikate- 
gorikan sebagai kematian yang 
indah. Tak sedikit kematian ter- 
jadi lewat pergumulan batin dan 
raga, utamar ang dilakukan 
lewat bunuh diri, 

Adalah psikiater Elizabeth 
Kiibler-Ross, penulis buku amat 
terkenal, On Death and Dying 
(4969), yang merupakan orang 
pertama yang menganalisis ta- 
hapan pergulatan batin mereka 
yang menghadapi ajal, termasuk 
yang kemudian memutuskan 
bunuh diri. 

Model yang kini dikenal 
sebagai model Ktibler-Ross itu 
terdiri atas lima tahap: penyang- 
kalan (denial), amarah (anger), 
menawar (bargaining), depresi 
(depression), dan pasrah (accep- 
tance). 

Mereka yang memutuskan 
bunuh diri dapat dikatakan ber- 
henti pada tahap keempat, yaitu 


depresi. Karena kehilangan asa 
hidup, mereka memutuskan un- 
tuk mengakhiri hidup. Jadi, ta- 
hap kelima, pasrah dan berda- 
mai dengan diri sendiri, belum 
mereka capai. Umum diketahui 
di kalangan kedokteran jiwa ko- 
munitas bahwa depresi adalah 
80 persen penyebab bunuh diri. 

Pakar lain yang mengkaji fe- 
nomena bunuh diri adalah so- 
siolog Emile Durkheim dengan 
bukunya, Le Suicide (1897). Cen- 
dekiawan Jalaluddin Rakhmat 
dengan jeli mengutip buku Dur- 
kheim dalam paparannya pada: 
Si ium Nasional Bunuh Diri 
tahun 2009. "Peng- 
alaman-pengalaman pribadi 
yang lazim dianggap sebagai pe- 
nyebab langsung bunuh diri se- 
benarnya hanyalah pengaruh 
yang dipinjam dari disposisi 
moral si korban. Padahal, itu se- 
benarnya merupakan gaung ke- 
adaan moral masyarakat... Ke- 
sedihan menghampirinya dari 
ketiadaan.” 

Durkheim membagi empat 
tipe bunuh diri menjadi tipe 
anomik, fatalistik, egoistik, dan 
altruistik. Barangkali mitos 
pulung gantung (menggantung 
takdir) yang menjadi alasan bu- 


muh diri di Gunung Kidul, DI 
Yogyakarta, tergolong dalam ti- 
pe altruistik. Konon dikatakan 
bahwa ada orang-orang yang re- 
la bunuh diri demi menyelamat- 
kan desanya dari bencana 
meli 


lam 
setelah at meteor me- 
lintas di langit desanya. 
Jalaluddin lebih jauh menye- 
but contoh kasus Ernest He- 
mingway, pengarang Amerika 
Serikat pemenang Hadiah Nobel 
Sastra yang bunuh diri. Ternyata 


KESEJAHTERAAN SOSIAL 


Indonesia Masuk 25 Persen 
Negara Tanpa UU Keswa 


JAKARTA, KOMPAS — In- 
donesia masuk dalam 25 persen 
negara di dunia yang tidak me- 
miliki Undang-Undang Kesehat- 
an Jiwa, Kondisi negara dengan 
potensi bencana alam paling ba- 
nyak, karut-marut dalam tatanan 
sosial dan politik, serta kesejah- 
teraan sosial yang tidak merata 
seharusnya menjadi alasan cu- 
kup untuk memiliki Undang-Un- 
dang Kesehatan Jiwa. 

n kata Wakil Ketua 
IX DPR Nova Riyanti 
if yang juga menjadi Ketua 
Panitia Kerja Rancangan Un- 
dang-Undang Kesehatan Jiwa 
(RUU Keswa) Komisi TX, Selasa 
(0/10), di Jakarta. 

Terkait dengan peringatan Ha- 
ri Kesehatan Jiwa Sedunia Ke-20, 
10 Oktober 2012, bertema "De- 

si: Suatu Krisis Global”, Pe- 
merintah Indonesia mencanang- 
kan tema nasional "Depresi Ter- 
selubung dan Penyakit Penyer- 
tany: 

”Masyarakat selama ini tidak 
pernah mendapat terapi atau 
konseling sederhana — untuk 
mengupayakan kesehatan jiwa. 
Sekarang terkonsentrasi pada ke- 
giatan kuratif bagi penderita yang 
didiagnosis terkena gangguan ke- 
sehatan jiwa,” kata Nova. 

Manfaat UU Keswa, menurut 
Nova, antara lain akan mema- 
yungi secara hukum kewajiban 
negara untuk tidak sekadar me- 
laksanakan — kegiatan — kuratif 
(pengobatan). Namun, kegiatan 
juga mencakup upaya promotif 
(edukasi), preventif (pencegah- 
an), dan rehabilitatif (pemulihan) 
bagi penyandang gangguan ke- 
sehatan jiwa dan masyarakat. 
Lanka mengesahkan UU 
Keswa dengan alasan banyaknya 
gangguan kesehatan jiwa pada 
masyarakat setelah tsunami ta- 
hun 2005. Kita pernah meng- 
alami tsunami lebih besar, tetapi 
belum peduli,” kata Nova. 

Akhir tahun 2004, tsunami 
terbesar menghantam Aceh. 
Akan tetapi, untuk masalah ke- 
sehatan jiwa pascabencana be- 
lum ada perhatian memadai, 

Mengacu tema nasional per- 
ingatan Hari Kesehatan Jiwa Se- 
dunia 2012, Ketua Jejaring Ko- 
munikasi Kesehatan Jiwa Indo- 
nesia Pandu Setiawan menya- 
takan, depresi terselubung ba 
nyak wujudnya, mulai dari ta- 
wuran antar-pelajar hingga me- 
newaskan korban. 

”Saat ini masih disusun la- 
poran komprehensif untuk ke- 


jadian tawuran antar-pelajar oleh 
Dewan Pertimbangan Presiden. 


kesehatan 


pandangan d 
jiwa? ungkap Pandu, 

Pandu mengatakan, legi 
RUU Keswa sudah mendesak. 
lanjutnya, diharapkan d 
turunan kebijakan pemerintah 
yang memuat aturan secara kon- 
kret 


isun 


da beberapa 
ah yang bisa dijadikan te- 
kanan untuk pengesahan RUU 
Keswa segera. Pertama, adanya 
pelanggaran hak 
bagi penyandang gangguan jiwa, 
misalnya mereka yang dipasung, 
Kedua, hasil riset yang menyt 
butkan, membiarkan penyan- 
dang gangguan jiwa justru me- 
ningkatkan kerugian ekonomi 
. Ketiga, dibutuhkan 
atau pembelaan terha- 
dap kelompok-kelompok masya- 
rakat yang rentan terhadap gang- 
guan kesehatan jiwa. 


«. 


Membiarkan 
penyandang gangguan 
jiwa justru 
meningkatkan kerugian 
ekonomi dan sosial. 


”Seperti di Belgia, muncul ad- 
vokasi terhadap gangguan kese- 
hatan jiwa bagi remaja. Akhirnya, 
dimunculkan pakta kesehatan ji- 
wa bagi remaja. Kemudian, pakta 
kesehatan jiwa bagi orang tua," 
ujar Nova. 

Minimnya saluran layanan ce- 
pat tanggap (hotline) untuk ma- 
salah gangguan kesehatan jiwa 
saat ini sangat memprihatinkan. 
Salah satu upaya mengatasi, Ko- 
munitas Peduli Skizofrenia In- 
donesia yang diketuai Bagus Uto- 
mo mentransformasikan hotline 
ke jejaring sosial Facebook bagi 
penderita dan keluarga serta pe- 
meduli skizofrenia atau ganggu- 
an jiwa lain. Orang yang meng- 
alami depresi bisa curhat di Face- 
book untuk mendapat tanggapan, 
saran, atau penguatan batin dari 
mereka yang bergabung dalam 
akun Facebook terkait. (NAW) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


di keluarga Hemingway banyak 
sekali yang melakukan bunuh 
diri, Mulai dari ayahnya, sau- 
dara lelakinya, saudara perem- 
puannya, hingga cucunya, Mar- 
gaux, semuanya bunuh diri. 
Margaux mati karena overdosis 
pada 81 Juli 1996 setelah meng- 
alami sej alkoholisme, bu- 
limia, dan epilepsi. Margaux 
menggambarkan keluarganya 
"amat, amat disfungsional”, 
Ronald Marris dkk dalam 
buku Comprehensive Textbook 
of Suicidology (2000) mengajak 
kita merenungkan seberapa ja- 
uh patologi dan kematian ke- 
luarga Hemingway adalah akibat 
I dan seberapa 
ebabkan oleh faktor- 
is atau geneti: 
kan kekuatan psikologis. 
Marris dkk menyatakan, hu- 
bungan-hubungan sosial yang 
menjadi pemicu bunuh diri da- 
pat dibagi menjadi dua kelom- 
pok. Pertama, negatif (suicido- 
genie), yakni pengasuhan buruk 
orangtua (bad parenting), pe- 
rundungan (bullying), dan bu- 
daya bunuh diri. Kedua 
yakni tak adanya orangtu: 
menikah, perceraian, dan tak 
ada sahabat dekat. Sebanyak 50 
persen kematian akibat bunuh 
diri di kota Chicago disebabkan 
tak adanya 


Penyebab yang sepele 
Menurut Direktur Bina Ke- 
sehatan Jiwa Kementerian Ke- 
sehatan Diah Dewi Utami, bu- 
nuh diri merupakan jala 3 
(keputusan akhir) penyeles 
masalah yang dirasa membebani 


dan tidak ada harapan. 
Akhir-akhir ini, keputusan me- 
lakukan bunuh diri di kalangan 
anak muda dilakukan karena 
persoalan yang tidak terlalu 
kompleks, bahkan bisa dikata- 
kan sederhana, nya, karena 
orangtua pilih kasih, pacaran ti- 
dak direstui dan putus cinta, ti- 
dak naik kelas, atau terlambat 
membayar uang sekolah. 
Dikatakan, sejauh ini tidak 
ada data nasional untuk bunuh 
diri di Indone “Namun, ang- 
ka kematian akibat bunuh diri 
di Tanah Air belakangan cen- 
derung meningkat, Kasus yang 
disebabkan banyak faktor ini 
cenderung dilakukan di tem- 
pat-tempat terbuka,” kata Diah. 
Menurut Surilena dalam tu- 
lisan Fenomena Bunuh Diri di 
Indonesia (2004), tercatat 1.020 
orang melakukan percobaan 
bunuh diri setiap tahun dan 
705 orang di antaranya tewas, 
Sementara itu, Guru Besar 
Emeritus Psikiatri Fakultas Ke- 
dokteran Universit: 
A Prayitno memap: 
sarkan data di Bagian Forensik 
FKUI/RSCM, di Jakarta dz 
hun 1995-2004 tercatat ada 
1119 pelaku bunuh diri, 771 
laki-laki dan 348 perempuan, 
Posisi Indonesia hampir: 
mendeka negara yang 
terkenal tinggi kasus bunuh di- 
rinya, seperti Jepang yang ting- 
kat bunuh dirinya lebih dari 
30.000 orang per tahun dan 
China yang mencapai 250.000 
orang per tahun,” ujar Diah. 
Sebenarnya posisi Jepang ki- 
ni digeser Korea Selatan, Angka 


Ne 
KOMPAS/TAWAN JULIANTO 


Bakul untuk uang dukacita bagi kematian Rubini (43) yang tewas menggantung diri di rumah 
orangtuanya di Dusun Selang 4, Gunung Kidul, DI Yogyakarta, Kamis (4/10). Penderita depresi itu 
bunuh diri bertepatan dengan hajatan pernikahan tetangganya, Tempat tinggal Rubini hanya berjarak 
sekitar 500 meter dari Puskesmas Wonosari 2. 


yang dirilis Departemen Kese- 
hatan Korsel awal tahun 2009 
menyebutkan, kasus bunuh diri 
di negara itu mencapai 33,8 per 
1000 orang tiap tahun. Diikuti 
Hongaria dengan rasio 23,3 
dan Jepang dengan rasio 22,2. 


no, terlalu tinggi. 
Walau demikian, faktor risiko 
bunuh diri di Indones 
sudah lenj 


hatan Jiwa Sedunia Ke-20, yang 
di tingkat global bertema "De- 
presi: Suatu Krisis Global”. Di 
banyak negara maju, depresi s 
asi sebagai epidemi 
yang harus ditanggulangi 
bagai gerakan masyarakat. Di 
antaranya, pembentukan prog- 
ram seperti Beyondblue di Aus- 
n organisasi seperti 
ans untuk pencegahan 
bunuh diri. 

Di Indonesia, sayangnya, 
massa kritis (cf ss) yang 
peduli terh: h depresi 
dan bunuh d h menyebar. 
Hotline yang ada pun tidak di- 
tangani dengan serius. 


presi, belum ditangani optimal: 
Direktur Kesehatan Mental pengangguran 35 juta jiwa, ke- 
WHO Benedetto Saraceno ta- miskinan 35 juta jiwa: keterde- 
hun 2005 melansir data meng- — sakan biay nahalnya 
hebohkan, yaitu angka rata-rata biaya sekolah, kesehatan, dan 
kematian akibat bunuh diri keperluan hidup: penggusur 
di Indonesia mencapai 24 per permukiman dan pedagang kaki 
100.000 penduduk. Artinyz 
setiap tahun diperkirakan ada 
50.000 orang bunuh diri di In- 
donesia, atau setiap hari 150 ji- 
wa! Angka ini, menurut Prayit- 


ya-miskin: pekerja migrar 
bencana alam/pengungi 
Hari ini adalah Hari 


Segera dapatkan kartu perdan 


CMAKIN DEKAT 


DENGAN RAKYAT 


Buktikan beneran hematnya 24 jam 


We' 


Axis MX 


e Ready for It 


AXISPRO Nano hanya di AXIS Shop 


Mg aan 
ediaan terbatas! 


B facebook.com/AXISgsm 


Hubungi kami sekarang di 0838 8000 838 atau 838 dari nomor AXISmu 


www.axisworld.co.id 


@AXISgsm 


14 


Rubrik ini disajikan oleh Tim Iklan Kompas 


KOMPAS RABU, 10 OKTOBER 2012 


DOK HITACHI 


LEMARI ES HEMAT ENERGI 
DENGAN TEKNOLOGI JEPANG 


PERSONALISASI RUANGAN TERNYATA TAK CUMA 
MENYANGKUT CARA MENATA DESAIN SESUAI SELERA DAN 


KARAKTER PENGHUNINYA. HAL INI 


PUN MEMENGARUHI 


CARA MEMILIH PERANGKAT ELEKTRONIK UNTUK 
DITEMPATKAN DALAM RUANGAN. TUJUANNYA, TAK LAIN 
DEMI KENYAMANAN MAKSIMAL. BENARKAH? 


ekarang ini semua memang 
al, Di dunia komputasi, misalnya, kita 
mengenal personal computer (PC) yang 
seolah menjelma menjadi asisten pribadi 
dan membuat kita amat bergantung demi 
keberlangsungan produktivitas kerja hari 
an. Setiap jenis PC didesain untuk memenuhi kebu- 
tuhan penggunanya yang juga beragam. Lihat saja 
spesifikasi dan fitur para gamers yang lebih 
menekankan pada teknologi grafis, layar lebar, dan 
adanya tombol khusus untuk memudahkan ber- 
main. Lain halnya dengan para pebisnis bermobili 
tas tinggi yang lebih memilih perangkat yang prak- 
tis, ringan untuk dibawa bepergian, dan memudah 
kan pekerjaan. 

Tak ubahnya dengan dunia perangkat rumah 
tangga. Inovasi teknologi yang kian beragam dicip- 
takan untuk memenuhi kebutuhan dari setiap 
pelanggan yang juga bervariasi. Akan tetapi, banyak 
calon konsumen yang belum paham cara memilih 
perangkat rumah tangganya dengan tepat. 
Akibatnya mudah ditebak. Bisa jadi pemborosan 
karena memilih perangkat yang spesifikasinya terlalu 


canggih, sementara kebutuhan tidak tinggi atau 
malah underspec sehingga penggunaan tak bisa 
maksimal. 

Product Marketing Manager PT Samsung 
Electronics Indonesia Arif Hendarin mengatakan, hal 
itulah yang terjadi di tengah konsumen. “Konsumen 
masih suka bingung cara memilih AC yang tepat,” 
tuturnya memberi contoh. 


Beda ruang, beda AC 

Penggunaan AC di rumah kini memang telah 
menjadi hal lumrah, Mereka yang tinggal di perkota- 
an kian bergantung dengan keberadaan penyejuk 
udara berhubung suhu udara yang terus meningkat 
Terlebih untuk mengisi tiga ruang utama di rumah, 
yaitu kamar tidur utama, living room, dan kamar 
tidur anak. 

“Persoalannya, tidak semua orang tahu bahwa 
masing-masing ruangan itu butuh jenis AC yang ber 
beda," tambah Arif. Dengan kata lain, memilih AC 
yang ideal tak sekadar melakukan perbandingan 
luas ruangan dengan kapasitas AC. Arif pun menga- 
jak untuk menilik kembali kebutuhan di tiap-tiap 


b 


erangkat AC 

yang sesual 

kebutuhan 

ruang telah dite- 

mukan, saatnya 
segera membawa pulang. 
Tunggu dulu, benarkah 
cukup sampai di situ? 
Ternyata, ada hal lain yang 
tak kalah perlu pertimbang- 
an lebih lanjut, yaitu soal 
layanan purnajual. 

Disadari atau tidak, 
kualitas dan keberadaan 
layanan purnajual masih 
Kerap dianggap sepele oleh 
para calon konsumen. 
Padahal, faktor Ini juga 
menjadi pendongkrak 
kenyamanan dan memberi 
perlindungan tersendiri bagi 
konsumen, Bayangkan saja 
jika AC di rumah sedang 
ngadat. 

Kesejukan dan kenya- 
manan yang dirasakan se- 
pulang beraktivitas sehari- 
an, berganti dengan rasa 
resah, tidak nyaman, dan 
gerah. Terlebih jika AC di 
kamar tidur mati. Anda 
bisa segera mengucapkan 
selamat tinggal pada tidur 
nyenyak dan berkualitas di 
malam hari. 

Kalau sudah begini, 
yang dibutuhkan adalah 
teknisi andal dan bereaksi 
cepat. Nah, hal Inilah yang 


Dianggap 
Sepele, tetapi 
Signifikan I 


dipenuhi lewat layanan 
purnajual yang berkualitas. 
Anda tahu ke mana harus 
berkonsultasi Jika terjadi 
gangguan, keluhan sekecil 
apa pun atau sekadar men- 
cari informasi yang berkait- 
an dengan penggunaan. 
Layanan purnajual yang 
mumpuni pun umumnya 
mampu membereskan 
masalah tanpa perlu ber- 
larut-larut, 

Sadar akan hal Ini, 
Samsung Electronics 
Indonesia meluncurkan 
Samsung 24/7 yang juga 
sebagai bentuk apresiasi 
pada pelanggan. Sejumlah 
teknisi ahli dan berpenga- 
laman disiapkan untuk 
membantu mengatasi gang- 
guan AC dalam waktu 
1x24 jam setelah menyam- 
paikan keluhan. Untuk 
sementara, layanan Ini 
hanya berlaku untuk area 
Jabodetabek, Bandung, dan 
Surabaya, serta hanya 
untuk AC yang masih 
dalam masa garansi. 

Layanan purnajual 
memang menjadi penyo- 
kong, sekaligus Juga esensi- 
al dalam dunia perangkat 
elektronik. Nah, sudahkah 
Anda mengantongi layanan 
purnajual yang mumpuni? 
IADTI 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


1 


h1 
3, 5. 


Sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia AC Samsung, kami hadirkan layanan Samsung 24/7 
ServiSpeed', layanan call center 24 jam yang akan membantu mengatasi gangguan pada AC Samsung 
Anda dan teknisi khusus kami yang akan datang dalam waktu 1 x 24 jam". Layanan Samsung 24/7 
ServiSpeed hadir karena kari mengerti pentingnya AC bagi kenyamanan Andal" 


| Layanan Samsung 24/7 ServiSpeed untuk produk AC Samsung: 0800 112 8888 


Dari sekian banyak model dan merek lemari es, Hitachi masih konsisten menghadirkan 
produk berkualitas tinggi dan tahan lama. Lemari es Hitachi seri R-B6B00N adalah 

contoh produk built-up. Lemari es ini dilengkapi teknologi inverter yang menekan f 
konsumsi listrik. Fitur Frost Recycling Cooling juga membuat lemari es ini semakin ramah 
lingkungan. Lemari es secara “pintar” akan memanfaatkan kembali udara dingin yang 
sudah terbentuk, misalnya dari udara pembekuan freezer yang berada di bagian bawah. 
Lemari es Hitachi ini amat sesuai untuk keluarga modern dan mementingkan keandalan 
serta keawetan dalam pemakaian. IVTOI 


DOK PHILIPS 


ruangan, demi memudahkan memilah fitur dan 
teknologi yang dibutuhkan pada perangkat AC, 

Di kamar tidur utama, misalnya, kehadiran AC 
kini telah menjadi perangkat wajib untuk kenyaman- 
an tidur serta terhindar dari rasa gerah berhubung 
kita tinggal di negara beriklim tropis. Akan tetapi, 
menghadirkan AC saja kadang tidak cukup mengusir 
keresahan kala tidur. Terkadang kita mematikan AC 
ketika merasa kedinginan, kemudian menyalakannya 
kembali ketika merasa kepanasan. Akibatnya, kuali- 
tas tidur terganggu. 

Samsung menyiasatinya dengan menggunakan 
fitur good sleep mode, yang akan mengubah suhu 
sesuai dengan suhu tubuh secara otomatis. Dengan 
demikian, selama tidur kita bisa terhindar dari suhu 
ruangan yang terlalu dingin atau panas. Tubuh pun 
tetap bugar ketika bangun. Di samping itu, ber- 
hubung umumnya orang menghabiskan waktu seki- 
tar delapan jam untuk tidur setiap malamnya, ada- 
nya teknologi Smart Inventer yang mampu menghe- 
mat energi hingga 60 persen menjadi sebuah solusi. 

Lain lagi dengan kamar tidur anak. Kebutuhan 
yang utama adalah menghadirkan kualitas udara 


4 


topialiving 


SI HEMAT YANG MENERANGI RUANGAN 


Tak perlu lagi cemas dengan penerangan ruangan Anda. Dengan Philips MyVision LED Bulb 9 W 
(6OW), E27, Cool Daylight, ruangan akan menjadi terang sempurna dengan biaya yang hemat. 
LED Philips ini mampu menghemat hingga 80 persen pemakaian energi tanpa menurunkan kuali 
tas terangnya. Terangnya pun mencapai 6OO lumens. Tak perlu lagi gonta-ganti lampu karena LED 


Philips 
dan radiasi panas, serta ultraviolet. IVTOI 


yang baik bagi si kecil, terutama jika mereka rentan 
atau memiliki riwayat alergi terhadap debu dan 
kuman yang mudah berseliweran di udara. 

Penyejuk udara yang telah dilengkapi dengan 
ultra filter bisa menjadi pilihan karena mampu 
menyaring debu dan bakteri hingga 80 persen. Fitur 
tersebut bekerja secara sinergis dengan teknologi 
Virus Doctor yang bekerja mengeluarkan ion-ion 
baik untuk menonaktifkan kuman, bakteri, dan 
virus. 

Sementara itu, living room yang menjadi pusat 
aktivitas untuk menerima tamu ataupun berkumpul 
keluarga juga membutuhkan penyejuk udara yang 
tepat. Idealnya, penyejuk udara mampu mendi 
nginkan ruangan dengan cepat meski ruangan 
cukup luas. Adanya teknologi Turbo Cooling bisa 
menjadi pilihan karena dapat mendinginkan ruan- 
gan 15 persen lebih cepat sehingga saat-saat ber. 
cengkarama dengan kerabat terasa lebih nyaman. 

Berhubung area ini umumnya dekat dengan 
area luar sehingga debu lebih mudah masuk, 
penyejuk udara yang dilengkapi kemampuan 
menyaring debu dengan signifikan seperti yang bisa 


i mampu bertahan hingga 15.000 jam. Sinar lampunya pun bebas dari sinar inframerah 


FOTO-FOTO: WIRAPRIHANTO DAN TOMMY 8 UTOMO 


diperoleh lewat fitur ultra filter sangatlah mengun: 
tungkan. 

Kesehatan dan kebersihan udara memang 
sedang menjadi isu utama di tengah masyarakat. 
Hal ini ditangkap oleh para produsen yang me- 
nuangkannya lewat inovasi teknologi dan fitur 
untuk melengkapi sebuah perangkat agar bekerja 
mumpuni, 

Tentu saja, pemilihannya kembali lagi pada 
kebutuhan ruang. Kesesuaian di antara keduanya 
menjadikan Anda tak hanya merasa nyaman, 
tetapi juga bisa mereguk manfaat maksimal 
Kalaupun masih bingung menentukan varian yang 
pas, gunakan saja aplikasi Matchmaker Samsung 
yang bisa diakses melalui www.samsung.com/id/ 
acmatchmaker di dalamnya, Anda bisa memilih 
berdasarkan ruang, lalu pilih budget yang tersedia 
dan luas ruangan, Nanti akan muncul jenis AC yang. 
dikategorikan tepat untuk kebutuhan, Mudah, 
bukan? Menjadi konsumen bijak, tidaklah sesulit 
yang dibayangkan. IADTI 


(el / 
Servigpeed” 
0800 112 8888 


Anda menelepon, kami cepat merespon. 


« 


Layanan ini tersedia untuk wilayah Jabodetabek. Bandung & Surabaya. 
” Tersedia hari Senin - Minggu, kecuali hari libur nasional 
““" Hanya berlaku untuk produk AC Samsung yang masih dalam masa garansi. 


KOMPAS, RABU, 10 OKTOBER 2012 


KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO 


NA (40), tengah, tersangka kurir penyelundup narkoba jenis sabu seberat 775 gram senilai lebih dari 
Rp 1 miliar, digelandang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A 
Bandung, Jawa Barat, Selasa (9/10). Berita di halaman 22 


Gubernur DKI 
Segera Dilantik 


DPRD DKI Tinggal Tunggu Penyerahan Keppres 


JAKARTA, KOMPAS — Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono telah menandatangani keputusan 
presiden tentang pelantikan gubernur dan wakil 
gubernur DKI Jakarta terpilih. Jadwal pelantikan 
diharapkan tidak lewat dari 15 Oktober, 


Menteri Sekretaris Negara Su- 
di Silalahi, Selasa (9/10), memas- 
tikan, Presiden Yudhoyono telah 
menandatangani keppres untuk 
pengangkatan gubernur dan wa- 
kil gubernur DKI Jakarta ter- 
pilih, Joko Widodo dan Basuki 
Purnama. Keppres telah 
dikirim ke Kementerian Dalam 
Negeri untuk pelaksanaan pe- 
lantikan. 

”Senin (8/10) malam, keppres 
sudah ditandatangani Presiden. 
Keppres itu telah dikirim ke Ke- 
menterian Dalam Negeri untuk 
ditindaklanjuti dengan pelantik- 
an,” kata Sudi, 

Sekretaris DPRD DKI Jakarta 
Mangara Pardede mengonfirma- 
si soal keppres tersebut. Pihak- 
nya masih menanti penyerahan 
keppres itu dari Kemendagri. 


"Benar, sudah ditandatangani 
(Presiden). Kami tinggal me- 
nunggu surat itu untuk melaksa- 
nakan pelantikan, Nanti Sekre- 
taris Dewan akan dipanggil," kata 
Mangara. 

Hingga Senin, jadwal pelantik- 
an gubernur dan wakil gubernur 
DKI Jakarta terpilih belum pasti 
karena menanti turunnya kep- 
pres. Pihak Kemendagri menya- 
takan telah sepakat dengan 
DPRD DKI Jakarta untuk me- 
lantik keduanya pada 15 Okto- 
ber, 


Jangan mundur lagi 
Mangara berharap bisa sece- 
patnya menerima keppres ter: 
but. "Kalau bisa, ya, secepatnya, 
jangan sampai mundur-mundur 
lagi. Jangan lebih dari 15 Okto- 


ber,” ujarnya. 

Apabila keppres sudah di ta- 
ngan DPRD DKI Jakarta, susun- 
an acara pelantikan yang telah 
apkan bisa diserahkan kepada 
awarah DPRD DKI 
Jakarta untuk disetujui. Pelan- 
tikan dijadwalkan mulai pukul 
1000 di Ruang Rapat Paripurna 
DPRD DKI Jakarta, 

Untuk pelantikan, DPRD DKI 
Jakarta telah menyebarkan 2.000 
undangan, Namun, karena keter- 
batasan kap uangan, hanya 

827 orang yang bisa berada di 
dalam ruang rapat paripurna, Se- 
lebihnya, tamu berada di lobi 
gedung dan di lantai 3 gedung. 

Sebanyak 1.600 personel Polda 
Metro Jaya akan mengamankan 
acara pelantikan dan mengatur 
lalu lintas di sekitar Gedung 
DPRD DKI Jakarta. 

Pelantikan Jokowi-Basuki se- 
mula dijadwalkan pada 7 Oktober 
seiring dengan habisnya masa ja- 
batan gubernur lama. Namun, 
jadwal pelantikan diundur de- 
ngan alasan administrasi yang 
belum beres. (FRO/WHY) 


IBADAH HAJI 


Tingkatkan Pelayanan untuk Jemaah 


JAKARTA, KOMPAS Ke- 
menterian Agama berj: me- 
ningkatkan pelayanan untuk ji 
maah haji asal Indonesia di Arab 
Saudi tahun 2012, Itu mencakup 
beberapa layanan yang selama ini 
kerap dikeluhkan, seperti kate- 

asi, dan pemon- 


Direktur Pembinaan Haji dan 
Umrah Kementerian Agama Ah- 
mad Kartono di Jakarta, Selasa 
0/10), mengungkapkan, saat ini 
pemerintah berusaha memberi- 
kan pelayanan yang lebih baik 
bagi jemaah haji dibandingkan 
tahun-tahun sebelumnya. Itu an- 


tara lain dilakukan lewat pem- 
berdayaan petugas haji, pembe- 
nahan manajemen, dan penga- 
wasan yang lebih ketat. 

"Kesiapan para petugas haji 
tahun 2012 ini diupayakan lebih 
baik. Mereka dilengkapi standar 
operasional saat bertugas di 
Mekkah, Madinah, dan Jeddah," 
katanya. 

Ahmad Kartono menjelaskan, 
ada 3.821 petugas yang dikerah- 
kan untuk mengurus pelayanan 
selama penerbangan sampai pe- 
laksanaan ibadah di Mekkah dan 
Madinah. Mereka terdiri dari pe- 
tugas pelayanan umum, tenaga 


kesehatan, tenaga musiman, dan 
petugas yang menyertai 485 ke- 
lompok terbang (kloter) jemaah. 

"Soal katering, kami mene- 
rapkan petugas pengawasan di 
Arafah, Muzdalifah, dan Mina. 
Menu katering akan diberikan 
s lera nasional Indones 
i. Ada juga pengaw: 
penempatan dan transportasi 
katanya. 

Data dari Media Center Haji 
menunjukkan, total jemaah yang 
berangkat hingga Selasa siang s 
banyak 123.548 orang dalam 309 
kloter dari 12 embarkasi di se- 
luruh Indonesia. (TAM) 


Belajar dari Tradisi Nobel 


"Jika aku punya 300 ide dalam setahun dan hanya 
satu yang terwujud, aku tetap merasa puas." 
Alfred Bernhard Nobel (1833-1896) 


Kedokteran sehari sebelumnya, Selasa 

kemarin, penerima Nobel Fisika di- 
umumkan. Ucapan selamat mengalir kepada 
Serge Haroche dan David J Wineland yang 
memenangi Nobel Fisika 2012 berkat tero- 
bosan mereka berupa metode percobaan 
yang memungkinkan pengukuran dan mani- 
pulasi sistem kuantum individual. 

Hari-hari berikutnya, hingga 15 Oktober ke 
depan, masih ada pengumuman penghargaan 
Nobel Kimia, Sastra, Perdamaian, dan ter- 
akhir Ekonomi, Terima kasih kepada Alfred 
Bernhard Nobel, ilmuwan miliuner yang su- 
dah mewariskan kekayaannya untuk memu- 
lai tradisi bergengsi ini. 

Disebut bergengsi karena mereka yang 
mendapatkan penghargaan ini tidak hanya 
mengalahkan kandidat dari berbagai penjuru 
dunia dan nilai hadiah yangamat besar, tetapi 
yang terutama adalah karya mereka ikut 
menentukan jalan sejarah perkembangan 
peradaban manusia. 


Sejarah Nobel 

Alfred Nobel adalah paradoks. Ia penemu 
dinamit kendati dikenal sebagai pencinta 
damai yang menginginkan kemajuan sains 
untuk kebaikan kehidupan umat manusia. 
Menguasai lima bahasa—Inggris, Perancis, 
Jerman, Swedia, dan Rusia—ia lebih berkon- 
sentrasi belajar kimia atas dorongan ayah- 
nya. 

Kekayaannya yang luar biasa berasal dari 
perusahaan alat perang dan kemudian mi- 
nyak yang ia bangun bersama sang ayah, 
diikuti — ketekunannya — mengembangkan 
nitroglycerine, cairan kimia berdaya ledak 
tinggi yang menjadi bahan baku dinamit. 

Alfred Nobel yang amat gemar meneliti 
memiliki banyak laboratorium di Stockholm 
dan Karlskoga (Swedia), Hamburg (Jerman), 
Ardeer (Skotlandia), Paris dan Sevran (Peran- 
cis), serta San Remo (Italia). Ta tidak hanya 
fokus mengembangkan bahan peledak, tetapi 
juga berbagai materi tiruan, seperti karet, 
kulit, dan sutra sintetis. Hingga meninggal, ia 
mengantongi 355 hak paten, 

Ketika 


kaan pengumuman penerima Nobel 


LAPORAN IPTEK 


AGNES ARISTIARINI 


seluruh kekayaannya untuk penghargaan il- 
miah, ditambah penghargaan sastra—bidang 
yang ia cintai, tetapi tidak berkembang karena 
ayahnya tidak suka—dan perdamaian. 

Warisan senilai 31 juta SEK (saat ini sekitar 
265 juta dollar AS) ia percayakan kepada dua 
insinyur muda, Ragnar Sohlman dan Rudolf 
Liljeguist, yang kemudian membentuk Nobel 
Foundation sebagai wadahnya, 

Tahun 1901, lima tahun sesudah Alfred 
Nobel meninggal, tradisi penghargaan Nobel 
dimulai. Sepanjang 1901-2011, penghargaan 
Nobel diberikan 549 kali, dengan beberapa 
tahun absen karena Perang Dunia T dan TI. 
Selama itu, 880 perseorangan dan 28 organi- 
sasi menerimanya, termasuk di antaranya 69 
penerima penghargaan ekonomi. Dari jumlah 
itu, beberapa perseorangan atau organisasi 
menerima penghargaan lebih dari sekali. 


Terobosan pengetahuan 


Penerima Nobel Fisika pertama adalah Wil- 
helm Rontgen, penemu sinar X yang sampai 
sekarang sangat membantu untuk memeriksa 
kesehatan tulang dan paru-paru kita. Tahun 
2010, penerimanya adalah penemu grafen 
(graphene), material kristal dua dimensi, yang 
digadang-gadang sebagai materi masa depan. 

Demikian pula halnya Nobel Kedokteran. 
Kalau tahun 1901 Emil von Behring menerim: 
penghargaan ini atas ketekunannya meneli 
terapi serum—yang berperan penting dalam 
pengobatan difteri—tahun 1962 penghargaan 
Nobel Kedokteran diberikan kepada Francis 
Harry Compton Crick, James Dewey Watson, 
dan Maurice Hugh Frederick Wilkins. Mereka- 
menemukan struktur molekul 
ang menyusun materi genetik. 
Disebut DNA (deoxyribonucleic acid), inilah 
dasar ilmu genetika sekarang, 

Demikian pula penghargaan Nobel Kimia, 
seperti yang diserahkan kepada para penemu 
protein "kiss of death” atau "ciuman kemati- 
an” tahun 2004. Mereka meneliti bagaimana 
tubuh manusia mengisolasi suatu protein yang 
tidak diinginkan dan kemudian menghancur- 
kannya, sebagai bagian dari proses pertahanan 


tubuh. "Terima kasih atas kerja keras mereka 
yang memungkinkan kita memahami cara sel 
mengontrol sejumlah proses dengan meme- 
cah beberapa protein yang tidak dikehen- 
daki,” ujar juri waktu itu. 

Lepas dari berbagai kontroversi, terutama 
di bidang Nobel Perdamaian, Nobel Foun- 
dation telah menengarai temuan-temuan 
yang bakal menentukan arah perkembangan 
ilmu pengetahuan dan memberikan banyak 
harapan agar manusia lebih sejahtera sekali- 
gus menyelamatkan kehidupan di Bumi, 


Tradisi meneliti 


Amerika Serikat adalah salah satu negara 
yang menerima paling banyak penghargaan 
Nobel. Prestasinya begitu mengagumkan ka- 
rena hampir setiap tahun ada saja penghar- 
aan Nobel yang diterima ilmuwan AS, Tahun 
1983, AS bahkan menyapu bersih pengharga- 
an Nobel Fisika, Kimia, Kedokteran, dan 
Ekonomi. Tahun 2004, tujuh dari 10 peme- 
nang Nobel Sains berkewarganegaraan AS 
dan tahun 2005 ada lima warga AS dari 10 
penerima. 

Kunci tradisi meneliti di AS adalah pen- 
danaan dan ambisi ilmiah. Banyak riset di AS 
diselamatkan oleh sistem hibah, yang me- 
mungkinkan peneliti fokus pada peneli 
nya selama bertahun-tahun. Gedung Putih 
bahkan punya program Educate to Innovate 
yang didukung nama-nama besar seperti 
perempuan astronot pertama AS, Sally Ride 
mantan Chairman Intel, Craig Barrett: dan 
eksekutif Xerox, Ursula Burns. Tujuannya 
satu: mendorong siswa sekolah menengah 
untuk meminati matematika, sains, tekno- 
logi, dan ilmu rekayasa. 

Tak dapat dimungkiri, kepemimpinan, 
jumlah sumber daya manusia yang memadai 
(critical mass), serta ketersediaan dana men- 
jadi kunci kemajuan sains dan teknologi. 
Indonesia, dengan anggaran riset yang hanya 
k bruto dan ketiada- 
an pemimpin yang sadar ilmu pengetahuan 
dan teknologi, tampaknya masih jauh dari 
si meneliti ini. 


KPK dan Polri Sepakat 


(Sambungan dari halaman 1) 


KPK adalah kepentingan ber- 
sama — untuk — memberantas 


jung 


Sementara itu, Wakil Jaksa 
Agung Darmono 
K 


y 
amanat yang di 
den soal kasus 


mengatakan, 
menjalankan 
ampaikan Presi- 


kepada pihaknya. 
akan 


katanya di Univers 


dan tidak ada kewajiban melapor 
"Masih 
langsung audit investi ig 


Presidium — Indonesia — Police 
Watch Neta S Pane, budayawan 
Ratna Sarumpaet, serta aktivis 
seperti Beathor Suryadi, Adian 


ber- 


Sebela 


korupsi di negeri ini, Itu intinya 
sehingga kami melakukan kese- 
pakatan hati nurani karena saya 
lebih sepakat untuk menyebut 
itu kesepakatan hati nurani, Ti- 
dak perlu dituangkan dalam ke- 
sepakatan yang sifatnya forma- 
listis,” kata Abraham, 


Koordinasi 

Selanjutnya, kata Juru Bicara 
KPK Johan Budi SP, KPK akan 
berkoordinasi dengan Polri dan 
Kejaksaan Agung untuk mem- 
bicarakan pengambilalihan kasus 
tiga tersangka dari Polri tersebut. 
"Ini karena sebagian berkas su- 
Ha dilimpahkan Polri ke ke- 
aan, jadi harus ada koordinasi 
Tebih lanjut,” katanya. 

Suhardi juga mengatakan, Pol- 
ri akan berkoordinasi dengan 
KPK dan Kejaksaan Agung. Pa- 
salnya, proses penyidikan oleh 
polisi telah berjalan dan para 
tersangka juga telah ditahan. 
n segera di- 
an dengan KPK un- 
ne penyerahan pe- 
nanganan tersangka DP, BS, dan 
SB," kata Suhardi, 


mulator, "Hanya 
saja mekanisme bagaimana akan 
dibahas secara internal,” kata- 
nya. 
Kejagung terlibat dalam kasus 
simulator karena Polri telah me- 
limpahkan berkas lima tersangka 
kasus pengadaan simulator ke 
Kejagung selaku jaksa penuntut 
umum. Namun, berkas itu di- 
kembalikan kepada polisi karena 
dinilai belum lengkap secara for- 
mal dan materiil, salah satunya 
terkait jumlah kerugian negara. 
Bukan hanya Polri, KPK juga 
menunggu hasil audit Badan Pe- 
meriksa Keuangan (BPK) dalam 
kasus ini Karena alasan ini pula, 
antara lain, KPK belum bisa me- 
nahan Djoko Susilo setelah yang 
bersangkutan diperiksa sebagai 
tersangka Jumat pekan lalu. 
Menurut Sekret: Jenderal 
BPK Hendar Ristriawan, audit 
tersebut masih berlangsung. 
Hendar tidak bersedia bicara ba- 
nyak termasuk kapan perkiraan 
audit tersebut rampung, Menu- 
rut Hendar, masalah ini menjadi 
ranah kewenangan tim peme- 
riksa dan tim ini belum melapor 


Maret Solo, Jawa Tengah, Se- 
lasa, 


Perintah 

Komite Penyelidikan dan 
Pemberantasan Korupsi, Kolusi, 
dan Nepotisme (KP2KKN) Ja- 


teng meminta Polri segera me- 
laksanakan amanat Presiden Yu- 
dhoyono. Amanat Presiden da- 


lam pidatonya itu mengandung 
perintah sehingga perlu ditin- 
daklanjuti. "Jangan sampai Polri 
mengulur-ulur waktu penyerah- 
an kasus itu kepada KPK,” kata 
Kepala Divisi Monitoring Aparat 
Penegak Hukum KP2KKN Jawa 
Tengah Eko Haryanto di Kabu- 
paten Kudus, Jateng. 

Sementara itu, sejumlah ka- 
langan menilai pidato Presiden 
pada Senin malam justru me- 
mangkas kewenangan KPK dan 
melokal pada satu kasus 
korupsi, Hal ini karena Presiden 
menyerahkan penanganan kasus 
korupsi pengadaan simulator ke- 
pada KPK, tetapi terkait peng- 
adaan barang lain tetap di ke- 
polisian. 

Hal itu disampaikan Ketua 


Napitupulu, Mustar Bonaventu- 
ra, Parikesit, Roy Simanjuntak, 
dan Salamudin Daeng dalam dis- 
kusi tentang” Kasus KPK Vs Polri 
dan Pidato SBY”, di Jakarta, 
"Korupsi pengadaan barang 
tentu melibatkan jenderal-jende- 
ral di kepolisian, bagaimana 
mungkin yuniornya menyidik 
para jenderal itu. Apa maksud 
SBY mengatakan itu,” kata Net 
Menteri Sekretaris Negara Su- 
di Silalahi membantah anggapan 
bahwa Presiden membonsai ke- 
wenangan KPK terkait dengan 
pernyataannya tentang kasus 
korupsi di kepolisian. Menurut 
Sudi, KPK tetap diperbolehkan 
mengusut kasus dugaan korupsi 
lain di kepolisian sesuai keten- 
tuan undang-undang, 
"(Keputusan Presiden) Itu ha- 
nya untuk yang menjadi masalah, 
yakni kasus simulator, (Kasus) 
Lainnya sesuai mekanisme yang 
ada, merujuk pada undang-un- 
dang, peraturan pemerintah, dan 
MOU (nota kesepahaman) me- 
reka,” kata Sudi. 
(BIL/FAJ/WHY/INA/UTI/HEN/ 
ANS/MHF/EKI/IAM) 


Pertumbuhan Ekonomi di Asia Tetap 


(Sambungan dari halaman 1) 


ketidakpastian yang telah me- 
mengaruhi baik investor maupun 
konsumen di AS,” kata Wakil 
Pertama Direktur Pengelola Pe- 
laksana IMF David Lipton. 

Menteri Keuangan AS Timo- 
thy Geithner yang berbicara di 
depan forum bisnis AS-India di 
New Delhi, kemarin, menyata- 
kan, dia optimistis Washington 
dapat mengatasi masalah fiskal. 
”Saat ini kami terus bertumbuh. 
Jika kami lihat, ada tanda-tanda 
yang lebih mendukung. Tanda- 
tanda yang lebih baik daripada 
yang kami kira sebelumnya," 
ujarnya. 

Lipton mengatakan, pihaknya 
siap membantu negara-negara di 
Eropa dengan cara yang paling 
tepat. "Jika Eropa memutuskan 
keterlibatan IMF pada k: ter- 
tentu, kami akan berusaha me- 
rancang sesuatu yang benar-be- 


nar bermanfaat,” katanya lagi. 
Lebih tahan 


Dalam laporannya, IMF me- 
negaskan, saat ini negara-negara 
yang ekonomi dan industrinya 
tumbuh cepat (emerging mar- 
kets), termasuk Indonesia, lebih 
tahan dibandingkan dengan de- 
kade sebelumnya. Bahkan, dinya- 
takan ketahanan perekonomian 
negara-negara itu luar biasa ka- 
rena mampu tumbuh tinggi dan 
lebih ekspansif daripada negara 
maju. 

Ekonom Institute for Deve- 
lopment of Economics and Fi- 
nance (Indef), Aviliani, sepakat 
dengan proyeksi IMF, Bank Du- 
nia, dan ADB yang menyatakan 
hingga tahun 2030 Indonesia ba- 
kal menjadi salah satu sumber 
pertumbuhan global. Pertum- 
buhan kelas menengah dan bo- 
nus populasi menjadi kesempat- 
an sekaligus mengandung tan- 


tangan dari segi kebijakan. 

"Momentum ini harus dijaga 
dengan kebijakan simultan. Ja- 
ngan sampai kita mengalami 
middle income trap (jebakan ke- 
las menengah). Keterlibatan ma- 
syarakat dalam masa transisi kita 
untuk terus tumbuh mutlak si- 
fatnya,” kata Aviliani, 

Tumbuhnya kelas menengah 
yang besar membuat pertum- 
buhan Indonesia berpeluang lon- 
cat dari negara berkembang 
menjadi negara maju. Namun, 
lan untuk loncat itu ha- 
pkan dari sekarang 
saat kemampuan kelas me- 
nengah ini menurun, kita sudah 
menjadi negara maju. 

Selain mendorong lebih cepat 
investasi di bidang pendidikan 
dan infrastruktur, Aviliani juga 
menyatakan perlunya mewaspa- 
dai impor sebagai bagian dari 
mengurangi tekanan inflasi 

(AFP/REUTERS/JOE 


Terjun Bebas Menembus Dinding Suara 


(Sambungan dari halaman 1) 


Namun, semua itu baru 
rencana. Tak seorang pun tahu 
apa yang akan terjadi saat 
Baumgartner meloncat terjun 
dan jatuh dengan kecepatan su- 
personik. Tak seorang pun per- 
nah melakukan hal itu sebelum- 
nya, 

Begitu banyak kesalahan yang 
bisa terjadi. Jika, misalnya, me- 
loncat dari kapsulnya dengan 
posisi yang salah, ia'akan jatuh 
dalam kondisi berputar-putar 
dengan kecepatan tinggi. 

Gaya-G (G-force) yang mun- 
cul akibat putaran kecepatan 
tinggi ini bisa membuat mata, 
otak, dan sistem kardiovaskular- 
nya rusak. 

Belum lagi jika pakaian khu- 
sus yang ia kenakan mengenai 
sesuatu saat keluar dari kapsul 
dan sobek. Tekanan dan suhu 
udara yang sangat rendah, se- 


kitar minus 57 derajat celsius, 
akan menyebabkan ia terkena 
gejala ebullism alias "darah 
mendidih”, 
Gejala ini terjadi saat cairan 
di dalam tubuh menguap dan 
menimbulkan gelembung-ge- 
lembung udara yang bisa mem- 
buat paru-parunya ni parah, 
”Pada misi seperti ini, Anda 
harus dalam keadaan fit secara 
mental dan memiliki kendali to- 
tal atas semua yang Anda la- 
kukan. Dan saya telah memper- 
siapkan diri secara total,” papar 
Baumgartner, yang menghabis- 
kan waktu bersama pacar, 
orangtua, dan teman-teman de- 
katnya di sebuah hotel dekat 
tempat peluncuran untuk me- 


nenangkan diri. 
Lima tahun 


Ia telah mempersiapkan misi 
ini selama lima tahun, dengan 
didukung tim beranggotakan 


100 pakar, Dia juga telah me- 
lakukan penerjunan uji coba 
dari ketinggian 24 kilometer pa- 
da bulan Maret dan dari ke- 
tinggian 29 kilometer pada bu- 
lan Juli. 

Apa yang sebenarnya ingin 
dibuktikan Baumgartner? 

Menurut Jonathan Clark, 
mantan dokter penerbangan da- 
Badan Penerbangan dan An- 
tariksa AS (NASA), misi berna- 
ma Red Bull Stratos ini lebih 
dari sekadar usaha pemecahan 
rekor. "Ini adalah program uji 
penerbangan,” tutur Clark. 

Penerjunan Baumgartner itu 
akan menghasilkan data berhar- 
ga untuk pengembangan baju 
astronot pada masa depan. 

Baju yang akan ia kenakan 
dirancang khusus untuk melin- 
dunginya dari temperatur dan 
tekanan udara rendah serta te- 
kanan gelombang kejut saat ia 
menembus dinding suara. 


Selain itu, penerjunan ini ju- 
ga dilakukan untuk mengem- 
bangkan metode penyelamatan 
diri bagi astronot yang meng- 
alami masalah di ketinggian ek- 
strem. "Itu semua adalah esensi 
ilmiah dari misi ini,” tutur 
Clark. 

Istri Clark, astronot Laurel 
Clark, adalah salah satu korban 
tewas saat pesawat ulang alik 
Columbia meledak dalam per- 
jalanan pulang ke Bumi pada 
2003. 

Jika semua berjalan lancar, 
NASA akan memberikan serti- 
fikat pada baju yang dikenakan 
Baumgartner sebagai baju luar 
angkasa generasi baru. 

Beberapa perusahaan komer- 
sial telah menyatakan minat 
terhadap baju khusus tersebut, 
yang akan mereka kembangkan 
menjadi baju bagi penumpang 
perjalanan luar angkasa komer- 
sial. (AP/REUTERS/AFP) 


KOM 


Diah Marsidi, Irwan Julianto, Bi 


Sadlu, Ferry Santos, Elok Dilah Messwati, Jalc 


Nur Hidayati, Wisnu Dewabrata, Antontus Tamy Trinugraho, Amir Sadikin, Et 
ng, Anita Yossihara, Andy Riza Hidayat, Khaerudi 
Wahyu Haryo P, Eny Printiyani, R. Benny Dwi Kbestanto, Madina Nusrat, Mahdi Muhammad, Lu 
Hellen Sinombor, Winarto Herusansana, TEGAL: Siwi NurbiaJanti, SOLO: Srl Rejeki, YOGYAKARTA: Tharnas Pudio 


Gyprlanus Anto Saptawal 


A 1 MEDAN: Aufrida Wi 
#rasetya, PONTIANAK Agustinus Handoki 


GM LITBANG: F. Hariahto Santosa MANAJER DIKLAT: 


latan 26-28, Jakarta 10270 TELEPON: 534 771 
11985 tanggal 19 November 1985, serta Keputusan | 


KANTOR REDAK: 
M3/SK/Menpen, 


DIREKTUR BISNIS: Hai 


dukacita s/d 300 mmk Rp 46.000/mvnke belum terrnas 
MADA 109-110A, JAKARTA 11140 TELEPON: 260 1234, 260 1555 FAX: 260 161 
LANGGANAN: RP 78.010/BULAN REKENING: BNI 1946 Jakarta Kota No. 1413: 
'@ YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS: Rekening BCA cab Gajah Mada, Jai 


Mulya 


ita Cahyaningrurn, DENPASAI 
isat War 


in Karim, Yuni Ikawati, Rene L. Pat 


illus Caesar Alex 


Tony D. Widi 


2 


sai 


PN 10, 


k Bambang Sukartiono, Tauffk Miharda, 5 J. Osdat. Chris Pudastuti, Pete 
P dana Maria Naringoh, Hala Sabonp, Simon Sarah Abu Sada 
Gunawan Diredia, Kenedi Nurhan, Putu Fjar Arcana, Subur TIaNJON0, 
ai adjawan 
ti, Buyung Wijaya Kusuma, Pingkan Elita Dundu, Edna Caroline Pattisina, Osa Tr 
rawat, Indira Permanasat 


pernbayaran di muka, Iklan Yukacita untuk dimua 


Ta Nora PE 012 


tavianus, 


nitta sworo Laksi 


5, Gatot Widakdo, Budi Suwarn 


2200 FAX: 548 6085/548 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): P.0, BOX 
us Pangkopkamtibta No. 103/PC/1969 tanggal 21 Januari 1989 


o Subagyo GM IKLAN: Elly Handojo TARIF IKLAN: Reguler (umum/display) BW Rp 105.100/mmk FC Rp 147.000/mmk, Klasika Batavia: 1 kolom Rp 50.000//rmik mini (min 3brs, maks 12brs) Rp 45.000/baris: dukarita s/d 300 mmk Rp 29.000/mmk- Nusantara: 1 kolom Rp 58.300/mmk, rnini (min 
mpai pukul 16,00 WIB. BAGIAN IKLAN: Ji. Palrmerah Selatan 7 2 


U TUTUP 


Sri Fitrisia Martisasi, M. Si 
Julian Sihorbi 


461 
ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR: No 57 


At 
Ka Marina Kano Hamutavan Post Et D 


wati, Agung Setvahadi 
tta Panda, LAMONGAN: 
Kewa Ama, MANADO: Jean 


ha Ratna ML, Jobiiny T, Gunardi Sri Hartati Sambadi, Banu Ast 
Fandri Yuntarti, Ibrahirnsyah Rahman, Frans 


RTA 12016 ALAMAT KAWAT: Kompas Jakarta 
/1965/L/A/2002 


Adi Prinantyo, Danu: Ku 


akarta 10270 TELEPON: 5367 9909, 5367 9599 FAX. 
BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN): JL. GAJAH MADA 194, JAKARTA 11149 TELEPON (LANGSUNG: 281 
Bea Jalan Gn Mata Ko 2 RC. Jakata No, Ol2-30392 124 KHUSUS BAGIAN IKLAN NO, 01) 01679 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 5367 909 DAN 54679599 ONLINE: ho 


Sus Iwaty, Martel 
9, Ester Lince Naitupulu, M. Fajar Marta, 
Ihmad Artf Neji Trlana, Briita Marta Lukika, Harya Damardono, |iharn Koi, M. Zaid Wahyudi, Helena Fransisca Nababan, Raditya Helabumi Jayakarna, Fransisca Rormana Ninik, Ami 
ransiska, Priyombado, Haru Sri Kumoro, Totok Wijayanto, Aones Rita Su 

Vidijant, MAGELANG: Regina Rukmorini, SURABAYA: Ag 
Coteda Yuda, Atu Su stuonat MATARAM: Kige-l Apv ENDE: Samuel Oktor, KUPANG. Fe Serng Kr 


PENERBIT: PT Kompas Media Nusantara 
PERCETAKAN: PT Gramedia ISSN 021! 


369 9080 SENIN S/D JUMAT 08. 
17-18 PABX: 260 1234 DAN 26) 


PESAWAI 


Harto, Demitrius Wi 
Aji Dewabrata, enwan Susanto, Fx. Laksana Acung Saputra, Nina Susilo, CAIRO: Mustafa Ahturahrnan, BANDUT 
Sucipto, 


ati, MALANG: Dody Wisnu Pribadi, MADIUN: Runik Sri As 
JAYAPURA: B, Jasie Susila Herdianta, MERAUKE: Erwin Edhi Prasetyo, Af 


n9, Jimmy S. 
ulyadi, Tjahja 
nawan Setiadi, 
cal 5, Bin 

sy Berindra A, 


putra, Rusdi Arrral, A 
Nugraha, Maruli Tebing 


etyaningsih, Affan Adenensi Riza Fathon, 


u Wialantora, Aryo Wisanggeni Genthong, C. 
Dedi Muhtadi, SEMARANG: Sanya 


UT, JEMBER: Syamsul Hadi 


SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen Na, 
07X ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN 


maks 12 brs) Rp 55:000/baris, 
.M, MINGGU 1200-1600 GAJAH 
239 FAK: 2601622 HI 


murkompas.com 


'# Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangani, dan disertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format digital, dikirim ke alamat opinifikompas.com atau opini@kompas.co.id, Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah 
dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas", 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


SOSOK 


KOMPAS, RABU, 10 OKTOBER 2012 


Hadiah Nobel Fisika 2012 


Para "Penangkap” Kucing Schrodin 


Hadiah Nobel Fisika tahun ini di- 
anugerahkan kepada Serge 
Haroche (68) dari Perancis dan 
David Wineland (68) dari Amerika 
Serikat. Dua ilmuwan itu layak me- 
nerima Hadiah Nobel atas kerja 
keras mereka dalam menemukan 
metode eksperimen untuk meng- 
amati dan mengontrol partikel 
kuantum. 


OLEH DAHONO FITRIANTO 


oche mengaku sedang ber- 
H jalan-jalan bersama istrinya 
di sebuah ruas jalan di Paris, 
Perancis, Selasa (9/10), saat telepon 
selulernya berdering, Saat ia melihat 
nomor penelepon, terlihat nomor ko- 
de negara Swedia, negara asal Hadiah 
Nobel, di depan sederet angka. 
”Waktu itu saya sedang berjalan di 
dekat bangku di pinggir jalan, jadi bisa 
langsung duduk,” ujar Haroche kepa- 
da para wartawan di Swedia melalui 


telepon. Begitu namanya resmi dise- 
but 
Fisika tahun ini, dia langsung mene- 
lepon anak-anak dan para kolega pe- 
nelitinya, 


bagai pemenang Hadiah Nobel 


aan resmi, dewan 
ni Ilmu Pengetahuan 
(RSAS) menyebut 
Haroche dan Wineland telah meme- 
lopori metode eksperimen optik un- 
tuk "mengukur dan memanipulasi 
sistem kuantum tunggal”, 

”Para pemenang Hadiah Nobel ter- 
sebut telah membuka pintu ke era 
baru eksperimentasi di bidang fi: 
kuantum dengan ' memperagakan 
pengamatan langsung terhadap par- 
tikel-partikel kuantum tunggal tanpa 
mereka,” ungkap RSAS. 
ara sederhana, hasil kerja Ha- 
roche dan Wineland itu dapat dikata- 
kan telah membawa dunia fisika ku- 
antum yang serba n is dan tak 

ata ke dunia ”nyata” seha- 
i, tempat segalanya bisa "dilihat 
dan disentuh”, 

Seperti kita ketahui selama ini, 
fisika kuantum adalah cabang ilmu 


SERGE HAROCHE 


Lahir: Casablanca, Maroko, 
11 September 1944 

& Pendidikan: Meraih gelar PhD 
tahun 1971 dari Universite Pierre 
et Marie Curie, Paris, Perancis 

# Pekerjaan: Saat ini menjabat 
sebagai Profesor di College de 
France dan Ecole Normale 
Superieure, Paris, Perancis 


la yang lebih kecil 
Ikuran atom, Di ranah itu, par- 
tikel-partikel tersebut berperilaku tak 
lazim karena hukum fisika klasik 
yang kita kenal di kehidupan se- 
tak berlaku lagi. 

Sebagai gantinya, berlaku hu- 
kum-hukum fisika kuantum yang ha- 
nya bisa dijabarkan dalam bentuk 
berbagai persamaan — matematika 
tingkat lanjut. Inilah dunia probabi- 
litas, tempat berbagai paradoks ter- 
jadi. 


Eksperimen khayalan 


Misteri dunia kuantum ini digam- 
barkan dalam kisah "Kucing Schroidi- 
ng legendaris itu. Erwin 
inger (1887-1961), salah satu 
Bapak Fisika Kuantum, pertama kali 
mengisahkan soal kucing itu sebagai 


upaya "eksperimen khayalan” untuk 
menjelaskan dunia kuantum yang ab- 
surd, 


Dalam "eksperimen" itu, seekor 
kucing diletakkan di sebuah kotak 
tertutup bersama sebuah botol berisi 
anida. Racun i 
terlepas dan membunuh kucing ter- 
sebut apabila terkena tembakan par: 
tikel dari sebuah unsur radioaktif 
yang sedang meluruh. 

Peluruhan radioaktif itu diatur 
oleh hukum fisika kuantum yang ha- 
nya berisi probabilitas antara melu- 
ruh dan tidak meluruh atau disebut 
dengan kondisi ”superposisi”. De- 
ngan sendirinya, kucing itu pun da- 
lam kondisi superposisi, yakni meng- 
alami ke n hidup dan mati dalam 
aan, 

kondisi superpa 
ini sangat sensitif terhadap lingkung 
an luar sehingga setiap usaha mes 
amati atau mengukur dengan pasti 
kondisi kucing tersebut akan meru- 


saat ada orang 
buka paksa kotak itu, dia hanya akan 


mungkina 
atau mati. 


Itulah kesulitan yang dihadapi para 
penggelutfisika kuantum. Selama pu- 


luhan tahun ak ilmu ini ditemu- 
kan, teori-teori fisika kuantum telah 
terbukti benar dalam memprediksi 


ARP/N 


berbagai gejala yang ditimbulkan dan 
bisa diamati di tingkat makro. 

Namun, mengamati partikel ku- 
antum tunggal, apalagi kemudian me- 
ngendalikan perilakunya, adalah se- 
s ama ini dianggap mu 
tahil. "Partikel-partikel tunggal itu 
tidak mudah diisolasi dari lingkungan 
sekitarnya dan mereka akan kehi- 
langan berbagai properti kuantum 
yang misterius begitu mereka ber- 
interaksi dengan dunia luar," ungkap 
panitia Hadiah Nobel 2012. 


Mengisolasi partikel 


Haroche dan Wineland ter- 
pisah menemukan metode untuk 
mengisolasi partikel-partikel itu, yang 
memungkinkan seseorang menga- 
mati, menghitung, dan bahkan me- 
manipulasi partikel-partikel tersebut, 
Mereka telah berhasil "menangkap" 
Kucing Schridinger tanpa merusak 
kondisi kuantumnya! 

Metode mereka agak berbeda. 
Wineland menggunakan tembakan 
foton sinar laser untuk memperlam- 
bat dan mengendalikan atom-atom 
bermuatan listrik atau ion. Semen- 
Haroche sebaliknya, ia mengen- 
n dan mengukur foton-foton 
alias partikel cahaya yang di 
antara dua cermin khusus dengan 
menembakkan atom-atom, 

Penemuan mereka diyakini akan 
memungkinkan pembuatan sebuah 


ATLONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY 


komputer kuantum, yakni komputer 
berkecepatan sangat tinggi yang be- 
kerja berdasarkan mekanisme fisika 
kuantum. Komputer yang kita pakai 
dewasa ini masih menggunakan kode 
biner, tempat data disimpan dalam 


ger 


DAVID J WINELAND 


4 Lahir: Milwaukee, Wisconsin, 
24 Februari 1944 

€ Pendidikan: Meraih gelar PhD ta- 
hun 1970 dari Universitas Harvard, 
Cambridge, Massachusetts, AS. 

& Pekerjaan: Sekarang menjabat 
Ketua Kelompok di National In- 
stitute of Standards and Techno- 
logy (NIST) dan Universitas Co- 
lorado di Boulder, Colorado, AS 


bit yang bernilai Latau O, 

Dalam komputer kuantum, satu bit 
kuantum (guantum bit atau gubit) 
berada pada kond i 
artinya bisa bern 
bersamaan. Hal itu memungkinkan 
peningkatan dramatis pada kemam- 
puan memproses dan menyimpan 
data. 

Metode yang ditemukan dua orang 
itu juga memungkinkan pembuatan 


jam yang 100 kali lebih akurat mengu- 


kur waktu daripada jam-jam sesium 
yang menjadi patokan saat ini. 
(AFP/AP/REUTERS) 


finance 
center 


GC 
Pan Pacific 


: DIPO STAR FINANCE 


Solusi Kredit Otomotif Terpercaya 


2 


INDUSTRI KAROSERI 
KARYA TEKNIK SERVICE 


For Your Satisfaction 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


1 


DRAGON Dump truck 


MIRSUBIIHI MOTONS cri MITBUMGAI INUCK 4 BL 


For Your 


oumongng doaler 


Satisfactlon 


AM nya Seturan Na: Jakarta ore Bt (R21) 6K2AY8 Fox.) BARANG 


MITBUBIINI MONOES Ong MINUM ITUCK 8 B5 


N SU JATERA | LAI 
or Your 


JL SM Rojo tom 7 No.34 Median Telp. 61) Peseh0h 


Fs as 


aumorena dota 


Satisfaction 
Yaa. (061) TAAT 


URANSI RAKSA 


Bijuksana dan Tepercaya 


t ASURANSI 
in WAHANA TATA fu) 


Tersedia di 


Jl. Sultan Iskandar Muda No. 28-29, Pondok Indah Jakarta Selatan, Telp. 021-7225648, Fax. 021-7225676 
Hotline Service : 021-7227365, email : com pi@yahoo.com 


EKONOMI 


KOMPAS RABU, 10 OKTOBER 2012 


Nusantara: 
Hari Ini HB X Dilantik nxzz 


KOMPAS (UI 


980,00 
8 yg 95531 9 
950,00 - 
912166 0,3184 
920,00 
3 4 5 8 9/10 


INFRASTRUKTUR 
Mencermati Rel Ganda 


n positif muncul setelah menyusuri proyek j: 
K ganda dari Cirebon, Jawa Barat, hingga Surabaya, Jawa 
Timur: Sebualyproyekpembanganar yang ukuptuasif 
dalam rentang ratusan kilometer. 

Proyek jalur rel ganda Jakarta-Surabaya pernah diragukan 
banyak orang karena bukan hal mudah menambah 445 kilo- 
meter (km) lajur rel dalam jangka waktu dua-tiga tahun saja. 

Tantangan pertama karena ini sebuah proyek perkeretaapi- 
an, Bukan apa-: proyek perkeretaapian praktis di 
selama ini. Ketika jalanan semakin macet, terjadi inefisiensi 
angkutan jalan raya, dan yang memprihatinkan sekitar 30.000 
orang tewas setiap tahun di jalan raya, barulah muncul pe- 
mahaman pentingnya perkeretaapi 

Pekerjaan rel ganda berlangsung ar 
km), Pekalongan-Semarang (00 km), Semarang-Bojonegoro 
(189 km), dan Bojonegoro-Surabaya (108 km). Dalam hitungan 
bulan, semua pekerjaan pendukung siap. 

Proyek rel ganda tidak saja membuktikan bahwa kita bi: 
tetapi juga menggerakkan perekonomian baik sekarang mau- 
pun setelah proyek rampung. Proyek ini mempekerjakan ratus- 
an ribu pekerja lokal. 

Pemasok pasir dan batu beroleh proyek. Ini belum termasuk 
warung di sepanjang 445 km jalur rel yang mendapat pelang- 
gan baru dari pekerja proyek. Jika sudah rampung, industri 
semen dan beton semakin bergerak. 

Menurut Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, 
kini kemajuan proyek mencapai 40 persen. Hingga akhir tahun 
2012 ditargetkan mencapai 60 persen. Andai Badan Pertanahan 
kerja lebih giat untuk tanah yang akan dibek 
proyek ini lebih cepat rampung, 

Jujur saja, proyek ini lebih cepat terbangun karena adanya 
komitmen APBN yang kuat. Proyek jalur rel ganda juga terban- 


lisasi yang luai 
Walau demikiz 


, mencermati pekei , se: 
sungguhnya belum tampak semangat al”. Ketika 
jumlah backhoe dan dump truck masih dapat dihitung dari 
kereta inspeksi yang lewat, ini berz ada banyak ruang 
untuk optim: 

Ingatlah, dalam kondisi "darurat infrastruktur" seperti sa: 
ini, dibutuhkan laju pembangunan yang ekstra kencang, Jangan 
melambat sedikit pun. Pembangunan sarana perkeretaapian 
juga harus dipacu kencang dan lebih kencang lagi. 

Sejauh ini, pengalaman pembangunan rel kereta api sudah 
berhasil dan teruji. Para pekerja berpengalaman ini nantinya 
dapat dikirim untuk membangun infrastruktur serupa di negeri 
ini, Dan, ini harus dilakukan sejak hari ini. 

(HARYO DAMARDONO) 


Jakarta IHSG Hongkong HANG SENG 

4.400 4.280,25 22.000 20.937,28 
angen 

4.200 20.000 

4000 18.000 

3.800. 16.000 
3 4 5 8 910 3 4 5 8 9/10 


Wujudkan renc 


japatkan hadi 


BNI member 


lebih 


Minyak 
dollar AS-per barrel 
Tg 89165 
90,0 
80,0 
70,0 
3 4 5 8 9/10 


Emas Kurs Rupiah 
Mollar AS per troy ounce per dollar AS 
9.200 
Z0 1.774,30 
9.400 


1300 rusa 
1600 


1400 


njungi www.bni, 


Suasana di salah satu pusat perbelanjaan baru di Jalan 


menjadi barometer pertumbuhan ruang ritel. 


ablanca, Jakarta Selatan, $ 
properti Colliers International Indonesia, pasokan baru ruang ritel di Jakarta tahun 2012: 


(9/10). Ber 
2014 mencapai 


KOMPAS/PRIYOMBONO 


arkan data dari konsultan 
527481 persegi. Jakarta masih 


Belanja Pegawai Dibatasi 


Gaji PNS Perlu Dikeluarkan dari Dana Alokasi Umum 


JAKARTA, KOMPAS — Porsi belanja pegawai di 
setiap pemerintah daerah akan dibatasi maksimal 50 
persen. Ini bertujuan untuk menahan laju belanja 
pegawai yang gemar menguras anggaran rakyat. 
Kondisi selama ini, rata-rata 70 persen dana transfer 
dialokasikan untuk belanja pegawai. 


Pembatasan porsi belanja pe- 
gawai maksimal 50 persen dari 
total belanja daerah tersebut me- 1 
rupakan salah satu butir pada” maksimal 50 persen dari total 
rancangan revisi Undang-Un- bel daerah. Jika ini bisa te- 
dang Nomor 88 Tahun 2004 ten- re: secara langsung belanja 
tang Perimbangan Keuangan an- — modal akan bertambah. 
tara Pemerintah Pusat dan Pe- Menurut Marwanto, rata-rata 
merintah Daerah. Saat ini, ran- bel pegawai dalam anggaran 
cangannya sedang dalam proses pendapatan dan belanja daerah 
pembahasan di pemerintah. menyedot 48 persen total ang- 
Direktur Jenderal Perimbang- garan. Akan tetapi, jika dilihat 
an Keuangan Kementerian Ke- satu per satu daerah, ada yang 
uangan Marwanto Harjowiryono mencapai 70 persen total ang- 
menjawab pertanyaan Kompas di — garan. 


Jakarta, Selasa (9/10), menyata- 
kan, pemerintah pusat ingin 
membatasi porsi belanja pegawai 


Marwanto mengingatkan, oto- 
nomi daerah sebenarnya dilaku- 
kan dengan kesepakatan bahwa 
uang transfer digunakan untuk 
kesejahteraan rakyat. Kalau ter- 
lalu banyak d n ke be- 
lanja pegaw: bagaimana ter- 
jadi selama ini, anggaran pem- 
bangunan menjadi mini 

”Ini masih dalam pem 

internal pemerintah. Bayangan 
ni, pasti harus ada masa tran- 
Kalau masa itu sudah ter- 
da semacam pe- 
ka belanja pegawai di atas 
kata Marwanto. 
-ara terpisah, Direktur Ek- 
sekutif Komite Pemantauan Pe- 
laksanaan Otonomi Daerah Ro- 
bert Endi Jaweng menyatakan, 
pembatasan tersebut tepat. N 
mun, itu harus diikuti dengan 
reformulasi perhitungan dana 
alokasi umum (DAU). 

DAU memperhitungkan alo- 


kasi dasar untuk gaji pegawai, 
Dengan demikian, berapa pun 
banyaknya jumlah pegawai dae- 
rah akan ditanggung DAU, At 
nya, variabel gaji pegawai perlu 
dikeluarkan dari DAU. 

Menurut Robert, porsi belanja 
pegawai di kabupaten dan kota 
rata-rata 65-70 persen. Bahkan, 
ada 1 daerah yang pada tahun ini 
mengalokasikan belanja pegawai 
sebesar 70-76 persen, di anta- 
ranya adalah Kota Langsa sebesar 
76 persen, Kabupaten Kuningan 
sebesar 74 persen, Kota Ambon 
sebesar 73 persen, Kabupaten 
Ngawi sebesar 73 persen, dan 
Kabupaten Bantul sebesar 71 
persen. 

Porsinya pun rata-rata terus 
meningkat dari tahun ke tahun. 
Belanja pegawai tahun 2007-2011 
berturut-turut adalah 40 persen, 
42 persen, 43 persen, 46 persen, 
dan 46 persen. (LAS) 


an # 


Ba 
9.800 ii 


3 4 5 8 910 
Sumber, StockWatch, Bloomberg, BI 


co.id 


XBNI 


PROYEK TANGGUH 


Gas dari 
Train 3 
untuk 
Domestik 


NUSA DUA, KOMPAS — Pe- 
merintah — mengalokasil 40 
persen dari alokasi gas dari Train 
3 proyek perluasan Tangguh di 
Teluk Bintuni, Papua Barat, un- 
tuk kepentingan domestik. Hal 
ini untuk memenuhi kebutuhan 
gas di dalam negeri yang terus 
meningkat. 

Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral Jero Wacik me- 
nyampaikan hal itu dalam Gas 
Information Exchange in the 
Western Pacific Area (Gasex) 
lasa (9/10), di Nusa Dua, 


” Pembangunan Train 8 sedang 
disiapkan. BP mau mencantum- 
m kontrak baru bahwa 
hasil gas untuk 


Pada kesempatan sama, Ke- 
pala Badan Pelaks 
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bu- 
mi R Priyono menyatakan, pi- 
haknya sedang mengevaluasi 
rencana pengembangan ekspansi 
proyek Tangguh di Teluk Bintuni 
untuk Train 3. Evaluasi ditarget- 
kan rampung akhir Oktober. 

BP Migas menghitung volume 
ekspor gas dari proyek perluasan 
Tangguh yang direncanakan mu- 
lai beroperasi tahun 2018. 
juga menghitung aspek finz 
Jangan sampai biaya in- 
i untuk Train 3 diambil 
dari penerimaan dari Train 1 dan 
2 karena sebagian hasil produk- 
nya merupakan bagian nega 


alnyi 


nilai pro- 
n 3 Tangguh, 
yang berlokasi di Teluk Bintuni, 
Papua Barat, 12 miliar dollar AS. 
Untuk itu, BP Indonesia selaku 
operator proyek Tangguh meng- 
ajukan rencana perluasan proyek 
kepada badan pelaksana tersebut 
meliputi pembangunan kon- 
struksi Train (unit kilang) 3, an- 
jungan, dan jaringan pipa g: 
en BP untuk Kawa 
e sifik William Lin mene- 
gaskan komitmen BP untuk me- 
nambah investasi dalam proyek 
Tangguh dan siap mulai mem- 
bangun konstruksi Train 8 tahun 
depan, Pihaknya juga memahami 
keinginan Pemerintah Indonesia 
untuk memprioritaskan kepen- 
tingan domestik. (EVY) 


yek ekspa 


n 


PT Bank ANZ Indonesia. Syarat dan ketentuan berlaku. 


Tingkatka 


melalui tra 


5096 off on 2 ticket 
“Economy & Business Class. 
Jakarta -H dong Kong return 
Reservasi: 
vww.cathaypadific.cc 
atau 0215151747 


Ana 
F 
VISA 
bal 


045 3 mi 
AMERICAN 1 
MOU TEN : 
Installment 
Pa 
Rp 1.5. mio nett for 


Deluxe Premiun 


“ aa) 


For info: 500AN: 


n room 


/ no1 


We 


GOLDEN BIRD 


204 off. 


ANZ/spasi)KK#Nama#Kota 


e area) 500269 


lebih cep 


live in your world 


1 


mrioperkoran @ & 


KILAS 


EKONOMI 


KOMPAS, RABU, 10 OKTOBER 2012 


EKONOMI 


Krakatau Steel Bangun Dermaga Baru 

PT Krakatau Bandar Samudera, sebagai anak usaha PT Kra- 
katau Steel (Persero) Tbk, akan membangun Dermaga VI 
sepanjang 600 meter di kawasan Pelabuhan Cigading II, Kota 
Cilegon. Sebagai tahap pertama, dibangun dermaga sepanjang 
320 meter yang kini masuk tahap konstruksi. "Dermaga VI 
nantinya dapat melayani kapal-kapal PT Krakatau Steel atau- 
pun PT Krakatau Posco dengan bobot mati 200.000 ton," kata 
Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk Irvan Kamal Hakim di 
Cilegon, Banten, Selasa (0/10). Proyek senilai Rp 735 miliar itu 
ditargetkan beroperasi pada Desember 2013, “/RYO) 


Sekitar 1.250 WNI Pulang dengan Pesawat Haji 


Pemerintah Indonesia akan memulangkan sekitar 


50 warga 


negara Indonesia yang melebihi izin tinggal dan kini ditampung 
di Konsulat Jenderal Republik Indonesia. "Garuda akan me- 
nyiapkan 9 penerbangan untuk pemberangkatan dari Jeddah 
ke Indonesia,” kata Atase Perhubungan di Jeddah Swihandoyo, 
Selasa (9/10). Direncanakan penerbangan dilakukan pada 17-20 


Oktober 2012. C/RYO) 


Kemendag Menuju Kawasan Bebas Korupsi 


Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mencanangkan Zona In- 
tegritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Bi- 


rokr: 


i Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Per- 


dagangan (Kemendag), Selasa (9/10) di Kemendag, "Penca- 
nangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi ini 
merupakan momentum yang tepat untuk menegaskan bahwa 
pimpinan dan seluruh pegawai Kemendag berkomitmen me: 


wujudkan Kemendag yang berintegrasi dan bebas dari korupsi,” 


katanya. (ENY) 


PERDAGANGAN 


Trade Expo Targetkan 
2 Miliar Dollar AS 


JAKARTA, KOMPAS — Meski 
ekonomi dunia masih lesu, Ke- 
menterian Perdagangan optimis- 
tis perhelatan Trade Expo In- 
donesia bakal meraih transaksi 
gemilang. Tidak ggung-tang- 
gung, target transaksinya sebesar 
2 miliar dollar AS atau naik 434 
persen dibandingkan dengan ta- 
hun 201. 

Direktur Jenderal 
bangan Ekspor N: 


Pengem- 
ional Kemen- 
gangan ' Gusmardi 
Bustami, di Jakai elasa (9/10), 
mengatakan, tahun lalu TEI suk- 
ses menarik lebih dari 00 
pembeli dari lebih dari 100 ne- 
gara, Transaksi mencapai 4644 
juta dollar AS. Tahun ini jumlah 
pembeli asing ditargetkan 6.000 
orang dan 71 persen di antaranya 
sudah menyatakan kepastian un- 
tuk hadir, 

Dia mengatakan, meski jumlah 
pembeli yang hadir tahun ini 
lebih sedikit, dia yakin kualitas 
transaksinya akan lebih bagus. 
Perhelatan tersebut telah dipro- 
mosikan melalui sejumlah atase 
perdagangan di luar negeri. Pem- 
beli yang hadir diharapkan ada- 
lah pembeli berkualitas, yang be- 
nar-benar menginginkan produk 
Indonesia. 


Perhelatan TEI tahun ini ada- 
lah yang ke-27. TEI merupaka: 
ajang promosi merek Indonesia. 
Kegiatan tersebut akan berlang- 
sung pada 17-21 Oktober 2012 
dan diikuti 90 negara. TEI tahun 
ini akan sama seperti sebelum- 
nya, yang mengangkat produk 
ekspor Indonesia dari beberapa 
sektor, seperti industri, tambang, 
agrikultur, dan sektor produksi. 
Menteri Perd: 


kehadiran ribuan pembeli dz 
negara-negara lain pada TEI tiap 
tahun merupakan bentuk komit- 
men Indonesia dalam menjaga 
kerja sama dagang, "Tahun ini 
kita mengangkat tema "Trade 
with Remarkable Indon un- 
tuk menunjukkan kepada para 
buyer (pembeli) betapa Indonesia 
memiliki beragam produk ekspor 
bernilai tambah yang siap di- 
distribusikan di pasar interna- 
sional,” katanya. 

Menurut Bayu, sekitar 600 
perusahaan Indonesia dipastikan 
akan menampilkan produk me- 
reka di TEI 2012. Pameran ter- 
sebut juga menawarkan sejumlah 
produk jasa berupa tenaga kerja 
terampil yang memenuhi standar 
internasional, (ENY) 


Revitalisasi Dermaga Timur Muara Angke 


Pekerja merangkai besi untuk pembangunan tanggul sebagai bagian revitalis: 


i Dermaga Timur Muara Angke, Jaka 


KOMPAS/HERU SRI KUMORO 


(0/10). 


Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan produksi olahan ikan tahun ini sebanyak 4,8 juta ton atau naik 6,6 persen 
dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. 


Fokus ke Metropolitan 


Total Investasi Proyek Rp 410 Triliun 


TOKYO, KOMPAS — Pertemuan ketiga tingkat 
menteri Indonesia-Jepang yang digelar di Tokyo, 
Jepang, pada Selasa (9/10) menetapkan rencana 
strategis terkait dengan Metropolitan Priority Area. 
Pertemuan tersebut mengidentifikasi sejumlah 45 
proyek terkait dengan MPA. 


"Sebanyak 18 proyek di an- 
taranya kami kategorikan fast 
Irack project dan lima proyek 
lainnya flagship project dan akan 
jadi “pi kata Menteri 
rdinator Perekonomian Hat- 
, di Tokyo, Selasa. 

Wartawan Kompas Cyprianus 
Anto Saptowalyono dari Tokyo 
melaporkan, pertemuan itu di- 
ikuti oleh Menteri Luar Negeri 
Jepang Koichiro Gemba, Menteri 
Perindustrian Mohammad S Hi- 
dayat, Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Mari Elka Pa- 
ngestu, Menteri Ekonomi, Per- 
dagangan, dan Industri Jepang 
Yukio Edano, serta Wakil Senior 
Menteri Tanah, Infrastruktur, 


Transportasi, dan Pariwisata Je- 
pang Tal i Nagayasu. 

”Kami mencatat total investasi 
yang diperlukan untuk semua 
proyek itu lebih kurang Rp 410 
triliun atau sekitar 34 triliun yen, 
yang akan dibiayai 55 persen me- 
lalui swasta dan 45 persen cam- 
puran antara program PPP (pub- 
lic private partnership), APBN In- 
donesia, dan pembiayaan melalui 
skema loan yang akan ditentukan 
kemudian," kata Hatta. 

Kelima proyek yang dikate- 
gorikan sebagai MPA /lagshi, 
project tersebut terdiri dari pro- 
yek konstruksi mass rapid transit 
(MRT) Jakarta, pembangunan 
pelabuhan internasional baru di 


Cimalaya, pengembangan Ban- 
dara Internasional — Soeka 
no-Hatta, New Academic Rest 
arch Cluster, dan pembangunan 
sewerage system (pembuangan 
kotoran) di DKI Jakarta. 

Menurut Hatta, untuk MPA ini 
akan dibentuk tim yang mem- 
bahas dan mengevaluasi p 
lanan setiap proyek yang ada. 


Investasi ditingkatkan 


Indonesia dan Jepang sepakat 
terus meningkatkan kerji 
di bidang perekonomian yang se- 
lama ini sudah baik. Kerja sama 
akan ditingkatkan di bidang ii 
vestasi, perdagangan, industri, 
dan pembangunan infrastruktu 
Sotume perdagangan kedua 
ra naik tajam. Tahun lalu 
mencap: r dollar AS dan 
tahun ini diperkirakan akan me- 
ningkat walaupun kondisi per- 
ekonomian global melesu. 
Demikian juga bidang investasi 
terus menin, Tahun 
tercatat 1,5 miliar dollar AS. Si 
pai Juni 2012 mencapai 1,13 mi- 


liar dollar AS. Angka ini akan 
terus meningkat dengan sema- 
menguntungkan — kedua 


nega 

"Di 
komitmen terus memperba 
lim investasi, membenahi infi 


i Indonesia, kami ber- 


struktur, dan — memperbaiki 
hal-hal yang menghambat,” ujar 
Hatta. 

Kesimpulan penting lain ada- 
lah kedua pihak sepakat mem- 
bentuk semacam satu tim yang 
akan membahas hambatan-ham- 
batan yang dihadapi pengusaha 
kedua negara dalam kerangka in- 
vestasi. Hal ini akan diangkat 
dalam level menteri, 

Koichiro Gemba mengatakan, 
pertemuan kali ini membahas 
beberapa hal. ni sepakat 
memperkuat hubungan saling 
menguntungkan di antara kedua 
negara,” 


PROPERTI 


Pasar 
Domestik 
Perlu 
Digarap 


JAKARTA, KOMPAS — Pasar 
properti domestik dinilai masih 
sangat potensial untuk digarap. 
Ini seiring pertumbuhan kelas 
menengah dan kebutuhan inves- 
tasi properti yang kian besar. 
Head of Research Konsultan 
Properti Jones Lang LaSalle In- 
donesia Anton Sitorus, di Jakarta, 
Selasa (9/10), mengemukakan, 
pertumbuhan kelas menengah 
masih terus tinggi dan mendo- 
rong permintaan pasar properti 
domestik. Kendalanya, pasar pro- 


"Potensi ini seharusnya men- 
dorong pengembang mengopti- 
malkan pasokan rumah. Hal ii 
perlu didukung dengan regula 
ujarnya, 

Berdasarkan data McKinsey & 
Company, jumlah warga kelas 
menengah di Indonesia saat ini 
45 juta orang dan diprediksi 
mencapai 135 juta orang pada 
tahun 2030. Sementara itu, po- 
pulasi penduduk di perkotaan s 
at ini sekitar 53 persen dari total 
penduduk dengan kontribusi ter- 
hadap produk dometik bruto se- 
besar 74 persen. 

Namun, Kementerian Pe- 
rumahan Rakyat mencatat laju 
kekurangan rumah rakyat ra- 
ta-rata 700000 unit per tahun. 
Tahun 2010, kekurangan rumah 
tercatat mencapai 13,6 juta unit. 
Dengan demikian, tahun ini ke- 
kurangan rumah diprediksi men- 
capai 15 juta unit. 

Konsultan properti Cushman 
& Wakefield juga menyebutkan 
perkembangan kelas menengah 
mendorong semakin banyak in- 
vestor masuk ke bisnis properti. 

Hingga triwulan TII-2012, pa- 
sokan kondominium sewa men- 
capai 40.874 unit. Har, 
dominium segmen a' 
atas Rp 20 juta per met 


persegi, 
menengah atas Rp 15 juta-Rp 20 
juta per meter persegi, segmen 
menengah Rp 10 juta-Rp 15 juta 
per meter persegi, dan menengah 
bawah di bawah Rp 10 juta per 


meter perseg 

“Ini menunjukkan perkem- 
bangan ekonomi dan kelas me- 
nengah kian bergeliat untuk 
membeli kondominium di pasar,” 
ujar Head of Research & Advisory 
Cushman & Wakefield Indonesia 
Ariet Rahardjo. 

Managing Director Tenant 
Strategies & Solutions Cushman 


& Wakefield David Cheadle me- 
ngemukakan, investasi properti 
tumbuh seiring perkembangan 
ekonomi yang berlanjut dan ke- 
las menengah tumbuh. (LKT) 


Kedua pihak juga memastikan 
kerja sama di bidang integrasi 
ekonomi di kawasan mengin 
APEC pada tahun depan dipim- 
pin Indonesia. (CAD 


KETENAGAKERJAAN 


Investor Mulai Tutup Pabrik 


JAKARTA, KOMPAS — Peng- 
usaha mulai menutup pabrik aki- 
bat tidak tahan menghadapi te- 
kanan unjuk rasa yang tak kun- 
jung u Pengusaha meminta 
pemerintah menegakkan hukum 
agar masalah ketenagakerjaan ti- 
dak terus mengganggu inve: 

Ketua Asosiasi Pengusaha In- 
donesia (Apindo) Anton J Supit 
mengatakan hal ini, di Jakarta, 
Selasa (9/10). 

"Pengusaha bukan anti ter! 
dap unjuk rasa atau mogok. Si 
lakan saja, tetapi tolong dijalan- 
kan sesuai aturan tanpa penyisir- 
an dan mengintimidasi mana- 
jemen yang meresahkan inves- 
tor,” kata Anton. 

Apindo telah menerima peng- 
aduan manajemen pabrik kabel 
di Cikarang, Kabupaten Bekasi, 
Jawa Barat, yang segera menutup 
pabrik dalam waktu dekat dan 


bersiap memutus hubungan ker- 
ja dengan total 200 pekerja. Per- 
7 n milik investor dalam ne- 
geri ini tutup karena produksi 
terhenti sejak ratusan pengunjuk 
rasa mengua 

Buruh menggelar pemogokan 
pada 3 Oktober 2012, menuntut 
pemerintah menghapus pekerja 
alih daya (outsourcing), upah mu- 
rah, dan melaksanakan jaminan 
kesehatan mulai 1 Januari 2014, 
i ini melumpuhkan sebagian 
besar pabrik di beberapa kawasan 
industri. 

Sementara di Batam, Kepulau- 
an Riau, Asisten Operasi Kepala 
Polri Inspektur Jenderal Badro- 
din Haiti menegaskan, polisi 
akan menindak buruh yang me- 
pabrik dan memaksa pe- 
kerja lain ikut berunjuk rasa. 
Badrodin mengatakan, polisi 
mengizinkan unjuk rasa buruh, 


tetapi tidak boleh ada intimidasi 
dengan alasan solida 

"Tindakan itu melanggar hu- 
kum,” ujar Badrodin di sela pe- 
nandatanganan nota kesepaham- 
an keamanan kawasan industri 
Batam antara Polri dan Badan 
Pengusahaan (BP) Batam. 

Kepala BP Batam Mustafa 
Widjaya mengatakan, Batam ha- 
nya bersandar pada industri. Ka- 
wasan khusus itu tidak punya 
sektor lain sebagai andalan peng- 
gerak perekonomi 

Di Jakarta, Pres 
derasi Serikat Pekerja Indonesia 
Said Igbal mengatakan, Majelis 
Pekerja Buruh Indonesia meno- 
lak draf rancangan peraturan pe- 
merintah tentang pelarangan 
tenaga alih daya karena masih 
lemah dan tanpa sanksi. Aturan 
ini seharusnya mampu memberi 
efek jera. (RAZ/HAM) 


KELAPA SAWIT 


Konsumsi Domestik Harus Ditambah 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
merintah harus menambah kon- 
sumsi minyak kelapa sawit do- 
mestik untuk menstabilkan har- 
ga di pasar internasional, Kon- 
sumsi domestik untuk pangan 
dan bahan bakar nabati bisa me- 
ngurangi suplai minyak kelapa 
sawit ke pasar internasional se- 
hingga harga bisa naik kembali. 

Sekretaris Jenderal Gabungan 
Pengusaha Kelapa Sawit Indo- 
nesia (Gapki) Joko Supriyono 
mengatakan hal ini, di Jakarta, 
Selasa (0/10). Pemerintah Indo- 
nesia dan Malaysia sepakat be- 
kerja sama mengelola ekspor mi- 
nyak kelapa sawit (CPO) ke pasar 
internasional untuk mendong- 
krak harga yang anjlok dalam 
enam bulan ini. 

"Tentu sulit memperlakukan 
kelapa sawit seperti komoditas 
karet yang tahan lama. Produksi 


kelapa sawit tidak bisa distop 
begitu saja karena akan merusak 
pohon sehingga lebih baik pe- 

ii kon- 


atur ekspor," kata Joko. 

Pemerintah seharusnya serius 
mewajibkan konsumsi biodiesel 
agar produksi CPO bisa terserap 
di pasar domestik. Dari 4 juta 
kapasitas terpasang, pabrik bio- 
diesel baru memproduksi 1,3 juta 
kiloliter biodiesel dengan 1 juta 
kiloliter diekspor. 

Menteri Pertanian Suswono 
menerima Menteri Perladangan 
dan Komoditas Malaysia Bernard 
Dompok, di Jakarta, Senin. Ke- 
dua negara memenuhi sedikitnya 
40 juta ton CPO (00 persen) dari 
kebutuhan CPO per tahun. 

Menurut Suswono, kedua ne- 
gara sepakat memperkuat kerja 
sama terkait upaya stabilisasi 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


harga CPO di pasar dunia. "Kami 
akan melakukan pengelolaan 
suplai untuk mencegah harga 
CPO terus jatuh,” katanya, 
Dompok mengatakan, mereka 
berkomitmen meremajakan 
kembali 300000 hektar pohon 
kelapa sawit yang berumur lebih 
dari 25 tahun. Produksi biodiesel 
berbahan baku CPO juga dinaik- 
kan dari 200.000 kiloliter per 
tahun menjadi 500.000 kiloliter. 
Konsumsi biodiesel yang terbatas 
diterapkan secara nasional. 
Harga tandan buah segar 
(TBS) kelapa sawit petani turun 
bertahap dari Rp 1400 per ki- 
logram menjadi Rp 800-Rp 900 
per kilogram. Petani kelapa sawit 
di Desa Tenggulun, Aceh Tami- 
ang, Lukmanul Hakim, mengata- 
kan, harga TBS turun dari Rp820 
menjadi Rp 750 per kilogram 
dalam dua hari. (MAS/HAM) 


—SSEREMONIA ND 
Daihatsu Raih Nomor 1 SSI JD Power 2012 


Penyerahan penghargaan oleh Direktur JD PowerA: 
International - Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) yang diterima CEO AI-DSO Suparno Djasmin (tengah), 


disaksikan Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor Sudirman MR (kiri). 


PT Indonesia Power Raih Tiga 
Penghargaan MURI 


Direktur Utama PT Indonesia Power Djoko Hastowo bersama pendiri 
Museum Rekor -Dunia Indonesia (MURI) Jaya Suprana saat penyerahan 
piagam penghargaan atas PLTA tertua yang masih beroperasi pada sistem 


kelistrikan di Indonesia. 


'T Indonesia Power, anak usaha PT PLN (Persero) menerima 
kado istimewa pada hari jadinya yang ke-17 (3/10). Perusahaan 


pembangkit tenaga listrik ini meraih tiga penghargaan dari 


Museum Rekor-Dunia Indone: 


(MURI) a 


rekor PLTA warisan 


Belanda terbesar, PLTA tertua,dan perusahaan pembangkit yang 
mengoperasikan PLTA terbanyak serta masih beroperasi pada sistem 


kelistrikan di Indonesia. P/NOVI 


Pacific Rajeev Nair (kanan) kepada PT 


ertempat di Hotel Mandarin 
Oriental Jakarta, PT A 
International - Daihatsu 


Sales Operation (AI-DSO) menerima 
penghargaan No 1 - Sales Sati: 
Index (SSI) JD Power 2012 y: 
rupakan indeks kepuasan pelanggan 
saat melakukan proses pembelian 
kendaraan (8/10). Penghargaan 

ini menunjukkan bahwa Daihatsu 
merupakan brand terbaik untuk 
ketujuh aspek yang disurvei, yaitu 
proses pengiriman, waktu pengirim- 
an, kesepakatan yang diperoleh, 
fasilitas dealer, tenaga pemasaran, 
penanganan dokumen, dan proses 
awal penjualan. Penghargaan 

ini membuktikan meningkatnya 
kepercayaan ma kat Indonesia 
terhadap pelayanan yang diberikan 
oleh Daihatsu. Dengan diterimanya 
penghargaan ini, Daihatsu ingin 
terus menjadi Sahabat masyarakat 
Indonesia. (“/NOV) 


stra 


| Promosi Doktor Termuda 
| Dr Ariawan Gunadi SH MH 


ja 
al 


sen Fakultas Hukum Untar dan Sekretaris Pengurus Yayasan 
D Tarumanagara Dr Ariawan Gunadi SH MH dipromosikan 

ebagai doktor termuda bidang Hukum Universitas Indonesia 
(UD. Berfoto bersama (dari kiri ke kanan) Ir Diaz Moreno Yauw, 
Serian Wijatno SE MM, Drs Indra Gunawan MBA, Drs Susikto, Dr 
Ariawan Gunadi SH MH, Sinta Susikto SH, Ir Veimeirawati Kusnadi 
MM, Gunardi SH MH, Prof Ir Roesdiman Soegiarso MSc PhD, dan Ir 


Ign Haryanto MM (6/10). P/NOV) 


KOMPAS, RABU, 10 OKTOBER 2012 


EKONOMI 


19 


Panen Sayur 


KOMPAS/HERU SRI KUMORO 


Petani memanen tanaman sayur di Rawasari, Jakarta, Senin (8/10). Sayur tersebut dipasok ke pasar tradisional di sekitar wilayah tersebut. 


Sayur dan buah lokal harus bersaing dengan produk hortikultura impor yang membanjiri pasar, 


Tahun 2008 nilai impor hortikultura 


mencapai 8816 juta dollar AS, tetapi pada 2011 nilai impor produk hortikultura mencapai 1,7 miliar dollar AS. 


AT 


JAKARTA, KOMPAS — Nilai 
tukar rupiah berd 
tengah Bank Indonesia, sa 
(9/10), menyentuh Rp 9.600 per 
dollar AS. Pelemahan hingga po- 
ini untuk pertama kalinya 
ejak awal tahun 2010, 

Dalam sebulan terakhir, ru- 
piah sekitar Rp 9500 per dollar 
AS. Pada Jumat (5/1) dan Senin 
(8/D, rupiah melemah menjadi 
Rp 9.590 per dollar AS, 

Kepala Ekonom Bank Mandiri 
Destry Damayanti memaparkan, 
kondisi ini terjadi akibat ke- 
butuhan dollar AS yang masih 


tinggi 


ini menun- 
jukdean fundamen ekonomi In- 
i ketidak- 
seimbangan sektor eksternal. 
ampai seberapa dalam ru- 
piah akan melemah? Susah men- 
duga karena BI akan menjaga 
rupiah,” kata Destry di Jakar 
Selasa (9/10). 

Meski demikian, Destry me- 
nambahkan, BI akan realistis dan 


tidak terlalu agresif menginter- 
vensi pasar, Pasalnya, pelemahan 
ini akibat persoalan fundamental 
sehingga bersifat struktural dan 
tidak bisa diselesaikan dalam 
jangka pendek. 

Untuk mengintervensi pasar, 
BI menggunakan cadangan de- 
visa. Per 28 September 2012, ca- 
dangan devisa sebesar 110,172 mi- 
liar dollar AS, meningkat diban- 
dingkan 81 Agustus 2012 yang 
sebesar 108,99 miliar dollar 

Aspek fundamental yang di- 
maksud terkait dengan nilai eks- 
por dan impor. Angka impor yang 
turun ternyata masih tidak se- 
m penurunan ekspor. Sekitar 
93 persen impor berupa bahan 
baku dan barang modal. 

Destry menekankan, jika in- 
vestasi diharapkan jadi roda pen- 
dorong pertumbuhan ekonomi, 
ekspor belum bisa banyak di- 
harapkan. 
konom Bank Mandiri mem- 
perkirakan, nilai tukar rupiah bi- 
sa mencapai Rp 9.670 per dollar 


Rupiah Kembali Melemah 


AS pada akhir tahun ini. Namun, 
kisaran Rp 9700 per dollar AS 
masih nyaman bagi perekonomi- 
an Indonesia. 

Kepala Ekonom Danar 
Research Institute Purbaya Yu- 
dhi Sadewa menangkap kecen- 
derungan BI untuk menjaga ke- 
seimbangan transaksi berjalan 
dengan membiarkan rupiah me- 
lemah, Namun, langkah itu di- 
nilai tidak tepat karena transaksi 
lan tidak bisa pulih dalam 
waktu singkat. 

Dengan melemahnya rupiah, 
permintaan domestik akan turun 
akibat mahalnya harga barang. 
Namun, langkah ini tidak pas 
karena ekonomi global akan me- 
lambat. Padahal, pendorong eko- 
nomi Indone: dalah konsumsi 
domestik. 

"Pelemahan rupiah ini, me- 
nurut saya, adalah pelemahan ar- 
tifisial, Mestinya, dengan kondisi 
fundamental seperti saat ini, nilai 
tukar rupiah akan menguat,” tu- 
tur Yudhi, (IDR) 


Rel KA Trans-Sulawesi 


Para Gubernur Segera Buat Studi Kelayakan 


JAKARTA, KOMPAS - 


Enam gubernur yang 


berada di Pulau Sulawesi diminta segera membuat 
studi kelayakan pembangunan jaringan transportasi 


kereta api trans-Sulawes 


. Pembangunan jalur kereta 


api di Sulawesi memerlukan komitmen bersama dari 
pemerintah provinsi di sana. 


Menteri Perhubungan FEE 
Mangindaan di Manado, Provin i 
Sulawesi Utar 


mengatakh n "ker 


pemt jalur kereta api di 
Sulawe tu, pembangun- 
an dikhawatirkan tumpang tin- 
dih seperti pembangunan jalan 
ulawesi. 
"Kami berharap pa 
mengajukan studi kelayakan dae- 
rahnya untuk jalur kereta api, 
Dari sini, pembangunan tri 
portasi disinkronkan,” katanya, 


agubernur 


Mangindaan menyebut peme- 
rintah siap mendanai lewat 


APBN pembangunan megapro- 
yek 


itu, Sejumlah perusahaan 
r negeri juga berminat 
m jalur kereta 
lagi,” katanya. 


"Tunggu ap: 


api, 
Kepala Bappeda Sulut Noldy 
Tuerah mengatakan, sejak awal 


daerahnya siap untuk pemba- 
ngunan jaringan transportasi ter- 
sebut. Malah kesiapan Sulut lebih 
konkret dengan membuat maket 
jalur kereta api. 

Menurut Noldy, semula pem- 


bangunan jalur kereta api telah 
i Gubernur Sulut Sinyo 

tt tahun 
ng ke Rusia dan 
bertemu peragaan transportasi. 
Pihak Rusia menyatakan minat 
melihat wilayah Sulawesi. 
Menurut Mangindaan, y 
bangunan jalur kereta api di 
lawesi dibutuhkan dalam rangka 
si ekonomi utara (Ma- 
selatan (Ma 
ligus menjangkau wilayz 


pedalaman yang punya potensi 

perkebunan dan pertanian, 
Mangindaan mengatakan, po- 

tensi perkebunan cokelat, kelapa, 


cengkeh, dan ber 


gan dengan 
yang tinggi. 

Soal kepastian pembangunan, 
Mangindaan meng: mua 


jalan keluarny: 


tergantung kepada gubernur 
yang menjadi penguasa wilayah. 
ima kita membangun ji 
pembangunan terhambat pem- 
bebasan lahan," katanya, 
Mangindaan menambahkan, 
proyek pembangunan rel kereta 
do ini mem- 
beri dampak positif dalam roda 
perekonomian, seperti distribusi 
hasil alam, pengembangan pa- 
ta, dan makin terbukanya 
ngan kei 


Sementara itu Wakil Ketua 
Komisi V (Infrastruktur dan 
Transportasi) DPR Nusyirwan 


Soejono, di Jakarta, meminta pe- 
merintah lebih cepat dan tepat 
dalam mengambil sejumlah 
kebijakan untuk mempercepat 
pembangunan infrastruktur, 
Proyek-proyek infrastruktur 
yang kini terhenti pun harus se- 
gera dievaluasi dan diputuskan 
. (ZAL/RYO) 


NUSA DUA, KOMPA! 
alam diharapkan memainkan y 
ran penting dalam memenuhi | 
butuhan energi yang terus m 
ningkat di Asia Pasifik. Untuk itu, 
diperlukan kolaborasi di antara 
negara-neg 
tuk meningl 
bidang infrastruktur dan inovasi 
pengelolaan kebijakan. 


sar dilaksanakan, 
vensional maupun nonkonven- 
sional," kata C 
Committee Gas Tutor ati 
change in Western Pa 
ox) 2012 Hendi Prio Santoso 
1 jumpa pel 
a (9/10), di Nus 
a itu dihadiri 5 


Dua, 


n kerangka kerja 
Tan teknologi di 
negara di Asia P 
isi dalam Gasex 
n pendekatan 


sifik. Fokus d 
2012 itu antara 


inovatif untuk percepatan pe- 
ngembangan dan pemanfaatan 
teknologi energi bersih. 

Selain itu, perkembangan per- 
tumbuhan gas dan bauran energi 
akan berdampak positif terhadap 
keamanan energi, efek.rumah ka- 
polusi udar 

Negara-negara pengimpor gas 
dari negara anggota bisa mem- 
bantu dari sisi suplai untuk me- 
ningkatkan pemasaran gas dalam 
negeri melalui kel 
Hal ini untuk memberi kepast 
hukum dan memastikan pro- 
yekeproyek yas besar dapat ber- 
uai dengan rencana. 
Selain itu, pertumbuhan pe- 
dalam negeri juga 
skan dan ditopang 


dukung pemasaran gas dan ke- 
pastian hukum. 


ari kebijakan pe- 
snya mem- 


karbon dan memastikan bauran 
energi yang diinginkan dari ne- 


gara — bersangkutan. — "Perlu 


promosi investasi dan pemba- 
ngunan ini ruktur — untuk 
memperbaiki a terhadap 
energi, khususnya gas,” ujarnya. 

Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral Jero Wacik dalam 
ambutannya menegaskan, se- 
mua negara di Asia P h: 
menghitung kembali ketersedi 
an energi masing-masing dan apa 
yang bisa dikontribusikan kepada 
dunia. Di Indonesia, kebutuhan 
energi terus meningkat seiring 
dengan pertumbuhan ekonomi, 

"Kami mengundang perusaha- 
an-perusahaan energi untuk ber- 
i . Dulu se- 
bagian besar gas diekspor karena 
Indonesia terbuai minyak bumi. 
itu sudah lewat. St 
ng produksi minyak menu- 
run, karena itu kebutuhan kami 
n gas makin besar untuk ken- 
daraan dan indu: 

Meski demikian, Pemerintah 
Indonesia menjamin tidak akan 
ada pelanggaran terhadap kon- 
trak-kontrak gas yang sudah ber- 
jalan. (EVY) 


Edan 


RO: 
SANTA CLAUSE 11D ad Ki 


Helsinki, Ivalo, Saariselka, Rovarverni, 
Paris, Santa Clause Village, 
Husky Dog Farm & Sledge, 


Reindeor Farm/ Dec.23 
oten 


EUROPE EXPRESS 12.130 
Plus Istanbul 

Rome, 

Paris 

Euro Disney! Dec.13.21,22 

WEST amora Lunnes 140 
Rorna, P 

L p 
AMAZING EUROPE 15-160 
Plus Istanbul 


Titis, Mita 
Euro Oisnoy/ Dec.1 
panda doa ComPueTE 180 


4 Fecrand, 


BEST of SWISS 100 
Born. Intertaken, Morire 

amontx, Lugano, St. 

Glacler 3000, Jungtraujoch, Trummalbach 

Falls, Chillon Castie, Mont Bianc/ Di 


EAST EUROPE 114150 


1, Bertin, $ 


Folklore Dinner Show @ 
Prague, Neuschwanstein Castle, BMW 
Museum, Wiener Schnitzel/ Dec.25.2: 


GREAT BRITAIN 120. 


treux, Zermatt, Chamonix, G 
Folklore Dinner Show @ Prague, Chillon 
Castie, Mont Blanc, Matterhorr/ Dec.2 


Heod Office Woekand Office Hour: Sat 09.00. 13.30 WIB / Sun 10.00-15.00 WIB 


Panoramatou's “N— 


Baance Up YOL UBI 


« Panorama Kids, Panorama Moments, etc 


CALIFORNIA ADVENTURE 10D 
Anahoim, Fresn 
yland, Universai 


Hollywood, Animal 
Ie Kingdom, Harry Potter 
I Studio's,/ Dec.24,2 


SOUTH AFRICA 
GARDEN ROUTE 100 


AUSTRALIA POPULAR 80 


Resort, Star City Garden Buttet, Captain 
Cook Cruise, Sky Point, Movieworid, 
Dreamworid D0c.25:26.28.29 


AUSTRALIA WONDERFUL 9-11D 
Tangaioom 
nd, Capt 
Tangalooma 
Resort, Sky Point, Movie Worid, Dream 
Worid, Madam Tussaud, Monorali Ticket 
Der 


“8 


BEAUTIFUL NEW ZEALAND 8-90 
with MELICOPTER RIDE to CECIL PEAK 


Rotor 
MI. Cook, Skyline Gondola & Dinner, Tes 
Earnslaw Cruise, Natures Wonders Tour, 
Te Pula, Agrodome Farm Show, Rainbow 
Springs Tour, Waltoma Glow Worm, 
Hangi Dinnar/ Dec.28.29 
AUSTRALIA & 

NEW ZEALAND 12/15D 

Inci. Tangalooma, Movie World 


Dream World, Sky Point, Mt.Buller 
Rainbow Springs/ Dec 


KOREA POPULAI 
plus SINGAPORE 7-8D 

nd, Mt Sorak, Ski Resort, 
Teddy Bear Museum, Trick Art Musaum, 
Everland, Cheose Making, Ice Gallery, 
Snow Sledging, Nanta Show, Kimchi 
Making & Hanbok Woarini 
Dec.26,28.29,30,31/ Jan.0 


KOREA JEJU/ 
SINGAPORE 7-8D 
and, Seoul, Ni 
Ik, Everland, Yatching & Fishing, 

Teddy Bear Museum, Ice Gallery, Nanta 

Show, Kimchi Making & Hanbok Wearing/ 
29,30 

JAPAN CLASSIC/ 

plus SINGAPORE/ KOBE 9-100 

bsaka, Toyohashi, Mt. Fuji, Kawagi 

o, Disneyland, Disneyses 

Universal Studio's/ Dec.20.7: 


N—a HEAD OFFICE: Panorama nya Thor 


sam Sutra 2900 


6 Email: 


ra 


2000 
Hana ha) A13 303 #menenne Wermanan (2215 2650 SIA #17 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


1 www.panorama-tours.com 


JAPAN ROMANTIC 7-100 
Inci. Nagasaki Atomic Bomb, Mt inasa, 
Mt Aso, Glover Mansion, Sulzonji Park, 
Yatal Street, Glover Mansion/ Doc 26.2! 
JAPAN SAPPORO 8D 

Inci. Hakodate Morning Market, Noboriti 
Date Jidaimura, Ishiya Chocolate Faci 
Otaru Kanal, Tokyo Disneyland/ Dec.2 


JAPAN & KOREA 130 


BEIJING SHANGHAI 

Indi Zhouatwang Crulssi 

CHINA MAGIC 

Inti Zhouzhuang Crulse/ Wuzhen Crulse 
000.24.25 

CHINA SPECIAL 9D inci Beljing 


Ski, Now Yoar In Shanghai/ Dec.27 


CHINA HIGHLIGHT 9-110 
Ying.Shenanan, Hong Kong, Gaia ion 
Crulsa/ Liu San Jie Show' Dec 
CHINA HARBIN 10D 
Cnangetun, Jin 
". Sun lelang Park Snow 
Seulptur, Ice & now Great World/ Dec.25 
CHINA EXTRAVAGANZA 120 
ngeun Vape 200.2 
CHINA PANORAMIC 120 
Jing, Mongehun Vila 
Woria Cuiture Heritage) Dec 25 
TAIWAN BD inci Duet Main 1 


Ami Dance Performance) Dec 


Hangahou, Beling, 


Free Turkish Bath & Turkish Deliaht Gift 
Oet.21/ Nov.14,25/ Dec.00.00.16 


AMSTERDAM PARIS 80 
Plus Istanbul Nov.O4/ Dec.09 


1499 


80 
0et.20121.22,21 Nov.0406/07,10.19252628 


JAPAN POPULAR/ HIGHLIGHT 70 
0et21.20”.25.20/ Pi 
Nov 4, 11,t4””1025 


MACAU/ 

0et24.31/ Nov.05.00.1422 
BANGKOK PATTAYA 
0et.25.26/ Nov.15.16,29/ Dec.08 


1556 5555 


1007-2016 


SALAH SATU 
PENYERA 


1913 


PT HM SAMPOERNA Tbks 


EKONOMI 


KOMPAS, RABU, 


10 OKTOBER 2012 


INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA 
PERTAMBANGAN 
11 | | | 


PERTANIAN 


2230000 


2.200,00 


210000 


2.140,00 


1 
2.120,01 


Indikator Perdagangan 


di Bursa Efek Indonesia 


DATA SELASA, 9 OKTOBER 2012 


Realty 1 
Persi 


KONSUMSI 


INFRASTRUKTUR 


KEUANGAN 


—1.589,77 


9/10 


900,00 
870,00 


5 8 


Regulasi Industri Televisi Berbayar 


Berbagai siaran televisi yang disalurkan melalui layai 
arta, Sel. 
andar program s 


Telemedia (Telkomvision), di . 
perilaku penyiaran dan s 


aran (P: 


an televisi berbayar 
(9/10). Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terus menggodok regula: 


S) tentang lembaga penyiaran berlangganan (LPB) yang akan terbit akhir tahun 2012. 


PERDAGANGAN 
740,00 | 


MANUFAKTUR 


tentang bis 


| “119153 
1.080,00 —| | 


9/10 


KOMPAS /PRIYOMBODO 


roovia TV dipantau oleh petugas di Advance, Video, dan Media Center (Avatar) PT Indonusa 
is industri televisi berbayar berupa pedoman 


50.100 


Ing 


WIKA 
Exa 


Bank (Ro/USD) 
BCA CR 2 Mit) 


Bank Danamon 


Bak BN (Rp 100 Juta) 


Bak ORI (Rp 100 ut 
Bank OCBC NISP (Rp 


Bank Mandiri (Rp 100 Juta) 


Bank BTN 
Bank CIMB N 


ctibank 
Bank Panin 
Bank UOB Indone 
Bank OKI Bp LA 
Bank 18 
Permata Bank 
Bank Bukopin (umum) 


Bank Intorasional Ine 


ank Chinatrust Indon 


Kado 
usb 


nun 
no 
wg 
IDR 
ay 
Ng 
12 
pup 
sed 
Kw 
1wo 
THe 


(ek 100 Juta) 


s/d Ro 1 Milan) 


KURS UANG KERTAS ASING 
Ba al 
T aw D 
158 I5annan 

DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS 
abwanti) —— 3bwlan —— Gbulant 
Basjaso 3807 3n5/oso 
551025 35 4007025 
a 125/025 so0yosa 
100 ta) isyash syaa 
1751025 


5507025 


100 ta) 2507060 


sanyosn 


un 


3150/0.60 


aw 


saso0n 
259500 
31500 


12 bulan (8) 


5.0/100 


150075 


0057 


oz 


IFC Biayai 


Saham di Bank Hana Dinaikkan 


JAKARTA, KOMPAS — International Finance 
Corporation berencana meningkatkan investasinya 


di sektor swasta hingga 600 jutz 


dolla 


r AS pada 


periode 1 Juli 2012-30 Juli 2013. Periode 


sebelumnya, lembaga keuangan m 


Bank Dunia 


itu menginvestasikan hampir 300 juta dollar AS, 


Manager IFC untuk Indonesia 
Sarvesh Suri dalam keterangan 
pers di Jakarta, Selasa (9/10), 
menyatakan, rencana investasi 
pada periode berikutnya akan di- 
arahkan untuk infrastruktur, per- 
luasan akses pembiayaan kepada 
petani dan perempuan, dan pro- 
mosi praktik berkelanjutan di 
sektor pertanian dan kehutanan, 

Pada periode sebelumnya, Suri 
melanjutkan, IFC membukukan 
investasi hampir 300 juta dollar 
AS di delapan proyek. Di an- 
nya dengan investasi sebesar 
juta dollar AS dalam bentuk 


dana private eguity yang dikelola 
alcon House Capital Manage- 
ment Ltd. Dana tersebut ditu- 
jukan bagi proyek yang men- 
dukung perusahaan berukuran 
sedang, 

Di samping itu, Suri melan- 
jutkan, IFC meningkatkan saham 
kepemilikannya di PT Bank Hana 
untuk mengembangkan produk 
perbankan dan layanan bagi per- 
tumbuhan usaha kecil dan me- 
nengah, 

Pada kesempatan yang sama, 
Wakil Presiden IFC untuk In- 
dustri Global Rashad Kaldany, 


menyatakan, Asia Timur dan Pa- 
sifik adalah kawasan yang sangat 
penting bagi perekonomian du- 
nia. Indonesia memegang peran- 
an penting dalam kawasan tei 
sebut. 

Dalam hal besarnya invesi 
IFC, posisi Indonesia di Asia Pa- 
fik adalah ketiga setelah China 
dan Vietnam. Bahkan, Indonesia 
masuk dalam lima besar di si 
luruh dunia dari total investasi 
global IFC senilai 204 miliar 
dollar AS. 

Sementara itu dari Singapura 
dilaporkan, parlemen Singapura 
dan Indonesia memandang pen- 
ting kerja sama kedua negara di 
berbagai bidang, terutama kerja 
sama ekonomi. Terlebih Singa: 
pura kini merupakan investor 
terbesar di Indonesia yang in- 
ya mencapai 5.l dollar AS 
per tahun. 


juan ekonomi ini 
kita menjamin jadwal demokrasi 


lima tahun sekali. Jadi ada ke- 
astian pemilu tiap lima tahun," 
kata Ketua Majelis Permus 
waratan Rakya i 
dalam kunjungan kerjanya ke 
ngapura. 

Ketua MPR beserta rombong- 
an kemarin bertemu dengan De- 
puti Perdana Mentei apura 
Teo Chee Hean dan Ketua Par- 
lemen Republik Singapura Mi- 

Palmer, Ini merupakan 
jungan balasan setelah Mi- 
chael Palmer berkunjung ke In- 
donesia pada Mei lalu. 

”Kami membicarakan tentang 
persahabatan pemerintah, rak- 
yat, anggota parlemen Singapura 
dan Indonesia. Selain itu 
membahas masalah bilateral su- 
paya masalah-masalah yang ada 
bisa diselesaikan secepat mung- 
kin. Kita melihat pentingnya pe- 
ople to people contact. Hubungan 
bertetangga sel ini hanya de- 
ngan kepala negara atau menteri, 


Sejumlah Program 


tetapi juga harus dengan 
Indonesia, antarpemud: 
pelajar,” kata Taufik K 


Layanan pusat data 


Pertumbuhan ekonomi Indo- 
ng tinggi harus didukung 
infrastruktur teknologi yang ku- 
at. Salah satu infrastruktur tek- 
nologi yang dibutuhkan adalah 
pusat data yang terkoneksi de- 
ngan pusat data lain di seluruh 
dunia, 

Untuk memenuhi kebutuhan 
itu, PT Data Center Infr: 
ture (DCI) menggandeng 
sebuah perusahaan yang 
memberikan layanan pusat data 
di lima benua. 

"Pusat data ini memberikan 
layanan penyimpanan data ca- 
dangan kepada pelanggannya se 
kaligus jaringan interkoneksi an- 
tarpelanggan,” kata Stephanus 
Tumbelaka, Chief Sales Officer 
DCI, (LAS/LOK/ARN 


INDUSTRI 


Pasar Farmasi Tumbuh 
12-14 Persen Per Tahun 


PANDAAN, KOMPAS — Pe- 
ngembangan industri farmasi di 
Indonesia prospektif. Hal itu di- 
dorong pasar farmasi yang tum- 
buh sen per 


karena meningkatny: 
obat di Indonesia,” uj 
Jenderal Bina Kefarmasian dan 
Alat Kesehatan, Kementerian 
Kesehatan, Maura Linda Sitang- 
gang dalam peresmian perluasan 
pabrik Merck Sharp & Dohme di 


Pandaan, Kabupaten Pasuruan, 
Jawa Timur, Sel (9/10). 
Tumbuhnya konsumsi obat 


tersebut, lanjut Linda, antara lain 
disebabkan meningkatnya daya 
beli dan bertambahnya pendu- 
duk berusia 65 tahun keatas yang 
membutuhkan obat lebih ba- 


nya 


elain itu, penerapan sistem 
jaminan sosial nasional tahun 
2014 akan menambah konsumsi 
obat,” kata Linda. 

Meningkatnya konsumsi obat 
ituantara lain menyebabkan per- 
usahaan mutinasional obat yang 
di Amerika Serikat, 


Merck Sharp & Dohme, memin- 
dahkan fasilitas pengemasan 
obatnya dari Australia ke Pan- 
daan, 


Merck Sharp 


"Kami menginves 
21 juta dollar AS (seta 
miliar) untuk perl 
ini,” kata Chris Tan, Presiden dan 
Direktur Pengelola Merck Sharp 
& Dohme Indones 

Pabrik pertama telah berdiri 
jak tahun 1975. Pabrik kedua 
tersebut berluas 4.900 meter 
persegi. Perusahaan dengan kar- 
yawan 500 orang itu mengerr 
obat-obatan diabetes, hipertensi, 
kardiovaskular, nyeri, kesehatan 
wanita, onkologi, dan pernapas- 
an, 

Selain itu, pabrik memproduk- 
si berbagai bentuk obat penyakit 
kulit dan obat saluran perna- 
1. Produk-produk tersebut 
arkan di wilayah Asia. 
ami memilih inv 1 di 
Pandaan karena lokasinya strate- 
gis untuk ekspor obat ke wilayah 
Asia,” kata John Markels, Wakil 


asikan dana 


Presiden Senior Operasi Merck 
Sharp & Dohme. 

Presiden Merck Sharp & Doh- 
me Asia Pasifik Patrick Bergstedt 
menambahkan, produk pabrik 
tersebut sebanyak 75 persen un- 
tuk ekspor dan 25 persen untuk 
memenuhi kebutuhan Indone- 


Tapi kami berharap MSD 


(Merck Sharp & Dohme) tid. 
hanya 


mengemas, 


tetapi juga 
pusat pro- 
7 kata Linda 

Deputi Pengembangan Iklim 
Penanaman Modal — Badan 
Penanaman Modal 
Farah Ratnadewi Indriani mi 
mbut po i Merck 
harp & Dohme karena peme- 
rintah mendorong peningl 


390 triliun. Reali: nves 
hun 2012 diperkirakan Rp 300 
triliun. 

Sementara itu, Wakil Guber- 
nur Jawa Timur Saifullah Yusuf 
mengatakan investasi industri 
farmasi di wilayahnya cukup ber- 
gairah. (BUR) 


2138 


Kaw wo 
a0ns an 
na 


am neon 


(2 
pa 1 


Ka 


c8p 


ea) 


asa ( 


oeees 00073 


mrioperkoran @ 


ScraperOne & Kaskus 


90 TAHUN FRISIAN FLAG 


Kuncinya Inovasi Produk 


engelola sebuah bisnis 
susu hingga berusia 90 
N I hun di suatu neg: 
dengan terus mengalami per- 
tumbuhan bukan pekerjaan mu- 
dah. Apalagi di tengah ketatnya 
persaingan dan mulai berubah- 
nya preferensi konsumen d: 
mengonsumsi susu. 

Semakin sulit lagi ketika ma- 
yoritas masyarakat yang men- 
jadi target konsumsi tak memi- 
liki budaya minum susu dalam 
h kebangsaannya. Dan 
ing juga penting, tuntutan ter- 
sebut hadir di tengah pamor su- 
su kental manis (SKM) di ne- 
a-negara lain mulai redup. 
Meski sulit, produsen susu 
n Flag berhasil membuk- 
tikannya. Sejak 1922 menyapa 
konsumen Indonesia, hingg: 
at ini sudah 90 tahun bendera 
susu itu terus berkibar. 

Saat ini produk susu Frisian 
Flag menguasai sepertiga pangsa 
pasar susu nasional. Khusus un- 
tuk SKM bahkan memimpin pa- 
sar dengan porsi dua pertiga. 
Dalam lingkup perusahaan, 
SKM juga mendominasi penju- 
alan 60-70 persen. 

Frisian Flag dengan SKM-nya 
dan dengan variasi produk susu 
(kental manis) Bendera hadir di 
Indonesia sejak sebelum mer- 
deka. Awalnya SKM diimpor da- 
ri Belanda, dan sempat terhenti 
di masa perang dunia, Lalu ma- 
suk lagi ke Indonesia pada 1950. 

Tahun 1969 Frisian mulai 
membangun pabrik di Pasar Re- 
bo, Jakarta Timur, dan berope- 
rasi dua tahun kemudian. Se- 
telah itu terus mengisi pasar su- 
su di Indonesia dengan bendera 
n Flag Indonesia. 
haan ini merupakan 
saha Friesland Campina, 
yang merupakan koperasi sapi 


a 


| 'perah terbesar di dunia yang 


berbasis di Belanda. 
Berbeda dengan produsen su- 
su lain yang juga merambah bis 
nis makanan ringan lainnya, ter- 
masuk kopi, Frisian Flag setia 


| pada bisnis intinya di bidang su- 


rena itu, lahir berbagai 
si produk, tidak hanya 
SKM tetapi juga susu pertum- 
buhan 123 dan 456 dengan Iso- 
maltulosa serta Fri: Ma- 
ma untuk ibu hamil, 


Citra melekat 
pa saja kunci kes 


Flag/ Astoin/Susentordf Jaka 
akan, merek susu kental 


men Indonesia. Tidak si 
orang tua, tapi juga sudah ge- 
nerasi yang lebih muda. 

Di Malaysia, SKM sudah ti- 
dak laku. Berbeda dengan di In- 
donesia yang permintaannya 
justru terus meningkat. Karena 
itu tak heran kz kental 
manis Frisian Flag menjadi ba- 
gian dari keseharian. 

Pertumbuhan bisnis susu 
kental juga tercermin dari be- 
sarnya penjualan susu Frisian 
Flag. Tahun lalu penjualan men- 
capai Rp 7 triliun. Tahun ini 
diperkirakan pertumbuhannya 
10-12 persen, sesuai tren per- 
tumbuhan konsumsi susu nasi- 
onal. 

General Manager Distributi- 
on Management Frisian Flag 
Poltak Hasudungan menga- 
takan, Frisian Flag selalu me- 
lakukan inovasi, baik untuk pro- 
duk maupun kemasannya, de- 
ngan berusaha menjangkau 
luruh masyarakat Indonesia. 

Di sisi lain, ketersediaan susu 
di pasaran juga menjadi kunci 
kemudahan akses masyarakat 
konsumen pada susu kental ma- 
nis. Karena itu peran distributor 
dan pedagang juga sangat me- 
nentukan. 

Menurut Anton, kemasan 
memegang kunci. Banyak ma- 
arakat di Indonesia yang be- 
lum punya lemari pendingin. 
Dengan tetap hadirnya susu 
kental manis kemasan kaleng, 
mereka tetap bisa menikmati 
susu kental dengan aman dan 
nyaman. (HERMAS RE PRABOWO) 


KOMPAS, RABU, 10 OKTOBER 2012 


NU 


SANTAI 


21 


Pelabuhan Tradisional Kalimas 


AS/BAHANA PATRIA GUPTA 


Pekerja mengangkut selang plastik ke dalam KLM Subur Makmur 


tujuan Banj: 
Sel: 


rmasin di Pelabuhan Tradisional Kalim 
a (9/10). Pelabuhan Kalimas sangat penting d 
distribusi barang untuk memenuhi kebutuhan s 


Surabaya, 
marus 
umlah pulau dan 


sebagai pintu masuk ke Pulau Jawa untuk hasil komoditas terutama 


dari Kalimantan. 


Produk Organik Prospektif 


MEDAN, KOMPAS — Potensi 
pasar untuk produk pertanian 
organik terbuka lebar, Petani per- 
lu bersinergi mencari jalur pe- 
masaran alternatif agar tidak ka- 
lah bersaing dengan pemasaran 
produk pertanian non-organik. 

Hal itu mengemuka dalam talk 
show tentang pertanian organik 
di Medan, Selasa (0/10). Hadir, 
antara lain, CEO Aliansi Organis 
Indonesia (AOI) Justinus Indro 
Surono, Kepala Seksi Informasi 
Pertanian Dinas F n 
mut Ellidawati S, dan Manager 
ingan Pemasaran Pertanian 
elaras Alam (Jappsa) You One F 
Simanjuntak. 

Menurut You One, meskipun 
pangsa pasar beras organik ada- 
lah kelas menengah, potensi pa- 
sar di Sumatera Utara sangat 
potensial, Jumlah penduduk Su- 
mut 12,98 juta jiwa, Jumlah kelas 
menengah diprediksi mencapai 5 
persen atau 649.110 jiwa, Jumlah 
ini setara dengan kebutuhan be- 
organik 361,2 ton per tahun. 
Kami baru bisa menggarap 
potensi pasar sebanyak 2 persen 
dari semua kelas menengah ter- 
sebut atau dengan 57 ton 
beras per 


Bahkan, Indro mengata 
Indonesia terdapat sek 
operator pengadaan be 
20 persen menggarap serius be- 
ras organik. Untuk itu, petani 
tidak perlu patah arang, Bukan 
hanya beras, komoditas lain se- 
perti say 
organik j j 
Ellidawati menambahkan, saat 
ini belum ada petani di Sumut 
memiliki sertifikat sebagai petani 
organik, meskipun praktiknya te- 
lah ada petani organik. Dia ber- 
harap agar petani mendata diri 
sebagai petani organik sehingga 
pemerintah dapat membantu, 
Ibrahim (64), petani kakao di 
Pidie, Aceh, menjelaskan, sejak 
tahun 2007, dirinya mengajak pa- 
ra petani bercocok tanam sec 
organik. Sebanyak 297 petani 
yang tergabung dalam 14 kelom- 
pok tani bergabung dalam ge- 
rakan pertanian organik. Tahun 
lalu, mereka memanen 40 ton 
kakao. Namun, tidak ada per- 
usahaan yang bersedia membe- 
linya karena meragukan kualitas 
kakao petani. "Mereka hanya 
membeli non-organik, 
Akhirnya kami terp: 
eceran,” ujarnya. (MHF) 


kakao 


Antisipasi Jalan Ambles, 
Makassar Benahi Drainase 


MAKASSAR, KOMPAS — De- 
wan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Makassar menyetujui pe- 
nambahan alokasi dana infra- 
struktur dalam APBD Perubahan 
ingkatan anggaran dari 
menjadi Rp 58 mi- 
liar itu digunakan untuk mem- 
benahi saluran pembuangan air 
peninggalan Belanda yang tidak 
pernah diperbaiki. 

Anggota Komisi C DPRD Kota 
ar, Mudzakkir Ali Djamil, 

asa (0/10), mengemukakan, 
tambahan dana Rp 24 miliar 
butuhkan untuk mengoptima 
kan pembenahan drainase. Mi- 
nimnya anggaran perawatan dra- 
inase selama ini menyebabkan 
imlah wilayah jalan di Ma- 
kassar rawan ambles. 

Beberapa kawasan permukim- 
an padat penduduk juga sering 
kali tergenang ketika hujan, se- 
perti Jalan Irian, Jalan Pelita, 
Jalan Boulevard, dan Jalan Rap- 
pocini. "Banyak saluran pembu- 
angan air yang sudah tidak ter- 
integrasi satu sama lain. Kon- 
struksi dinding saluran umum- 


nya lapuk dimakan usia” ka- 
tanya, 
Rapuhnya kondisi saluran 


pembuangan air menjadi salah 
satu faktor penyebab amblesnya 
Jalan Penghibur, tidak jauh dari 
anjungan Pantai Losari, beberapa 
bulan lalu. Konstruksi 
rong-gorong yang lapuk terma- 


3 


Banyak saluran 
pembuangan air yang 
sudah tidak terintegrasi 
satu sama lain. 


Mudzakkir Ali Djamil 


kan usia mengakibatkan jalan 
ambles sedalam 4 meter dengan 
panjang 20 meter dan lebar 7 
meter. 

Menurut pelaksana tugas Ke- 
pala Dinas Pekerjaan Umum Ko- 
ta Maka 


an drainase peninggal- 
an Belanda itu belum -pemah 
diperbaiki akibat minimnya ang- 
garan. Di sepanjang Pantai Los 
terdapat 14 saluran air yang ber- 
usia lebih dari setengah abad. 
Ketua Jurusan Teknik Sipil 
Universitas Hasanuddin Prof La- 
walenna Samang berpendapat, 
pemerintah perlu memetakan 
kondisi saluran pembuangan 
yang berusia lebih dari 40 tahun. 
Tindakan tersebut penting 
mengingat saluran-saluran itu 
umumnya di bawah jalur padat 
kendaraan bermotor. (RIZ) 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Waspadai Banjir 


Surono: Tanah Jenuh Tak Mampu Isi Beban Air 


LUMAJANG, KOMPAS — Masyarakat yang tinggal 
di daerah rawan bencana diingatkan mewaspadai 
banjir. Berbagai fakta sebelumnya menunjukkan 
hujan di sela musim kemarau cenderung deras dan 
selalu menimbulkan longsor dan banjir. Pekan lalu, 


kasus itu terjadi di Lumajang, Jawa Timur, 


Badan Penanggulangan Ben- 
cana Daerah (BPBD) Kabupaten 
Lumajang mengingatkan, banjir 
lahar dingin dari Gunung Se- 
meru, Beberapa hari lalu, banjir 
lahar dingin menyeret truk pe- 
nambang pasir di Lumajang se- 
usai turun hujan. 

"Memang sudah terjadi banjir 
lahar dingin dari Gunung Semeru 
ngai Rejali, Kecamatan Pa- 
rian dan sempat mengganggu 

truk pencari pasir. Itu sebabn 

kami mengimbau warga mewas 
| padai banjir lahar dingin Semeru 
karena hujan sudah mulai turun 

di Lumajang," kata Rochani, Ke- 

pala BPBD Kabupaten Lumajang, 
(0/10), di Lumaj 

Ada tiga sungai be: 
lahar dingin Semeru yang patut 
diwaspadai. Aliran itu meliputi 
Sungai Glidik (Tempursari), Su- 
ngai Rejali (Pasirian), dan Sungai 
Mujur (Tempeh). Tiga sungai be- 
tersebut mengal 
kecamatan, yaitu 
Pasirian, Tempeh, Pronojiwo, 
Candipuro, dan F be, 

Lahar dingin dari Gunung Se- 
meru, menurut Rochani, patut 
diwaspadai karena terdapat juta- 
an kubik material Gunung Seme- 
ru seperti batu dan pasir yang 
”Longsoran material 
angat beri alau 1 
syarakat tidak 
nya, 


Pra 


Pemerintah Kabupaten Tasikma- 
Hujan yang turun di 
musim kemarau dinilai rentan 
memicu longsor, 

aat ini hujan deras sesekali 
turun di tengah musim kemarau, 


DKI JAKARTA 
OSerang 
ANTEN, 


IE Menengah IM Menengah-Tinggi 


Sumber: Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Benca 


rentan menimbulkan 
longsor, Jadi, warga di semua 
daerah di sekitar perbukitan dan 
di daerah yang pernah longsor 
harus waspada,” kata Bupati Ta- 
Uu Ruzhanul Ulum. 
ian longsor terakhir yang 
r n hujan di sela kema- 
rau terjadi di Tebing Citiis yang 
terletak di Kampung Pasir Ma- 
lang, Desa Santanamekar, Keca- 
matan Cisayong, Kabupaten Ta- 
sikmalaya, Jawa Barat, Juli lalu. 
Akibatnya, tiga orang tewas, 
Kepala Pusat Vulkanologi dan 
Mitigasi Bencana Geologi Badan 
Geologi Surono mengatakan, po- 
tensi longsor besar kemungkinan 
at hujan di awal 
musim kemarau dan hujan di sela 
musim kemarau. Alasannya, ta- 
nah biasanya jenuh sehingga ti- 
dak mampu mengisi beban air. 
“Tanah jenuh biasanya me- 
nimbulkan retakan. Retakan itu 
berpotensi longsor bila diguyur 
air hujan, Oleh karena itu, ma- 
diharapkan segera me- 
nutup retakan dengan tanah un- 
meminimalkan potensi ban- 


Hal ini 


Sementara itu, di Kalimantan 
Selatan belum turun hujan. Itu 
sebabnya, tim dari Badan Peng- 
an dan Penerapan Teknologi 
hendak melaksanakan pembuat- 
an hujan buatan. 


Atur debit air 


Memasuki musim tanam, Pe- 
merintah Provinsi Jawa Tengah 
tetap mengatur aga dari 
waduk-waduk di dae i di 


dibiarkan mengalir 100 persen 


pada kapasitas maksimal karena 
musim kemarau akan berlang- 
sung lebih lama dari biasanya. 
”Musim hujan diprediksi 
mundur, maka kami harus me- 
ngontrol dan mengendalikan ke- 
luarnya air waduk agar kebu- 
tuhan air pertanian tetap ter- 
cukupi untuk kebutuhan bertani 
di musim kemarau,” ujar Gu- 
bernur Jateng Bibit Waluyo. 
Kekeringan berkepanjangan 
membuat Perum Bulog Sub- 
Divre Jember mulai kesulitan 
memperoleh beras dari petani, 
apalagi harga padi dan beras jauh 
di atas harga pembelian peme- 
rintah (TPP). Untuk itu, penye- 
rapan beras dan gabah sampai 9 
Oktober 2012 hanya terpenuhi 72 
pers i prognosa bulan yang 
" 80.287 ton beras, 
Kepala Perum Bulog Sub- 
Divre Jember Alwi Umri kepada 
wartawan di Jember, Jawa Ti- 
mur, mengatakan, harga beras 
dan gabah saat ini Rp 4.650 per 
kilogram, padahal HPP Rp 4.200 
per kilogram. Harga gabah kering 
panen di tingkat petani Rp 4.000 
per kg, HPP Rp 3.300 per kg. 
”Begitu juga dengan harga be- 
ras kualitas medium dengan va- 
rietas IR 64 masih berkisar 
Rp 7100-Rp 7.200 per kilogram, 
sedangkan harga pembelian pe- 
merintah hanya sekitar Rp 6.600 
per kilogram,” kata Alwi Umri. 
Di Palangkaraya, kawanan mo- 
nyet menyerbu beber pa per: 
kiman karena kelaparan, Keke- 
ringan mendorong mereka men- 
cari makanan ke rumah-rumah 
sehingga membuat warga resah, 
rantakan dan banyak 
re ng. 
John (32), warga Kelurahan 
Panarung, Kecamatan Pahandut, 
Palangi 
kan, monyet p 8 
cul pagi hari pukul 06.30-08.00 
dan sore hari pukul 16.00-18.00. 
Sudah sekitar seminggu, monyet 
sering datang ke perumahan. 
(EGI/SIR/DIA/CHE/WER/BAY) 


ZONA LONGSOR DI PULAU JAWA 


# 
JAWA BARAT 


JAWA TENGAH 


mal 
Nesakat: 


Geologi 


Tai 
Di Ha Ag 


y 
Pa Ai Ca 
, JAWA TIMUR 
Na 
LI 


xovan | 


Keluarga Tuduh Ada Rekayasa Kasus Narkotika 
PROBOLINGGO — Sidang perkara dugaan kepemilikan nar- 
kotika jenis sabu di Peng: Negeri Kota Probolinggo, Jawa 
Timur, Selasa (0/10), berakhir ricuh. Keluarga terdakwa, Bu- 
diono (5), marah dan menuduh ada rekayasa dalam kasus itu. 
Budiono, seorang tukang ojek, warga Bantaran, Probolinggo, 
dituduh memiliki sabu seberat 1,7 gram. Menurut Novan Agus 
Priyanto, penasihat hukum terdakwa, kliennya mengaku di- 
suruh seorang polisi berinisial R dan temannya dengan diberi 
upah Rp 50.000 untuk membar n tape dan jeruk ke sebuah 
hotel di Probolinggo. Ternyata di kamar hotel itu 
dalam wadah tape yang dibawa Budiono ditemukan sabu. 
Penuntut Umum Wartijiyono Hadi tetap pada tuntutannya dan 
Budiono dituntut empat tahun penjara, (DIA) 


Dua Anak Temukan Puluhan Granat 


SURABAYA — Dua anak 
laki-laki, Yudha (10) dan 
Sarofah (12), Senin (8/10), 
menemukan 30 granat 
aktif di sebuah taman di 

n Genteng , Kota 
Surabaya, Jawa Timur. 
Granat itu ditemukan di 
semak-semak dan tidak 
terkubur di tanah, "Kami 
belum tahu kenapa granat 
aktif itu tergeletak begitu 
saja. Kami masih menye- 
lidiki,” kata Kepala Satuan 
Reserse Kriminal Polres- 
tabes ya Ajun Ko- 


ITU GRANAT YA? 
KIRAIN TELOR 
Dinosautus. 


HANDINING 


Granat itu dibawa Tim Gegana Brimob Polda Jatim untuk 
diamankan. Semula hanya 29 granat yang ditemukan, 

Namun, dalam penelusuran lebih lanjut, ditemukan satu granat 
lagi. (DEN) 


Dosen Mogok, Mahasiswa Berunjuk Rasa 


KUPANG — Ratusan dosen Universitas Katolik Widya Mandira 
(UKWM), Kupang, Tenggara Timur, sejak empat bulan 
terakhir tidak masuk kampus. Ribuan mahasiswa yang merasa 
dirugikan, Senin (8/10), berunjuk rasa. Koordinator Demo Ma- 
prianus Kewa Ama, menil 
siswa amat tinggi, tetapi pelayanan terhadap mahasiswa tidak 
sesuai harapan. Ratusan mat a dari tujuh fakultas, kecuali 
Fakul afat Agama, bersama sejumlah dosen, mengikuti 
unjuk rasa itu. Namun, tidak ada dosen yang berorasi. Dekan 
Fakultas Ekonomi UKWM Tom Ola mengatakan, dosen me- 
nuntut sistem penggajian sesuai dengan aturan sistem peng- 

i sipil (PNS). Aksi dosen itu adalah puncak 
k 20 tahun terakhir. Rektor UKWM Yulius 
'acinto SVD menyatakan akan membahas persoalan itu dengan 
pimpinan Yayasan Santo Paulus. (KOR) 


Sebanyak 22 Rumah Ludes Terbakar di Ende 


ENDE 
Tengah, K 


Sebanyak 22 rumah di kampung adat Desa Wologai 
matan Detusoko, Kabupaten Ende, Pulau Flori 
Nusa Tenggara Selasa (9/10), ludes terbakar, Di anta 
rumah yang ter a empat rumah adat. "Api berkobar 
cepat. Dalam waktu 15 menit, semua rumah dari dinding kayu 
dan atap alang-alang itu suc a dengan tanah," jelas Camat 
Detusoko, Ignas B Kapo. Kepala Polres Ende Ajun Komisaris 
Besar Musni Arifin mengatakan, kebakaran itu masih diselidiki 
Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, (SEM) 


DPRD Kudus Tolak Temui Aktivis KP2KKN Jateng 


KUDUS — Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 
Selasa (0/10), menolak menemui Komite Penyelidikan Pem- 
an Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng. 
sannya, pimpinan DPRD sedang merampungkan pemba- 
ijakan Umum Anggaran 
ementara (KUA PPAS) Perubahan Kedatang 
2KKN Jateng, yang dipimpin Eko Haryanto, untuk me- 
akan kelambanan pembahasan APBD Kudus Perubahan 
KP2KKN Jateng hanya diterima Budi Utomo dari $ 
at DPRD Kudus. (HEN) 


Fujitsu 
Lifebook 
BH531 


SENDRATARI 


www.borobudurpark.com 


"The longest ongoing (1961-2012) and 
largest Ramayana Prambanan dance in the worid” 


Senin, 15 Oktober 2012 
pukul 19.30 - 21.30 


h . FFi . . ? 
Why is efficiency important to you? 
The more efficient your IT infrastructure, the less it will cost you. 

Fujitsu provides end to end solutions to improves your efficiency and reduce cost 


You'll never need another . This is geared to last: 


1. Mobile PC that has enough power & space for all your computing needs 


2. Japanese Cool Tech design philosophy 
3. Comes with Nvidia GeForce graphics Optimus 1GB 
4. Fujitsu Unigue ECO more express card slot 


5. Light weight package 1,95K9 


Specifications: 


« Intel core 13-2310M (2. 1GHz, 3MB 13 Cache), Intel HM6S 


« 4 GB DORI 1333MHz | 500 GB 
» Dual Layer DVD Super Multi Writer 


« 13.3", HD backlight LED, Anti-glare display 


“ NVIDIA Geforce 410M with Optimus 1GB 
“ Wi-Fi 802.1 a,bug,n 

« 1.3 Mega Pixel camera 

“ 3 years warranty 


Promo Price: Rp. 5,300,000 tinclu 


inside 


For more information please contact : 
MD 021 - 5293112 &4 info@id.fujitsu.com 


Kementerian Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia dan PT (Persero) 


TWC Borobudur Prambanan & Ratu Boko be 


ma meningkatkan rasa 


kebanggaan, kecintaan dalam melestarikan serta memberikan apresiasi atas 
kreativitas, karya seni budaya bangsa Indonesia yang luhur, 


Fertiwal 


RAMAYANA : 


Tingkat Nasional 2012 


PERGELARAN 


« Sumatei 


NDRATARI RAMAYANA 8 Gj 
gl DKI Jakarta (Rama Tambak| 
gah (Hanoman Duta) 
embara Mantli) 


12 - 15 Oktober 2012 « pukul 19.30 - 21.30 


Panggung Terbuka Ramayana, Candi Prambanan, 


UNESCO world culture heritage, Yogyakarta 


RAMAYANA PRAMBANAN 


RSVP : Unit 


081: 


(0274) 496 408, 49 
84 061 76 (Ismi) 


Ramayana Prambanan 
900 (Esti), 085 


4305 1234 (Chrisna) . 


BOROBUDUR, PRAMBANAN & 


orobudurp 


NUSANTARA 


KOMPAS, RABU, 10 OKTOBER 2012 


a . 
KOMPAS/DAHLIA IRAWATI 


Warga Tengger dari Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (2/10), 
melakukan tradisi sodoran dalam rangkaian perayaan Yadnya Karo, Tarian sodoran menggambarkan 


proses kel 


memakan sajian kenduri 


ahiran semesta alam dan manu: ses ters 
diharapkan tidak sombong atau angkuh dalam menjalani hidup ini. Setelah menari, warga Tengger 
ang telah disiapkan secara bersama-sama sebagai bentuk kekerabatan, 


KESENIAN TRADISIONAL 


Sodoran dan Kedamaian Manusia... 


clasa pekan lalu, sejak pagi 
S Balai Desa Wonotoro, Kt 
camatan Sukapur: 
paten Probolinggo, Jawa Timur, 
sudah ramai orang, Secar: 
bergantian kaum pria warga 
Tengger menata yang su- 
dah didoakan sehari sebelum- 
nya, Dengan pakaian hitam-hi- 
tam (melambangkan ketenang- 
an), pria Tengger mulai bers 
ap-siap melakukan salah satu 
rangkaian Yadnya Karo, hari ra- 
ya Karo berupa tradisi tari so- 
doran, Mereka yang berkumpul 
adalah warga Tengger dari desa 
di Kecamatan Sukapura, seperti 
Ngadisari, Jetak, dan Wonotoro, 
Setelah kaum pria memenuhi 
halaman dalam balai desa, tra- 
disi sodoran pun dimulai, Em- 
pat pria berdiri dan mulai me- 
nari sambil membawa sarak 
au tombak. Tarian ini meng- 
ng, Mereka me. 
gantian hingga akhirnya 
ditutup dengan tetarian oleh pe- 
tinggi desa. 
Meski menggambarkan pepe- 
rangan, tarian ini justru meng- 
ajak pada kedamaian. "Tarian- 
nya memang mengibaratkan pe- 
rang, namun inti ta 
adalah mengingat prc 
kang paraning dumadi, yaitu 
proses ada dan kembalinya yang 


3, 


Dengan mengingat 
ajaran agama, 
kekerabatan dan hidup 
rukun di antara kami 
terus terjaga. 


ada," tutur dukun pandita 
Ngadisari, Sutomo. 

Dengan mengingat yang ada 
pasti akan tiada. Karena itu, Su- 
tomo menyatakan, warga Teng- 
ger diharapkan tak pernah ang- 
kuh dalam hidup, Selalu ingat 
betapa kecilnya manusia di alam 
ini, 
Seusai menari, kaum wanita 
Tengger yang mulai berdatang- 
an dengan membawa makanan 
mulai masuk ruangan. Mereka 
duduk di sekitar suami dan ke- 
luarganya, Berikutnya, seluruh 
warga bersama-sama memakan 
bekal yang dibawakan istri. 

Hal ini menggambarkan bakti 
istri kepada suami. Dengan 
membawakan makan dari 


but, manusia 


rumah, istri digambarkan seba- 
gai sosok yang berbakti kepada 
suaminya yang sedang mengei 
jakan ritual agama. Saat pular 
mereka pun membawa sesaji 
berupa nasi dan makanan kecil 
yang sudah didoakan. 


Damai selamanya 


Tradisi sodoran, jel 
mo, secara lebih luas berarti 
warga diajak mengingat pro: 
kelahiran bukan hanya manusia, 
melainkan juga alam semi 


nus 
dalam menjalani hidup. Tidak 
mencelakakan sesama dan tidak 
mengganggu alam semest. 
Pono, warga Desa Ngad 


bagi generasi muda 
kup penting. "Tradisi ini mem- 
kami ingat ajaran dan 
disi leluhur, Dengan mengingat 
ajaran agama, kekerabatan dan 
hidup rukun di antara kami 
terus terj: ijarnya. 


mempererat kekerabatan di an- 
tara mereka, Sodoran meng: 
manusia untuk hidup darr 
lamanya. (DAHLIA IRAWAI 


Hari Ini HB X Dilantik 


Paduan Aristokrasi dan Demokrasi di DIY 


YOGYAKARTA, KOMPAS — Sultan Hamengku 
Buwono X dan Paku Alam IX hari Rabu (10/10) ini 
dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelantikan kepala 
daerah tanpa melalui pemilihan umum merupakan 
model paduan nilai aristokrasi-demokrasi. 


"Demokrasi di Indonesia se- 
mestinya juga bisa dikendalikan 
oleh kebudayaan luhur yang 
memberi martabat pada keku- 
asaan kebijakan yang me- 
nyejahterakan masyarakat” ujar 
peneliti senior Centre for Strate- 
gic and International Studies 
(CSIS), J Kristiadi, Selasa (0/10), 
di Yogyakarta, 

"Pelantikan Sultan dan Paku 
Alam di Yogyakarta memberi pe- 
mahaman kepada semua pihak 
bahwa demokrasi tidak sekadar 
seremoni, tetapi memiliki al 
peradaban. Di Yogyakarta, nilai 
adiluhung bisa menyatu dengan 
nilai demokrasi,” katanya men- 
jelaskan. 

Menurut Kristiadi, senyawa 
nilai adiluhung aristokrasi-de- 
mokrasi telah dipraktikkan di 
Yogyakarta lama, terutama 
oleh terobosan-terobosan kebi- 
jakan almarhum Sultan Hame- 
ngku Buwono TX. Rakyat selama 
ini percaya kepada pemimpin ka- 
rena mereka yakin nilai-nilai itu 
memberi manfaat. 


Sebagai contoh, hampir 7.000 
kepala desa di DIY selama ini 
dibayar dengan tanah bengkok, 
yaitu tanah milik Keraton Yog- 
yakarta. Di daerah lain, hal ini 
tidak ditemukan. Kebijakan ini 
sudah berlangsung puluhan ta- 
hun dan Keraton tidak pernah 
minta ganti rugi kepada negara. 

”Sebagai gubernur dan wakil 
gubernur, Sultan dan Paku Alam 
juga tidak pernah menuntut ada- 
nya rumah dinas. Di tempat lain, 
seorang gubernur atau wakil gu- 
bernur mendapat rumah dinas 
dengan kemewahan seperti 
rumah raja. Tak hanya itu, kan- 
tor-kantor pemerintahan di Yog- 
yakarta juga banyak mengguna- 
kan bangunan serta tanah ke- 
raton,” kata Kristiadi. 


Hemat biaya 


Pemindahan lokasi pelantikan 
dari Siti Hinggil Keraton Yogya- 


karta ke Gedung Agung dengan 
sendirinya menghemat biaya. Ta- 


mu undangan yang awalnya 
1.500 orang dipangkas menjadi 


POIN-POIN 


KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA 


Kewenangan 


Kewenangan dalam urusan keistimewaan, 


meliputi: 


@ Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, 
dan wewenang gubernur dan wakil gubernur 
@ Kelembagaan Pemerintah Provinsi DIY 


@ Kebudayaan 
@ Pertanahan 


Syarat dan Tata Cara Pengajuan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 
@ Bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon 
gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon 


wakil gubernur 


@ Surat pencalonan untuk calon gubernur yang ditandatangani oleh 
Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Kasultanan 


Ngayogyakarta Hadiningrat 


@ Surat pencalonan untuk calon wakil gubernur yang ditanda- 
tangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan 


Kadipaten Pakualaman 


Sumber Litbang "Kompas”/DEW, dialah dar UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY 


400 orang dengan pelaksana uta- 
ma Protokoler Kepresidenan, 

Sekretaris Daerah DI Yogya- 
karta Ichsanuri mengungkapkan, 
dengan pemindahan lokasi pe- 
lantikan ke Gedung Agung, biaya 
pelantikan yang awalnya diang- 
garkan Rp 1,6 miliar bisa ditekan 
menjadi kurang dari Rp 400 juta. 
Biaya pelantikan untuk semen- 
tara ditanggung oleh APBD se- 
belum nantinya diganti dengan 
dana keistimewaan yang berasal 
dari APBN. 

Kebetulan di Yogyakarta ada 
Istana Presiden sehingga bisa di- 


BESTANI 


manfaatkan oleh presiden, 
Secara terpisah, Menteri Da- 
lam Negeri Gamawan Fauzi me- 
mastikan pelantikan dilakukan 
oleh Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono, 
Direktur 


Jenderal Otonomi 


Daerah Kemendagri Djoherman- 
syah 


Djohan menambahkan, 
tata cara pelantikan oleh 
en atau Wakil Presiden 
memang tidak diatur secara rinci 
pada Undang-Undang Keistime- 
waan DIY. Namun, payung hu- 
kum pelaksanaan pelantikan su- 
dah rampung. (ABK/INA) 


PILKADA 


Calon PDI-P untuk Jateng Masih Mengambang 


SEMARANG, KOMPAS — 
Meskipun penjaringan 20 bakal 
calon gubernur dan wakil gu- 
bernur telah berakhir 12 Sep- 
tember 2012, calon gubernur 
yang akan diusung Partai De- 
mokrasi Indonesia Perjuangan 
dalam Pemilihan Gubernur Ja- 
teng 2013 belum jelas, 

Bahkan, walau sudah mer 
takan siap mencalonkan diri s 
bagai gubernur, status dua pe- 
tahana (incumben!), yakni Bibit 
Waluyo dan Rustriningsih, pun 
masih mengambang. 

Ketua Pusat Kajian Otonomi 
Daerah dan Kebijakan Publik Fa- 
kultas Tlmu Sosial dan Ilmu Poli- 
tik Universitas Diponegoro Se- 
marang Susilo Utomo, Selasa 


(0/10), menyatakan, meski Gu- 
bernur Bibit Waluyo dan Wakil 
Gubernur Rustriningsih populer, 
PDI-P tidaklah serta-merta 
memberi sinyal dukungan penuh 
atas majunya kedua figur itu. 

"Mereka ternyata harus me- 
lalui proses penyaringan, meng- 
ikuti uji atutan dan kepan- 
tasan akan diterapkan 
PDI-P, ssilo. 

Ia menilai PDI-P telah me- 
metik pelajaran berharga dari ke- 
menangan Joko Widodo di DKT 
Jakarta. Sukses itu tentu diwas- 
padai oleh siapa pun kandidat 
Pilkada Jateng yang maju lewat 
PDI-P, tidak meremehkan kader 
militan dari partai itu sendiri. 

Molornya proses penyaringan 


ng 


atas 20 bakal calon yang sudah 
mendaftar lewat DPD PDI-P Ja- 
teng juga menunjukkan DPP 
PDI-P bersikap hati-hati. Sikap 
hati-hati itu pula ditunjukkan 
partai politik lain, seperti Partai 
Golkar, Partai Demokrat, dan 
Partai Keadilan Sejahtera di Ja- 
teng yang tak terburu-buru me- 
nampilkan calonnya lebih dini. 
Wakil Ketua DPD PDI-P Jawa 


Tengah Nuniek Sriyuningsih 
mengatakan, proses penilaian 


atas 20 bakal calon yang lolos 
dalam penjaringan calon guber- 
nur dan wagub sudah selesai, 


Pilkada Jabar 


Komisi Pemilihan Umum Pro- 
vinsi Jawa Barat mengirimkan 


berkas dukungan dari pasangan 
Dikdik Mulyana Arief Man- 
sur-Cecep Nana Suryana Toyib 
ke daerah untuk div 
tual, Langkah itu bisa dis 
bahwa hanya ngan 
dik-Cecep yang dianggap lolos 
wal untuk nantinya 


Dik- 


berlangsung hingga Selasa (9/10) 
siang, Selain Dikdik-Cecep, ada 


tiga ang lain yang mengirim- 
kan berkas dukungan, yakni De- 
deng Yusuf Maolani-Maman Da- 
ning, Daday Hudaya-Deday Do- 
res, dan Endang Ilyas-Mahmud 
Zaki Fuad. 
(WHO/BLD/SIR/WER/ODY) 


TENAGA KERJA 


Buruh Minta 
Upah Jadi 
Rp 1,9 Juta 


PURWAKARTA, KOMPAS — 
Perwakilan buruh pada Dewan 
Pengupahan Kabupaten Purwa- 
karta, Jawa Barat, minta kena- 
ikan upah minimum buruh men- 
jadi Rp 19 juta per bulan, Usulan 
kenaikan upah buruh di sejumlah 
daerah juga harus memperha- 
tikan kelayakan tempat tinggal 

»Jumlah itu sebenarnya masih 
di bawah standar kelayakan,” ujar 
Agus Gunawan, Ketua Konfede- 
rasi Serikat Pekerja Seluruh In- 
donesia (KSPSI) Purwakarta, Se- 
lasa (9/10), di Purwakarta. 

Hal itu dicetuskan Agus seusai 
pertemuan Dewan Pengupahan 
Kabupaten Purwakarta untuk 
menentukan usulan kebutuhan 
hidup layak (KHL). Hasil dari 
usulan itu akan diajukan kepada 
bupati untuk ditetapkan menjadi 
upah minimum kabupaten/kota, 

Hasil pantauan Dewan Peng 
upahan Purwakarta pada Agus 
tus dan September lalu di pasar 
tradisional, Pasar Rebo, nilai 
kebutuhan hidup layak sekitar 
Rp 1,6 juta per bulan. Angka itu 
adalah salah satu komponen 
penghitung upah minimum kota/ 
kabupaten. Komponen lainnya, 
antara lain, adalah tingkat inflasi, 
kemampuan perusahaan, dan 
perbandingan upah di daerah se- 
kitar, Sekretaris Dewan Pengu- 
pahan Purwakarta Tambunan 
menyebutkan, tidak ada rumus 
baku untuk mendapatkan angka 
upah minimum kabupaten. 

Perwakilan pengusaha di De- 
wan Pengupahan belum memi- 
liki usulan angka upah minimum 
kabupaten. "Jika Dewan memu- 
tuskan upah pekerja naik diban- 
dingkan tahun lalu, kami sepakat. 
Saat ini kami sedang menyama 
kan persepsi,” kata Darius K' 
danu Purwana, Sekretaris Aso- 
siasi Pengusaha Indonesia Pur- 
wakarta, Upah minimum buruh 
di Purwakarta saat ini adalah 
Rp 1047500 dan Rp 1.244.560 
per bulan untuk usaha tertentu. 

Di Sukabumi, Jawa Barat, ra- 
tusan buruh dari Koalisi Buruh 
Sukabumi berkumpul di Pendapa 
Kabupaten Sukabumi, memper- 
tanyakan besaran nilai kebutuh- 
an hidup layak yang dihasilkan 
Dewan Pengupahan. Upah buruh 
di Karawang juga dinilai terlalu 
rendah. (HED 


mrioperkoran @ & 


PEREDARAN NARKOTIKA 
Bandung Jadi Kota Transit 


BANDUNG, KOMPAS — Ban- 
dar Udara Internasional Husein 
Sastranegara, Bandung, Jawa Ba- 
rat, sejak membuka jalur pene 
bangan langsung dari luar neg 
tahun 2010, menjadi pintu masuk 
penyelundupan narkotika. Uku 
an bandara yang kecil menjadi 
keuntungan bagi petugas Bea dan 
Cukai karena pemeriksaan bisa 
dilaku lebih ketat. 

Hal itu dikatakan Kepala Bi- 
dang Penindakan dan Penyidikan 
Kantor Wilayah Direktorat Jen- 
deral Bea dan Cukai (DJBC) Ja- 
bar Agus Wahyono, Selasa (0/10), 
di Bandung. Bea dan Cukai Ban- 
dung, Kamis lalu, menggagalkan 
penyelundupan methamphetami- 
ne alias sabu seberat 775 gram, 
yang dibawa warga Bireuen, 
Aceh, Nur Aisyah (40). 

"Tersangka berupaya mengi- 
rimkan narkotika ke Bandara Ju- 
anda di Surabaya, Jawa Timur. 
Namun, akhirnya memutuskan 
ke Bandung dengan dugaan lebih 
aman,” kata Agus, 

Nur diduga melanggar Un- 


dang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika. Ta dapat 
diancam hukuman mati, penjara 
seumur hidup, atau penjara an- 
tara 5 tahun dan 20 tahun. 

Selain kasus Nur, upaya pe- 
nyelundupan narkotika melalui 
Bandara Husein Sastranegara ju- 
ga terjadi pada tahun 2011 saat 
Rinawati, warga negara Indone- 
membawa 435 gram heroin 
dari Lima, Peru. Hingga Agustus 
2012, ada dua kasus upaya pe- 
nyelundupan narkotika yang di- 
gagalkan di Bandung. 

Kepala Kanwil DJBC Jabar 
Kusdiman Iskandar menjelas- 
kan, Nur memakai penerbangan 
dari Kuala Lumpur-Bandung dan 
tiba pukul 19.30. Sewaktu di- 
periksa, sabu yang disembunyi- 
kan di bawah tas ransel ketahuan 
dan dia pun 

Dengan harga jual di pasaran 
sekitar Rp1,5 juta per gram, sabu 
yang dibawa Nur ditaksir bernilai 
Rp 1,62 miliar. "Dampaknya sa- 
ngat mengkhawatirkan bagi ge- 
nerasi muda,” katanya. (ELD) 


KEAMANAN 


Senjata Api Dimusnahkan 


AMBON, KOMPAS — Ratusan 
senjata api yang pernah diguna- 
kan saat konflik di Maluku dan 
Maluku Utara tahun 1999 di- 
musnahkan aparat TNI Kodam 
XVI/Pattimura. Senjata serupa 
kemungkinan masih banyak di- 
simpan warga karena masih ada 
kekhawatiran konflik serupa 
akan terulang. 

Pemusnahan senjata dilaku- 
kan seusai upacara penggantian 
dua batalyon pasukan yang di: 
tugaskan di Kodam XVI/Patti- 
mura, di Pangkalan Utama TNT 
AL IX Ambon, Selasa (9/10). Sen- 
jata api itu berupa 280 senjata 
rakitan, 3 laras senjata rakitan, 59 
senjata organik, dan 2 laras sen- 
jata organik. 

Kepala Staf Kodam XVI/Pat- 
timura Brigadir Jenderal Win- 
ston Simanjuntak mengatakan, 
senjata-senjata itu diserahkan se- 
cara sukarela oleh warga di se- 
jumlah tempat di Maluku dan 
Maluku Utara kepada prajurit 
dari Satuan Tugas (Satgas) Ba- 
talyon Infanteri (Yonif) 131 Braja 
Sakti Kodam I Bukit Barisan dan 


Yonif 516 Caraka Yudha Kodam 
V/Brawijay: 

”Saat masih bertugas di Malu- 
ku dan Maluku Utara, satgas bisa 
meyakinkan warga yang memi- 
liki senjata api untuk menye- 
rahkan senjata mereka secara su- 
karela,” ujarnya. 

Selain itu, satgas mengaman- 
kan 1.747 butir amunisi yang juga 
diserahkan warga secara suka- 
rela. Satgas telah bertugas di Ko- 
dam XVI/Pattimura sejak enam 
bulan lalu. Satgas ini dirotasi dan 
diganti dengan Satgas Yonif 200 
Raider Kodam II/Sriwijaya dan 
Yonif 512 Juratara Yudha Kodam 
V/Brawijaya. 

Kepala Kepolisian Daerah Ma- 
luku Brigadir Jenderal Muktiono 
mengatakan, polisi pun masih 
kerap menerima senjata api be- 
kas konflik tahun 1999 yang di- 
serahkan secara sukarela oleh 
warga. "Polisi tidak bisa mem- 
prediksi jumlah senjata api yang 
masih dipegang oleh warga saat 
ini. Namun, yang jelas masih ada 
warga yang menyimpannya,” 
tambah Muktiono. (APA) 


Science € Med 
Information Di 


Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240 - Indonesia. 


(@ 14244218, 458 58476 


cascg0  (SJItomsekolahdlamerika.com  £ America Educatfon Conortlum 
AEC members: 


@anindo @sseew Inter) in 


CENTER FOR AMERICAN EDUCATION 


U.S. UNIVERSITY & COLLEGE FAIR 


of Washington, Boston University, etc. 


Further Information, contact 


(eprengan 


October 13 


Le Meridien Hotel 


“Saturday, 


Jakarta 
12:00 - 18:00 pm 


Enter TOP U.S. University through Community College & Pathway Programs 


Thousands of students have been successfully transferred to top universities like 
UCLA, UC Berkeley, USC, Purdue University, Cornell University, University 


“Sunday, 
October 14 


Harris Hotel 


Kelapa Gading - Jakarta 
12:00 - 18:00 pm 


Inviting High School and University Students. 


Bring your academic transcripts for counseling & Application 


UNSW Engineering, 
ine 


Perwakilan UNSW di Indonesia: 


Belajar di salah satu universitas terkemuka 
di Australia yang terletak di kota Sydney, 
salah satu kota dunia yang paling layak 
huni, Sydney menempati peringkat ke 
tujuh di dunia sebagai kota yang paling 
layak untuk di huni menurut The 2011 
Economist Intelligence Unit annual report 


UNSW akan menyelenggarakan Information Day di Jakarta untuk para calon mahasiswa yang tertarik 
studi dl bidang Teknik (Engineering), Sains (Science) dan Kedokteran (Medicine) di Sydney, Australia. 


UNSW Engineering, Science and Medicine Information Day 
Sabtu, 20 Oktober 2012, 13.00 - 18.00 
Jasmine Room | & II, Intercontinental Mid Plaza Hotel, Jl. Jendral Sudirman, Jakarta 
GRATIS DAN TERBUKA UNTUK UMUM" 


“Acara Ini gratis dan terbuka untuk umum. Untuk registrasi kedatangan dan mengikuti seminar, harap menghubungi salah 
satu Perwakilan UNSW di bawah ini. 


University of New South Wales, Sydney, Australia: www.international.unsw.edu.au 


'AVG: (021) 522 0562, Riana Sari (Senior Education Counsellor) 


Unistart: (021) 252 6614, Sebastian Gunawan (Senior Education Counsellor) 


23 


Dok. La 


TIGA PILIHAN PK DALAM SATU AC 


2 


Ini saatnya era baru pendingin ruangan hemat energi. Dengan LG AC Hybrid, 


Rendah, dan Lebih Rendah dengan hanya menekan tombol watt option. Hal ini 

membuat Anda tidak terbebani biaya listrik lebih tinggi dibandingkan kebutuhan 
sebenarnya. Jadi, Anda bisa berhemat tanpa mengorbankan kepuasaan menggu- 
nakannya. Tersedia dua varian untuk luas ruangan yang berbeda-beda, yaitu 


S1OMIV dengan kekuatan 10.000 British Thermal Unit (BTU) atau setara 1 PK 


dan S13MIV dengan kekuatan 13.000 BTU atau setara setengah PK. IVTOI 


Anda memiliki tiga opsi konsumsi daya listrik dalam satu perangkat, yaitu Normal, 


DOK MODENA 


nada dengan Helena, Maya Maisyara 
(39), ibu dua anak, mengatakan dapur 
seakan menjadi focal point di rumahnya. 
“Karena bergabung dengan ruang makan, 
otomatis dapur menjadi sering ramai dan 
tempat untuk saling bersosialisasi 
antarkeluarga," ujarnya. 

Perkembangan peradaban manusia membuat 
dapur memiliki beragam fungsi. Dari memasak, 
makan hingga tempat untuk menurunkan stres, 
dapur memberikan ruang untuk santai sejenak dan 
berkumpul bersama keluarga, Karena menjadi pusat 
dari aktivitas penghuni rumah, dapur harus dijaga 
tetap bersih dan higienis 

Hal yang sering mengganggu di dapur adalah 
asap dan bau yang dihasilkan dari memasak. Jangan 
sepelekan bahaya asap memasak. Situs World 
Health Organization (WHO) menyebutkan, kegiatan 
memasak yang menimbulkan asap dan panas akan 
membuat ruangan tercemar polusi, sebut saja asap 
dan jelaga. Meski dalam kadar rendah, jika terus- 
menerus terisap, polusi ini bisa mengendap di paru- 
paru dan memancing penyakit seperti pneumonia 
dan kanker paru-paru. 


bok 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Zaman dulu, cara untuk mengusir asap dan 
bau menyengat cukup dengan membuka pintu 
atau jendela. Namun, memasuki abad ke-19, 
mulai dikenalkan kipas angin extractor yang 
digerakkan listrik untuk mengeluarkan asap dan 
bau di dapur, Kelemahannya, suara yang bising, 

Dengan kemajuan teknologi, kini kipas 
extractor tersebut telah berkembang menjadi lebih 
elegan. Kipas extractor yang biasa disebut cooker 
hoods sekarang ini terbuat dari beragam material, 
seperti aluminium, stainless steel, tembaga, kaca 
tahan panas, kuningan, dan dilengkapi kipas 
fungsional, serta fitur lampu, Hal ini membuat 
konsumen bisa menciptakan dekorasi dapur yang 
fashionable, tetapi tetap higienis. 

Ada tiga jenis cooker hood yang lazim dijual di 
pasar. Pertama adalah s/imline, cooker hood ini 
merupakan bentuk yang paling sederhana karena 
berukuran tipis, kecil, pipih, dan biasa diletakkan 
di pinggir ruangan dekat dengan dinding. Tipe 
jenis tidak memiliki cerobong. Kedua, chimney 
yang memiliki model hampir mirip dengan 
slimline, tetapi dengan ukuran yang lebih besar. 
Biasanya, model ini memil 


YODENA 


KOMPAS RABU, 10 OKTOBER 2012 


Dok. wipoL 


dan 800 mililiter. IVTOI 


Rubrik ini disajikan oleh Tim Iklan Kompas 


LANTAI BERSIH MENYELURUH 
DAN BEBAS KUMAN 


Lantai bersih dan bebas kuman serta harum? Semua itu mungkin dengan Wipol 
Karbol Wangi. Ruangan Anda akan segar dan bersih lebih lama, serta bebas 
kuman. Wipol adalah karbol wangi yang mengandung pine action yang efektif 
membunuh kuman sekaligus memberikan keharuman khas cemara. Bahian aktif 
Pine Oil sebanyak 2,5 persen efektif membunuh kuman dan menghilangkan bau 
tak sedap. Tersedia dalam dua varian keharuman yakni Classic Pine dan Classic 
Lemon Pine, serta dalam kemasan botol atau pouch isi ulang ukuran 450 milliter 


Dapur Gaya 
nan Higienis 


DAPUR, DALAM RUMAH MODERN, TELAH MENJADI RUANGAN 
YANG PALING FAVORIT BAGI PENGHUNINYA. HELENA ESTY (26) 
MENGAKU, DIA SERING SEKALI MENGINJAK DAPUR. “INTENSITAS 
ORANG RUMAH JUGA CUKUP TINGGI UNTUK KE DAPUR BAIK 
UNTUK MEMASAK, MENCUCI PIRING MAUPUN SEKADAR 
MENCARI CEMILAN,” UJARNYA. 


biasanya diletakkan di topi ruangan. Ketiga adalah 
model island, cooker head ini diletakkan di tengah 
ruangan dan memiliki pipa untuk mengeluarkan 
udara kotor. 

Lalu, apa saja yang harus dipertimbangkan 
dalam memilih dan membeli cooker hood? Berikut 
adalah beberapa tipsnya. 


Apabila rumah Anda masih dalam tahap 
pembangunan, penentuan posisi cooker hood akan 
lebih mudah, Namun, apabila rumah sudah dalam 
tahap selesai dibangun, berarti tidak ada pilihan 
lain selain mengikuti letak di mana posisi kompor 
Anda berada. Tempatkan kompor menempel 
dengan dinding yang langsung bersinggungan 
dengan dinding luar agar pengisapan cooker hood 
menjadi efektif. 

Apabila posisi kompor berada di island atau di 
tengah ruangan dapur, berarti jenis cooker hood! 
island yang harus dipakai. Namun, yang harus 


Hanya MODENA menghadirkan 


Germinator System 
Kter 


Carbon Filter 
tralisir aroma 
tidak sedap 


| IX 9300 


CX 9303 


« Softto 


Tenar 


Beli 


( CX 6300 


« Widi 


| » Island hanging 
« Geminator system | 
4 halogan lamp 
« Widih: 90 cm 


« Germinator system 


» Widtih: 90 cm 


Beli Hood IX 9300 / IX 9 
Hood CX 9703 /CX 9303 


« Wall hanging 
« Germinator system 
60cm 


diingat adalah perkirakan jarak dari kompor 
menuju ke pembuangan udara luar. Semakin jauh 
jangkauan kompor dari dinding luar, berarti Anda 
harus menggunakan cooker hood dengan kipas 
yang lebih kuat. 


Daya Isap adalah nyawa dari sebuah cooker 
hood. Makin besar daya isap, makin banyak pula 
udara kota yang akan "tertangkap" pengisap asap 
cooker hood. Satuan ukuran isap ini bisa diketahui 
dari kekuatan Cubic Feet per Minute (CFM). Semakin 
besar angka CFM, daya isap akan semakin baik. 
Ketahuilah jumlah motor yang dimiliki sebuah cooker 
hood. Semakin banyak motor yang dimiliki, cooker 
'hood akan memiliki daya isap yang besar. 

Jangan lupa untuk selalu menanyakan kualitas 
filter kepada penjual. Patut diingat bahwa tingkat 
kekuatan daya isap kipas sebanding dengan 
kebisingan kipas. Jadi, sesuaikan dengan kebutuhan 
dan rasa nyaman Anda. 


Dapur segar berkat 
teknologi GERMINATOR ss: 


dalam sekejap, sehingga udara dapur Anda tetap segar serta sehat. 


' Smart Promo Cashback... 


IX 9150 

» Island hanging 

« Germinator syatem 
» Electronic control 


» LED display 


“ LED 
« Width: 90 cm 
ka — 
Cx9203 
hanging » Wall hanging 
nan « Germinator system 
hn control « Width: 90 cm 
Maa Tp 


1Cx 
untuk pembelian 


Cx92 


Beli Hood CX 6300 

dapatkan Cashback Rp. 250.000 
untuk pembelian kompor tanam 
BH 1328 atau BH 1329 


50 dapatkan Cashback Rp. 350.000 
103 dapatkan Cashback Rp. 250.000 
por tanam BH 3720 


Ukuran sebuah cooker hood juga harus 
diperhatikan. Sesuai dengan ukuran space yang 
tersisa di dapur Anda. Hal ini agar pembelian 
cooker hood tidak merusak tatanan estetika 
interior dapur Anda. Paling tidak cooker hood! 
tersebut memiliki lebar yang sama dengan kompor, 
yaitu sekitar enam sampai 12 inci lebih lebar dari 
posisi kompor apabila masih ada ruang tersisa. 


Beberapa jenis cooker hood memiliki fitur 
tambahan, misalnya tabung penampung minyak 
dan lampu. Untuk lampu, cobalah untuk membeli 
cooker hood yang memiliki terang yang cukup. 
Selain itu, perhatikan layanan pumajual produk 
tersebut, seperti garansi, ketersediaan suku 
cadang, dan layanan servisnya. IVTOI 


eragam exhaust hood berteknologi GERMINATOR yang menyemburkan ion aktif pembasmi kuman dan bakteri 


Aluminum Filter 
(sih dari 


Stainless « Glass 
Jasain elegan 


s/d 31 Oktober 2012 


Cx 9703 

» Wall hanging 

« Electronic control 

« Periscope 
extraction system 

« With: 90 cm 


CX 9103 

# Wali hanging 

“ Garminator systern 

“ Soft touch control 
LED display 

» Timer 

« Widih: 90 om 


3 H 


wangi 
suasa 


MODENA memberikan jaminan kualitas dengan garansi 
dan layanan purna jual yang terbaik untuk Anda. 


13 
Cooking 


No.1 Best Selling in Indonesia 


Built-in Hob, Bullt-in Oven, Freestanding Cooker, Exhaust Hood 


" GIK Retail Audit 2012 


| Nationwide Call Gentar: 0807.1.663362 (pulsa tokal) 


1-10 xas | 1-3yeas 
Cleaning Cooling 


mart 


MODENK 


living 


www.modena.co.id 


Promo ini berlaku selama periode di atas di dealer-dealer exclusive MODENA di seluruh Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Nationwide 
Call Center atau kantor cabang terdekat kami: 


“ Jabodetabek 021.2996.9555 
022.7032.0882 


56.1523 » Surabaya 031.568 
« Pekalongan 0853.2563.1344» Malang 0341416. 
" Yogyakarta 0274,620.957 


» Solo 0815.4834.0145 
» Purwokerto 02816442: 


» Jember 0813.3300.7757 


"Lampung 
« Palembang 0 1478 
« Padang 0812.6611.3329 


« Pekanbaru 0761.53114 
« Madan 061.844 
585 — « Banjarmasin 0511 
« Tarakan 0813.1625.6831 
« Samarinda 0541.70: 


“ Balikpapan 
18 « Bontang 0813. 

25.5389 « Pontianak 0561.753.6979 
» Makassar 041 608 
« Manado 0431873876 


6867 


NUSANTARA 


KOMPAS, RABU, 10 OKTOBER 2012 


KONFLIK LAHAN 


Jangan Terjebak pada Mediasi 


JAMBI, KOMPAS — Pemerin- 
tah jangan terjebak pada upaya 
mediasi dalam menyelesaikan 
konflik lahan di daerah-daerah. 
Membangun satu standar, refe- 
rensi, dan data yang transparan 
akan efektif menekan konflik dan 
menghindari konflik baru. 

Anggota Dewan Kehutanan 
Nasional, Martua Sirait, menge- 
mukakan, begitu banyak konflik 
lahan di daerah terjadi dan belum 
juga selesai hingga kini, Peme- 
rintah terpaku pada mediasi yang 
umumnya berlarut-larut. 

Belum lagi konflik yang satu 
selesai, konflik baru bermuncul- 
an. "Janganlah terjebak pada 
upaya mediasi, tetapi perlu mem- 
bangun kebijakan yang baik," 
ujar Martua, dalam diskusi ter- 
kait "Konflik Lahan di Jambi dan 
Ekonomi Hijau sebagai Solusi- 
nya" di Jambi, Selasa (9/10). 

Banyaknya konflik lahan ber- 
munculan, lanjut Martua, karena 
pemerintah cenderung tidak 
transparan kepada publik me- 
ngenai data penguasaan lahan. 

”Data sering tidak dibuka, pa- 
dahal ini penting untuk meme- 


69 


Jika alih fungsi lahan 
terus dibiarkan, akan 
makin mengancam 
ketahanan pangan kita. 
Bibit Waluyo 


takan konflik dan sebelum kon- 
lik memakan korban," tuturnya. 

Dia melanjutkan, saat ini p 
nyusunan rencana tata ruang wi- 
layah dilakukan pada hampir & 
mua daerah. Perencanaan dapat 
diselaraskan dengan penyusunan 
pemetaan terpadu mengenai 
standar, referensi, b data 
(database), serta portal yang 
transparan dan bisa diakses pub- 
lik. Basis data menjadi informa 
penting mengenai penguasaan 
lahan, alokasi lahan, dan perizin- 
an sumber daya alam. Dengan 


data yang pasti, tidak mungkin 
lagi terjadi klaim atau tumpang 
tindih penguasaan atas lahan. 

Sementara itu, pemerintah pu- 
sat diharapkan segera memben- 
tuk struktur kelembagaan khusus 
yang berfungsi melakukan peng- 
awasan terhadap alih fungsi la- 
han pertanian yang marak di se- 
jumlah daerah, Alih fungsi lahan 
ini kerap dilakukan sejumlah pi- 
hak dengan mengabaikan ren- 
cana tata ruang dan wilayah 
(RTRW) dan membuat luasan 
produktif kian menyusut. 

”Jika alih fungsi lahan terus 
dibiarkan, akan makin mengan- 
cam ketahanan pangan kita,” ujar 
Gubernur Jawa Tengah Bibit Wa- 
luyo di Temanggung, Jawa 
Tengah, Selasa (9/10). 

Alih fungsi lahan marak dila- 
kukan berbagai pihak dan me- 
langgar RTRW daerah. Di Jateng, 
alih fungsi lahan dan pelanggaran 
RTRW terjadi di Kota Solo, 
Kabupaten Karanganyar, Suko- 
harjo, Klaten, dan Boyolali. Selain 
untuk perumahan, alih fungsi 
lahan juga untuk kawasan in- 
dustri. ITA/EGI) 


KOMPAS/P HADITYA MAHENDNA YASA 


Personel TNI 
dari Yonif 407 
Padmakusuma 
menelepon 
keluarganya 
sebelum 
berangkat ke 
Kalimantan 
Timur untuk 
menjaga 
perbatasan 
dengan 
memakai KRI 
Teluk Bone 
dari 
Pelabuhan 
Tanjung 
Emas, Kota 
Semarang, 
Jawa Tengah, 
Selasa (0/10). 
Sebanyak 650 
personel TNI 
akan 
menempati 29 
pos jaga. 


PENCEMARAN LINGKUNGAN 


Limbah Obat Resahkan Warga 


BANDA ACEH, KOMPAS — 
Pembuangan obat dan alat kese- 
hatan kedaluwarsa di dekat per- 
mukiman warga di Kampung Ja- 
wa, Banda Aceh, Aceh, mengan- 
cam lingkungan sekitarnya. Lim- 
bah kesehatan itu mengandung 
bahan beracun dan berbahaya. 
Warga sekitar lokasi pembuang- 
an dalam beberapa waktu ter- 
akhir resah karena terkena dam- 
pak limbah berbahaya itu. 
Pengamatan Kompas, Selasa 
@/10), limbah bahan beracun dan 
berbahaya (B3) itu berserakan di 
sebuah area gudang terbuka se- 
meter persegi di 
pung Jawa. Gudang s 
buka itu milik Akwek a 
(45), warga Kampung Kramat, 
Banda Aceh. Beraneka macam 
pil, sirup, salep, botol infus, kapas, 
alat suntik, dan beragam alat ke- 
sehatan bertumpuk dan berserak 
bersama kardus dan botol plastik 
di atas tanah. Limbah itu berasal 
dari rumah sakit di kabupaten 


dan kota di Aceh. 

Di pojok area penampungan 
limbah itu terdapat tumpukan 
bahan kimiawi yang sebagian be- 
sar berupa asam klorida. Tum- 
pukan kardus kertas dan pla 
yang sudah dikosongkan dari isi: 
nya berada di pojokan yang lai 
Sebagian cairan t-obatan 
tampak tumpah di atas tanah, 

Bau menyengat tercium begi- 
tu mendekati gudang penam- 
pungan limbah obat-obatan itu. 
Bau itu yang dikeluhkan warga. 
Bahkan, pada malam hari bau 
kimiawi dari area gudang itu ter- 
cium hingga radius 200 meter, 
"Yang paling terganggu adalah 


seperti 
k setelah tiap hari menci- 
um bau dari gudang itu,” kata 
Ramli (60), warga yang tinggal 40 
meter dari gudang tersebut, 
Reza Iskandar (3), anak yang 
tinggal 30 meter dari gudang itu, 
harus dilarikan ke rumah sakit, 


pekan lalu. Menurut Syarifuddin 
(38), ayah Reza, hasil diagnosis 
dokter menunjukkan anaknya 
mengalami gangguan paru-paru. 
Diduga, anak balita itu mencium 
bau dan asap pembakaran dari 
gudang limbah obat dan alat ke- 
sehatan kedaluwarsa tersebut. 

Pengelola gudang limbah itu 
membakar limbah untuk mela- 
kukan pemusnahan. Namun, da- 
lam sepekan terakhir pembakar- 
an limbah dihentikan menyusul 
protes dari war kitar dan 
desakan aparat desa setempat. 

Akwek, pemilik gudang, menu- 
turkan, obat-obatan kedaluwarsa 
itu berasal dari dinas kesehat 
kabupaten dan kota di Ace 
mendapatkannya dari seorang 
rekanan dan hanya memilah-mi- 
lah sampah obat-obatan itu. Kar- 
dus dan kemasannya dikumpul- 
kan dan dijual. Obat dan alat 
kesehatan dikirimkan lagi ke di- 
nas. Tak ada yang dibuang sem- 
barangan. (HAN) 


PERTANIAN 


Tembakau 
Menumpuk 
di Gudang 


TEMANGGUNG, KOMPAS 
— Puluhan ton tembakau hasil 
panen tahun ini menumpuk di 
gudang petani di Kabupaten Te- 
manggung, Jawa Tengah. Selain 
karena harga rendah, hal itu juga 
karena petani tidak dapat me- 
nembus gudang pabrik rokok. 
Pabrik rokok telanjur menutup 
jadwal pembelian tembakau. 

Ny Mulyono, petani asal Desa 
Selopampang, Kecamatan Selo- 
pampang, Kabupaten Temang- 
gung, mengatakan, saat ini dia 
masih menyimpan 4 ton daun 
tembakau basah hasil panen se- 
minggu lalu di gudang rumah- 


ya masih menyim- 
pan 250 keranjang tembakau ra- 
jangan. Namun, saya belum tahu 
akan menjualnya ke mana,” ujar- 
nya, Senin (8/10). 

atu keranjang biasanya berisi 
sekitar 50 kilogram (kg) temba- 
kau rajangan. Jika Ny Mulyono 
memiliki 250 keranjang, itu ber- 
arti ada sekitar 12,5 ton temba- 
kau rajangan. Tembakau hasil pa 
nennya ini belum laku terjual 
kepada pihak pedagang ataupun 
perwakilan pabrik rokok karena 
pihak pabrikan untuk sementara 
menutup jadwal pembelian. 

Petani lainnya sudah coba me- 
nawarkan tembakau mereka ke- 
pada pedagang, perwakilan dari 
pabrik. Namun, pabrik hanya 
ingin membeli sebagian temba- 
kau yang dibawa dengan harga 
yang sangat rendah, yaitu Rp 
15000-Rp 20000 per kg. Harga 
Rp 15:000-Rp 20000 per kilo- 
gram tersebut bahkan tidak me- 
nutup biaya untuk merajang dan 
biaya angkut dari rumah ke pab- 
rik 

Biaya merajang dan mengan- 
tarkan tembakau ke pabrik men- 
capai Rp 800.000 per keranjang, 
sedangkan harga tembakau ra- 
jangan per keranjang hanya Rp 
750.000. 

Samsul, petani asal Kecamatan 
Tembarak. mengatakan, rendah- 
nya harga tembakau rajangan kali 
ini merugikan petani dan tidak 
mampu menutup biaya modal 
yang dikeluarkan untuk bertani 
tembakau. Untuk menanam 
14000 tanaman tembakau, dia 
mengeluarkan Rp 10 juta. De- 
ngan kondisi harga saat ini, dia 
pesimistis mampu menutup se- 
paruh dari biaya tersebut. Dia 
masih menyimpan 1,25 ton tem- 
bakau rajangan di gudang. (EGD) 


BANDARA TORAJA 


Pembangunan Dipercepat 


MAKASSAR, KOMPAS — 
Pembangunan Bandar Udara 
Buntu Kunik di Kabupaten Tana 
Toraja, Sulawesi Selatan, dilaku- 
kan awal 2013. Jadwal itu lebih 
cepat satu tahun dari rencana 
semula untuk mendukung prog- 
ram pemulihan Toraja sebagai 
kawasan wisata unggulan, selain 
B: 


Kepala Dinas Perhubungan 
Sulsel Masykur Sulthan di Maka- 
ssar, Selasa (0/10), menjelaskan, 
pembangunan bandara di Keca 
matan Mengkendek itu menelan 
biaya Rp 700 miliar dari APBN 
dan APBD Sulsel. Sebanyak Rp 
200 miliar di antaranya dipakai 
untuk pembebasan dan pengo- 
lahan lahan bandara yang telah 
dilakukan sejak awal tahun ini, 

Pembangunan landasan dan 
fasilitas bandara senilai Rp 500 
miliar akan dilakukan awal 2013. 
Landasan dibuat sepanjang 1.900 


787-500 yang berkap: 

penumpang. 
Menurut Masykur, Io) 

dara berada dalam kawasan New 


Heritage Toraja (NET). NHT 
adalah program yang digagas Ke- 
menterian Pariwisata dan Eko- 
nomi Kreatif bersama Pemprov 
Sulsel untuk memulihkan citra 
Toraja sebagai kawasan wisata 
dan budaya unggulan Tanah Air. 

"Pemerintah Kabupaten Tana 
Toraja menyiapkan lahan seluas 
300 hektar untuk NHT. Kawasan 
itu nantinya akan menjadi pusat 
obyek wisata dan penampilan bu- 
daya Toraja bagi turis domestik 
dan mancanegara,” ujar Masykur 
lagi. 

Koordinator Asi Agen 
Perjalanan Wisata Wilayah Sula- 
wesi Nico B Pasaka mengakui, 
pembangunan bandara yang re- 
presentatif bisa meningkatkan 
kembali minat wisatawan ke To- 
raja. Selama ini buruknya infra- 
struktur menjadi salah satu pe- 
nyebab anjloknya jumlah wisata- 
wan, Wisatawan mengeluhkan 
perjalanan darat dari Makasi 
ke Toraja sejauh 328 kilometer 
yang memakan waktu sekitar 12 
jam. 

Perjalanan darat itu menjadi 
satu-satunya pilihan. (RIZ) 


KECELAKAAN HELIKOPTER 


Semua Penumpang Selamat 


TIMIKA, KOMPAS — Semua 
penumpang dan awak pesawat 
helikopter PT Nyaman Air sela- 
mat setelah pesawat itu menda- 
rat dengan keras tak jauh dari 
landasan di Mil 66, area operasi 
PT Freeport Indonesia. Pesawat 
bernomor registrasi ER-MHL itu 
diawaki Vladimir Tsykin dan Igor 
Knyazev. 

Menurut keterangan Vice Pre- 
sident Corporate Communicati- 
on PT Freeport Indonesia Dai: 
Primayanti, Selasa (9/10), di 
mika, pesawat itu dalam perja- 
lanan dari Timika ke Tembaga- 
pura. "Kecelakaan terjadi pada 
sesi penerbangan kedua sekitar 
pukul 0721 WIT, ujar Daisy. 

Saat peristiwa terjadi, helikop- 
ter MIL-8 itu mengangkut 26 
penumpang dan akan mendarat 
di landasan helikopter pada Mil 
66. Namun, sebelum mencapai- 
nya, helikopter itu terpaksa men- 
darat darurat di area perbukitan 
atau sekitar 50 meter lebih tinggi 
daripada landasan pendaratan. 

Landasan itu berada pada ke- 
tinggian sekitar 2.700 meter di 
atas permukaan laut. Landasan 
itu berada di punggung bukit 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


yang dikelilingi tebing dan lem- 
bah yang curam. 

Tidak ada korban jiwa dalam 
peristiwa itu. Mereka yang terlu- 
ka segera dilarikan ke Rumah 
Sakit Tembagapura. "Penyebab 
kecelakaan tengah diinvestigasi. 
Saat peristiwa terjadi cuaca di 
sekitar wilayah Tembagapura 
berkabut tebal,” kata Daisy. Dari 
26 penumpang itu, sebagian be- 
sar adalah karyawan PT Freeport 
Indonesia. 

Kepala Subdinas Perhubungan 
Udara Dinas Perhubungan Kabu- 
paten Mimika, Papua, John Ret- 
tob mengatakan belum mengeta- 
hui penyebab kecelakaan itu. He- 
likopter tersebut ' mengalami 
pendaratan keras (hardlanding). 

Helikopter yang pernah men- 
jadi sasaran penembakan pada 
Desember 2011 itu melayani pe- 
nerbangan rutin Timika-Temba- 
gapura. Pesawat itu selama ini 
dipakai untuk mengangkut pe- 
kerja Freeport Indonesia. (JOS) 


@ 


Lihat Video Terkait 
"Heli Freeport Jatuh” 
di vod.kompas.com/he- 
lifreeportjatuh 


ak hanya tumbuh subur, 
| kedelai yang dibudiday: 
kan di daerah yang ter- 

kenal rawan kekeringan ini ber- 
kembang menjadi tanaman ung- 
gulan, dikenal dengan kedelai 
varietas Grobogan. Jenis ini di- 
akui sebagai salah satu benih 
kedelai varietas 

Produksi kedelai di atas ra- 
ta-rata produksi kedelai umum- 
nya, bahkan pernah s 
ton per hektar, Keberhs 
mengembangkan kedelai Grobo- 
gan ini membawa Kelompok 
Tani Kabul Lestari Desa Pa- 
nunggalan meraih Juara 1 Ting- 
kat Nasional, bidang Agrobisnis 
tahun 2007. 

Dalam disku 


i bertajuk "Swa- 
sembada Kedelai 2014, Mungkin- 
kah?” yang diselenggarakan 
Kompas Perwakilan Jawa 
Tengah, pertengahan Agustus la- 
lu, Ketua dan Sekretaris Kelom- 
pok Tani Kabul Lestari Desa Pa- 
nunggalan Abdul Karim dan Ali 
Muchtar menuturkan keberha- 
silan budidaya kedelai varietas 
lokal itu berkat pendampingan 
dari Almarhum Tjandrakmukti. 
usi yang membaha: 
delai dihadiri Wakil Gubernur 
Jateng Rustriningsih, beberapa 
kepala dinas yang terkait, pakar 
dari Universitas Diponegoro Se- 
marang, Universitas Katolik So- 
egijapranata Semarang, Univer- 
sitas Negeri Semarang, serta De- 
wan Riset Daerah Jateng, 

Menurut Ali Muchtar, sejak 
tahun 1994, Tjandramukti me- 
nerapkan teknologi pertanian 
Budi Mixed Farming di lahan 
kedelai kelompok tani itu. Tek- 
nologi itu diterapkan mulai dari 
pengondisian tanah yang akan 
ditanami dengan membuat su- 
mur resapan (untuk menjaga 
kelembaban tanah saat musim 
kemarau), pemilihan bibit ung- 
gul, mengatur jarak tanam, me- 
nanam dua biji dalam satu lu- 
bang, hingga melakukan pe- 
ngendalian hama. 

Tanaman kedelai Grobogan 
rata-rata tiga cabang. Untuk itu, 
petani mengatur jarak antar- 
cabang diupayakan pendek. "Se- 
makin pendek lebih bagus agar 


DISKUSI TENTANG KEDELAI (1) 


Kedelai Lokal Tak Kalah 
Bersaing dengan Impor 


Meskipun berasal dari negara subtropis yang curah 
hujan, intensitas cahaya matahari, dan temperatur 
udaranya berbeda, dengan teknologi dan perlakuan 
tertentu, tanaman kedelai juga bisa ditanam dan 
dikembangkan di wilayah dengan iklim tropis. Lebih 
dari 10 tahun, petani di Desa Panunggalan, 
Kecamatan Pulo Kulon, Kabupaten Grobogan, Jawa 
Tengah, telah membuktikannya. 


tidak hanya subur daun, tetapi 
menghasilkan polong,” katanya. 


sedemikian rupa, biji tidak ha- 
nya disebar di lahan seperti 
yang dilakukan mayoritas petani 
kedelai. Dari beberapa kali per- 
cobaan, dengan membuat jarak 
20 x 20 sentimeter (cm), 40 x 
10 sentimeter, hingga 35 x 15 
sentimeter, petani akhirnya 
mendapat hasil terbaik pada ja- 
rak 35 x 15 sentimeter. Dalam 1 
hektar lahan, dibutuhkan 60-70 
kilogram (kg) benih. 

Menurut Ali dan Abdul, masa 
yang paling baik untuk mena- 
nam kedelai adalah Oktober, 
atau saat musim hujan dimulai 
karena air sangat dibutuhkan 
untuk pembentukan polong. Se- 
belum masa tanam dimulai, bi- 
sanya Kelompok Tani Kabul 
tari membuat sumur untuk 
resapan air di tengah ladang. 
Minimal 1 hektar memiliki 
enam resapan. Dengan demiki- 
an saat hujan turun, tanah yang 
akan ditanami cukup airnya. 
Kondisi tanah akan 
mengaruhi tanamanni 
satu polong rata-ri 
tiga bulir biji kedelai. 

Pengondisian tanah itu juga 
membuat akar tanaman kedelai 
menjadi lebih baik. Akar yang 
baik adalah yang memiliki ba- 
nyak bintil akar, yang mengan- 
dung bakteri rhizobium. Bakteri 
itu secara alami mengikat unsur 
N (nitrogen) di udara. "Dengan 
penanaman setiap tahun, tanah 
tak perlu lagi diberi bakteri 
tambahan dari luar, bahkan ti- 
dak perlu diolah lagi setelah pa- 
nen padi atau jagung,” papar Ali. 

Jerih payah petani bersama 
Tjandramukti sejak 10 tahun la- 
lu sudah dinikmati kelompok 
tani yang beranggotakan 91 pe- 
tani itu, Lahan seluas 36 hektar 
yang digarap kelompok tani ini 
mampu menghasilkan kedelai 
dengan produktivitas rata-rata 3 
ton per hektar, di atas produk- 
tivitas rata-rata kedelai di Ja- 
itu 16 ton per hektar, 


Kualitasnya tak kalah 


Peneliti tanaman tropis, Adi 


erdapat 


PRODUKSI KEDELAI 


PROVINSI JAWA TENGAH 


(RIBU TON) 167,35 
2 
1322605 Pa 
912321 
4 
A.A 
! 
2006 2007 2008 


187,99 
175,16 2 
men) 
"| 
2009 2010 2011 


Ekspor-Impor Kedelai Indonesia 2011 


Ekspor 


Nilai 
(ribu dollar AS) 


Desember 113817 


nburs Kementerlan Pertanian 


Widjaja yang juga putra dari 
Tjandramukti, mengungk: 
dengan perlakuan khusi 


g 


ditemukan ayahnya, terbukti ke- 
delai bi 


tumbuh subur di In- 


Amorika Serikat yang kebanyak- 
an merupakan stok lama. 

” Kandungan protein kedelai 
Grobogan bisa mencapai 43,9 
persen. Kedelai impor 34 per- 
sen, Pertumbuhan kedelai lok: 
asa dan memiliki kemam- 


sikap peme- 
rintah yang pada satu sisi meng- 
aku bangga dengan kedelai lo- 
kal, tetapi di saat yang sama 
justru membuka keran impor 
sebesar-besarnya. Padahal, pe- 
tani kedelai Grobogan sudah 
membuktikan bahwa kedelai lo- 
kal dapat diproduksi dengan sa- 
ngat baik di Indones 

”Yang penting bagi petani 
adalah gathuk, mathuk, cucuk 
(cocok, sesuai, dan mengun- 
tungkan). Namun, sering kali 
pemerintah melihat gathuk, 
mathuk, dan cucuk dari sisi pe- 
merintah, bukan petani,” tutur- 
nya. 

Mengenai perajin tahu dan 
tempe yang lebih menyukai ke- 
delai impor karena pengolahan- 
nya (memisahkan kulit kedelai) 
gampang, menurut Adi, ia sudah 
sikan kepada pera- 
fin bagaimana cara memisahkan 
kulit kedelai lokal. 


Nilai 
(juta dollar AS) 


Volume 
(ribu ton) 


287,90 163,23 


NOvAN 


Kepala Dinas Pertanian, Ta- 
naman Pangan, dan Hortikultu- 
ra Jateng Aris Budiono mene- 
gaskan, rata-rata petani masih 
enggan menanam kedelai kare- 
na komoditas itu dinilai tak 
menguntungkan. Berbeda de- 
ngan kedelai varietas Grobogan, 
komoditas kedelai secara umum 
tidak menguntungkan, sebab 
produktivitasnya di Jateng ma- 
sih rendah. Total luasan lahan 
pertanian kedelai di Jateng se- 
besar 114000 hektar, tersebar di 
Kabupaten Wonogiri, Grobogan, 
Kebumen, Demak, Banyumas, 
Brebes, Klaten, Kendal, Suko- 
harjo, Boyolali, Blora, Rembang, 
Pati, dan Cilacap. 

Aris kan, budidaya 
kedelai bisa berjalan asalkan 
mendapat perhatian yang serius, 
sama seperti pertanian padi, 
serta ada jaminan harga di ting- 
kat petani, "Harusnya litbang 
(penelitian dan pengembangan) 
kita kuat. Litbang kita anggar- 
annya sedikit dan penyebaran- 
nya lambat. Sering kali kita tak 
fokus, Padahal, kedelai itu pa- 
ngan kokoh, kebutuhan pokok, 
tetapi tak serius ditangani,” 
ujarnya. 

Kepala Pusat Studi Tempe 
Universitas Kristen Satya Wa- 
cana Salatiga Lusianawati Dewi 
mengingatkan, pengembangan 
kedelai harus betul-betul kom- 
prehensif. 


(UTI/WHO/SON) 


I Besok: Pertanian Kedelai Butuh... 


PELAYARAN 


BATAM, KOMPAS — Kapal 
tunda TB Ganesha terbakar, Se- 
lasa (0/10), di perairan Batam, 
Kepulauan Riau. Tak ada korban 
jiwa dalam insiden itu, Lima anak 
buah kapal di kapal itu langsung 
melarikan diri begitu tiba di da- 
rat. Belum diketahui penyebab 
kebakaran ini. 

TN Ganesha diketahui terba- 
kar pada pukul 12.30, Api men- 
jalar dari bagian belakang kapal. 
Sementara para awak berada di 
haluan. Api terlihat oleh Syah- 
nan, nelayan di Tanjung Pinggir, 
"Saya ke sana, bantu awak kapal 
lari ke darat,” kata Syahnan. 

Hingga pukul 16.00, api masih 


menjilat badan kapal. "Waktu 
sampai di darat, mereka (ABK) 
tanya ada polisi atau tidak. Sete- 
lah saya jawab tidak, mereka la- 
ri ujar Syahnan. 

Polisi belum bersedia mem- 
berikan keterangan terkait insi- 
den itu. Para petugas di lapangan 
menyatakan sedang berkonsen- 
trasi pada pemadaman. 

Berdasarkan informasi yang 
dihimpun Kompas, kapal itu di- 
duga membawa minyak. Sejum- 
lah polisi menyatakan, kapal itu 
bukan kapal tunda. Bentuk kapal 
lebih mirip kapal tanker mini 
dibandingkan kapal tunda. Din- 
ding kapal tunda biasanya rendah 


dan hanya dilengkapi tangki 
standar, Kapal yang terbakar ber- 
dinding tinggi dengan tangki ber- 
kapasitas puluhan ton minyak. 
Sejumlah warga di kawasan 
Tanjung Pinggir tidak tahu akti- 
vitas di kapal itu. Mereka hanya 
tahu kapal sudah buang sauh 
sejak beberapa pekan lalu. Tidak 
diketahui alasan mengapa kapal 
buang sauh di lokasi tersebut. 
Ketua Yayasan Pendidikan 
Maritim Indonesia (YPMI) Nada 
Soraya menuturkan, insiden me- 
nimbulkan beberapa pertanyaan. 
Siapa yang bertanggung pada in- 
siden itu? Aparat di lapangan 
terkesan saling lepas tangan. “Ini 


Kapal Terbakar di Batam, ABK Melarikan Diri 


tak terjadi kalau Indonesia punya 
lembaga penjaga laut dan pantai 
serta Batam punya otoritas syah- 
bandar,” ujarnya. 

Sampai sekarang, Batam tidak 
punya otoritas pengelola wilayah 
laut yang sesuai UU Nomor 17 
Tahun 2008 tentang Pelayaran. 
Beberapa instansi, seperti Direk- 
torat Polisi Air Polda Kepri, Ke- 
satuan Penjaga Laut dan Pantai 
Kementerian Perhubungan, serta 
Kantor — Pelabuhan — Batam, 
sama-sama mengklaim berwe- 
nang terhadap wilayah laut Ba- 
tam, "Kalau ada apa-apa, bingung 
mau minta tanggung jawab si- 
apa,” ujarnya. (RAZ) 


KOMPAS, RABU, 10 OKTOBER 2012 


Truk Kontainer Terguling 


Len 
"SEANDA 


Truk kontainer B 9394 PEH bermuatan kert: 


terguling di 


besar dan peti kemas. Beberapa kecelakaan serupa pernah terjadi di kawasan ini. 


KOMPAS/LASTI KURNIA 


ah jalan layang Tomang, Jakarta, Selasa (9/10). Kawasan ini merupakan daerah rawan kecelakaan bagi truk 


Pemprov Minta Pintu Air Baru 


Penanganan Banjir DKI Jakarta Tidak Menyentuh Akar Masalah 


JAKARTA, KOMPAS — 


Penanganan banjir di 


Jakarta tidak juga menyentuh akar masalah. 
Sumbatan dan endapan sampah yang menjadi 
penyebab luapan saluran Kalibaru, Cililitan, Jakarta 
Timur, tidak ditangani. Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta malah memilih menambah pintu air, 


Menurut Kepala Bidang Pe- 
meliharaan Sumber Daya Air Di- 
nas Pekerjaan Umum (DPU) DKI 
Jakarta Rifig Abdullah, Selasa 
@/10), solusi jangka pendek yang 
akan dilakukan untuk mengatasi 
luapan Kalibaru adalah me- 
nambah pintu air di saluran ter- 
sebut. Pintu air tambahan itu 
berguna untuk mengalihkan alir- 
an air di Kalibaru saat volume air 
meningkat, 

"Kalau airnya sedang penuh, 
kan, sulit untuk membersihkan 
saluran itu dari sampah. Semen- 
tara sampah warga setiap hari 
terus masuk ke saluran ini. Ma- 
kanya, dibutuhkan pintu air tam- 
bahan,” ujarnya. 

Usulan pintu air tambahan itu 
akan diajukan segera kepada Ke- 


menterian Pekerj Umum, 
Pintu air itu dapat diletakkan di 
intu air HEK yang ada di 


aru dekat pertigaan Ja- 
lan Raya Bogor dan Jalan Pondok 


Gede Raya. Airnya kemudian di- 
salurkan ke Kali Cipinang 

Hingga Selasa sore, setidaknya 
10 pekerja DPU DKI berusaha 
keras menarik sampah yang me- 
nyumbat pada salah satu saluran 
pembuangan Kalibaru di Jalan 
Cililitan Kecil dengan menggu- 
nakan katrol. Namun, pada pena- 
rikan yang ketiga kali, mereka 
agal karena bongkahan sampah 
uran itu terjerat di kabel 
berwarna merah yang 
ng di saluran tersebut. 

Heri, anggota staf DPU DKI 
yang mengawasi pembersihan 
sampah di Kalibaru, mengaku, 
perlu teknik lain untuk menarik 
sampah di saluran tersebut. Apa- 
lagi, diduga kabel mer: 
menjerat sampah itu ad: 
bel listrik, 

”Harus hati-hati juga untuk 
menarik sampahnya. Kalau kabel 
itu benar kabel listrik, kan, ber- 
bahaya karena kabel itu ada di 


ka- 


pinggir aliran Kalibaru dan me- 
lintang di saluran pembuangan, 
Kalau kabel itu robek, pekerja 
kami bisa tersetrum,” katanya, 
Selama hari Selasa itu, Heri 
mengaku mengangkut tak ku- 
rang dari 10 meter kubik sampah 
aru di pinggir Ja- 
tan Kecil. Sampah itu 
berupa kursi, pakaian, dahan, dan 
potongan kayu, serta berbagai 
macam sampah lainnya. 
Sebelumnya, pada Sabtu hing- 
ga Senin kemarin, ruas Kalibaru 
di Jalan litan Kecil meluap 
karena sebagian ruas di depan 
dan saluran pembuangannya ter- 
sumbat sampah.  Luapannya 
menggenangi beberapa ruas Ja- 
lan Raya Condet. Sebagian ruas 
jalan di depan Pusat Grosir Ci- 
lilitan juga ikut tergenang oleh 
luapan air Kalibaru yang datang- 
nya dari bagian saluran tertutup. 
Kepala DPU DKI Jakarta Ery 
Basworo mengakui, persoalan 
sampah menjadi hal yang paling 
merepotkan, Banjir di Kalibaru, 
li karena sumbat- 
an sampah. Begitu pun dengan 
beberapa alat pompa di sejumlah 
waduk di Jakarta terganggu ope- 
rasionalnya karena sampah. 
Namun, setiap waktu, tim pe- 
ngendali banjir DPU terus be- 
kerja menghadapi banjir. 


Menurut Ery, mereka sudah 
bekerja dengan peral: 


DKI terdapat 
tiga tim yang yang siap bekerja. 
Setiap tim terdiri dari lima sam- 


kapan 
caman banjir tidak akan mei 
di serius jika kebiasaan mem- 
sembarangan da- 


Radar peringatan banjir 
Sementara itu, enam daerah 
rawan banjir di Kota Tangerang, 
Banten, masing-masing sudah 
dan akan dipasang radar per- 
ingatan dini dalam mengantisi- 
pasi banjir. Langkah tersebut di- 
ambil oleh Pemerintah Kota 
(Pemkot) Tangerang agar warga 
sekitar segera bersiap diri 
sebelum sungai — meluap. 
Selain itu, sebanyak 116 pompa 
air dan unit reaksi cepat 8 
sudah disiagakan, serta perbaik- 


banjir dan 
dampaknya bisa diminimalkan,” 
kata Kepala bagian Humas dan 
Protokol Pemkot — Tangerang 
Amal Herawan Budhi di Kota 
Tangerang, Selasa 


Berdasarkan data dari DPU 
Kota Tangerang, enam daerah 
rawan banjir yang dipasang radar 
adalah perumahan Ciledug Indah 
I, Pinang Griya, Total Persada, 
Priuk, Kompleks Perdagangan, 
dan Pondok Maharta. 

Menurut Amal, pemasangan 
radar tersebut dimaksudkan agar 
war a menyelamatkan diri 
dan hartanya sebelum luapan air 
sungai melanda rumahnya. 

Terkait dengan normalis 
kali, menurut Amal, Pemkot T: 
ngerang sudah dan sedang me- 
lakukan normal: di Kali Sabi, 
Angke, Cirarap, dan Prancis, yang 
menghubungkan Provinsi Jawa 
Barat dan DKI dengan Banten. 
Normalisasi tersebut mengguna- 
kan anggaran dari pemerintah 
pusat senilai Rp 380 miliar, 

”Pemkot sendiri membangun 
turap, sumur resapan, dan mem- 
perbaiki drainase,” kata Amal. 

Budi Santosa (45), warga pe- 
rumahan Ciledug Indah I, me- 
nyambut baik langkah pemkot 
asang radar peringatan dini. 
"Apabila radar sudah dipasang, 
juga diberikan 
hingga dengan mu- 
dah bertindak ketika datang air 
kiriman yang membuat sungai 
meluap,” ujarnya. 

(MDN/NDY/PIN) 


Palyja Mulai Alirkan Air kepada Pelanggan 
PT Palyja menyelesaikan perbaikan kebocoran pipa primer 
berdiameter 900 milimeter di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, 


(9/10). Corporate Communications and Social Responsi- 
Head PT Palyja Meyritha Maryanie mengatakan, pasok- 


an air mulai dialirkan kepada pelanggan secara bertahap, kema- 
rin sore. Sebelumnya, pipa primer rusak. Pipa itu menyuplai air 
di sejumlah area, khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Palyja 
kemudian mengganti pipa yang rusak sepanjang sekitar 4 
meter. Selain itu, perusahaan juga menyiagakan 22 truk tangki 


berkapasi 


4-000-5.000 liter untuk mendis 


ibusikan air ke- 


pada warga di lokasi yang alirannya terganggu. (ART) 


Delapan Halte Transjakarta Diperbaiki 


Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah memperbaiki delapan 
halte bus transjakarta. Perbaikan ini dilakukan di lima halte 
Koridor I, satu halte di Koridor VII, satu halte di Koridor III, 
dan satu halte di Koridor VI. Menurut Kepala Bidang Manaje- 
men dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Darat Dinas Perhu- 
bungan DKI Jakarta Bernhard Hutajulu, perbaikan halte akan 


selesa 
dilakukan pada jemb: 


akhir tahun ini. Tidak hanya halte, perbaikan juga 
an penyeberang 


n dan kanopi. "Tujuan 


perbaikan untuk meningkatkan kapasitas angkut penumpang,” 
ujar Bernhard di Jakarta, Selasa (9/10) (NDY) 


KEBEBASAN PERS 


Wapemred ”Radar Bogor” 
Laporkan Pengeroyokan 


BO R, KOMPAS — Wakil 
Pemimpin Redaksi Radar Bogor 
Faturohman S Kanday, Selasa 
(0/10), melaporkan pengeroyok- 
an yang dialaminya ke Kepolisian 
Resor Bogor Kota, Jawa Barat, 
Pengeroyokan yang diduga di 
kukan mlah anggota organi: 


Fa dbaa bebagal lan 
terhadap kebebasan per 

Laporan Faturohman tertuang 
dalam surat tanda bukti lapor 
Nomor STBL/1025/X/2012/SPK. 
Ia datang ke Sentra Pelayanan 
Kepolisian Terpadu Polres Bogor 
Kota didampingi sejumlah kole- 
ganya di Radar Bogor, termasuk 
Chief Executive Officer Radar 
Bogor Group Hazairin Sitepu. 

Pengeroyokan tersebut terjadi 
sehari sebelumnya saat ratusan 
anggota ormas Pemuda Pancasila 
menggelar aksi di depan kantor 
Radar Bogor di Kecamatan Bogor 
Barat. 

Aksi itu dilakukan dalam rang- 
ka protes terhadap pemberitaan 
di surat kabar harian Radar Bo- 
gor edisi 1 Oktober 2012 dengan 
judul "Dunia Kecam Pemuda 
Pancasila”. Berita itu berisi lapor- 
an mengenai film dokumenter 
The Act of' Killing yang mengi- 
sahkan pembantaian massal ang- 
gota dan simpatisan Partai Ko- 
munis Indonesia di Medan, Su- 
matera Utara, tahun 1965. Massa 
menilai berita tersebut tidak ber- 
imbang dan memojokkan Pemu- 
da Pancasila. 

Saat itu, Faturohman hendak 
menemui mz 
tetapi ia dipukul dan dijambak 
oleh beberapa orang yang diduga 


anggota Pemuda Pancasila, 
"Saudara Faturohman, selaku 
Wapemred, diminta berbicara 
kepada mereka di depan mobil. 
Tapi, belum sampai mobil, se- 
perti diminta—yang seharusnya 


dilayani baik-baik—justru dilaku- 
kan dengan | 


perti itu (di- 


Hazairin maen, kejadian itu 
merupakan ancaman dan keke- 
rasan terhadap dunia pers. Me- 
nurut dia, jika ada pihak yang 
a dirugikan dalam pem- 
an, ada mekanisme yang 
bisa ditempuh, seperti hak jawab, 
atau jika tetap tidak puas bisa 
ur pengadilan. 
al materi berita, 
ku, pihaknya su- 
dah memenuhi prinsip keberim- 
bangan dengan mengutip ko- 
mentar dari Ketua Majelis Pim- 
pinan Cabang Pemuda Pancasila 
Kota Bogor M Benninu Argoe- 
bie, 

Kepala Polres Bogor Kota Ajun 
Komisaris Besar Hilman meng- 
aku akan menindaklanjuti lapor- 
an tersebut. Penyidik akan 
mengumpulkan alat bukti dan 
keterangan dari pai 

Benninu Argoebie, saat dikon- 
firmasi melalui telepon seluler- 
nya, mengatakan, setelah keja- 
dian, dia secara pribadi dan or- 
ganisasi sudah meminta maaf ke- 
pada Faturohman. 
aat itu, saya juga bertanya 
ida Faturohman dan katanya 
tidak akan menuntut. Ini juga ada 
dalam kesepakatan bers ang 
ditandatangani saya dan perwa- 
kilan Radar Bogor," ujarnya. 

(GAL) 


mer 


TERMINAL SENTRA TIMUR 


Terganjal Pembebasan Lahan, 
Terminal Belum Bisa Dioperasikan 


JAKARTA, KOMPAS — Pem- 
bangunan terminal bus di Pulo 
Gebang, Jakarta Timur, yang 
akan menjadi Terminal Bus Ter- 
padu Sentra Timur, kini mema- 
suki tahap penyele: 
tetapi, karena masih a 
lah kendala, terminal itu diper- 
kirakan baru dapat dioperasikan 
tahun 2013. 

Menurut Kepala Dinas Perhu- 
bungan DKI Jakarta Udar Pris- 
tono, Selasa (9/10), salah satu 
kendala adalah pembebasan la- 
han untuk akses terminal, yang 
menghubungkan antara terminal 
dan tol JORR. Setidaknya masih 
ada 4,98 hektar lahan di sekitar 


bangunan terminal yang masih 
belum dapat dibebaskan. 
"Proses pembebasan lahan 


hingga saat ini masih berlang- 
sung, tetapi pembangunan ter- 
minal sudah hampir selesai,” kata 
Pristono, 

Total kebutuhan lahan untuk 
terminal dan jalan akses ke ter- 
minal seluas 1401 hektar, Akan 
tetapi, dari seluruh kebutuhan 
lahan itu, baru bisa dibebaskan 
908 hektar, dan di atasnya telah 
berdiri Terminal Bus Terpadu 
Sentra Timur. Biaya pembangun- 
an terminal menelan dana 
Rp 448,6 miliar. 

Sementara untuk pembebasan 
lahan telah dianggarkan Rp 40 
miliar pada anggaran tahun ber- 
jalan 2012 ini. 

Menurut Kepala Unit Penge- 
lola Teknis (UPT) Terminal Ang- 
kutan Jalan Dinas Perhubungan 
DKI Jakarta Renny Dwi Astuti, 
penyelesaian bangunan Terminal 
Bus Terpadu Sentra Timur saat 
ini mencapai 94 persen. Saat ini 
tinggal menyelesaikan pengecat- 
an pada beberapa bagian dan 
pemasangan beberapa peralatan 
lainnya. 


3 


Proses pembebasan 
lahan hingga saat ini 
masih berlangsung, 
tetapi pembangunan 
terminal sudah hampir 
selesai. 
Udar Pristono 


Pada pertengahan Oktober ini, 
lanjut Renny, pembangunan fisik 
terminal sudah selesai seluruh- 
nya, Sebab, kontrak kerja pem- 
bangunan terminal dengan PT 
Jaya Konstruksi dan PT Wika 
akan selesai 15 Oktober besok, 

Akan tetapi, karena jalan akses 
menuju terminal belum terhu- 
bung, terminal tersebut belum 


terminal itu baru bisa loperae 
sikan tahun 2013. 

"Paling dalam waktu dekat, 
terminal itu baru bisa diopera- 
sikan untuk angkutan umum da- 
lam kota. Bus antarkota masih 
belum bisa masuk ke terminal 
itu” katanya. 


Kurang diminati 

Sementara itu, sejak diopera- 
sikan pada akhir Juni lalu, ang- 
kutan perbatasan terintegrasi 
bus transjakarta (APTB), buslane, 
dari Terminal Poris (Kota Ta- 
ngerang) ke Kalideres (Jakarta 
Barat) belum juga diminati war- 
ga. Kurangnya minat warga ka- 
rena sejauh ini tidak ada ang- 
kutan kota (angkot) yang dapat 
menghubungkan perjalanan war- 
ga dari tempat tinggal menuju 
terminal tersebut. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Tidak ters angkutan 
penghubung at 'mem- 
buat warga memilih mengguna- 
kan angkot yang sudah ada me- 
nuju Terminal Kalideres 

"Angkot sangat jarang dan 
hampir tidak ada yang mau ma- 
suk ke terminal meski rutenya 
harus melintas terminal. Lebih 
cepat naik angkot daripada bus- 
lane karena harus menunggu 
angkot ke dalam (terminal) sa- 
ngat lama,” kata Marwonah (27), 
warga Pinang, yang bekerja di 
Grogol, Jakarta Barat. 

Kendala lain, kata Marwonah, 
untuk mencapai terminal itu, pe- 
numpang harus dua sampai tiga 
kali pindah angkot. "Selain mem- 
butuhkan waktu yang lama, naik 
buslane jadi lebih boros,” ujar 
Marwonah. 

Sebagian besar sopir angkutan 
tidak ada yang mau masuk ke 
terminal karena harus berputar 
jauh. Di sepanjang jalur itu sepi 
penumpang. "Setoran enggak ke- 
kejar dan boros bensin,” kata 
Aswadi (40), pengemudi angkot 
B 22 rute Ciledug-Cikokol. 

Menurut Sekretaris Dinas Per- 
hubungan Kota Tangerang Fat- 
chulhadi, banyaknya angkot yang 
tidak masuk terminal. Saat ini 
sedang dilakukan kajian trayek 
yang bisa menghubungkan warga 
dengan Terminal Poris. 

Fatchulhadi menjelaskan, da- 
lam pertemuan dengan Dinas 
Perhubungan DKI Jakarta, Se- 
lasa, bersama semua dinas per- 
hubungan 'abodetabek, diba- 
has optimalisasi APTB transja- 
bodetabek akan ditempuh be- 
berapa langkah. Salah satunya, 
Pemprov DKI akan memberikan 
layanan langsung kepada para 
penumpang APTB untuk bisa 
naik di halte bus transjakarta dan 
terminal. (PIN/MDN) 


KRIMINALITAS 


Sang Pembunuh ”Menonton” Evakuasi Korbannya 


ian (33) berjalan pelan 

R: pintu rumahnya ke 
umah almarhumah Wi- 

wiek (35) yang hanya berjarak 
beberapa meter di Kelurahan 
Sukadamai, Tanah Sareal, Kota 
Bogor, Selasa (9/10). Beberapa 
petugas kepc n mengapit 
Rian, sementara ratusan tetang- 
ganya berkerumun menonton. 
Sebagian menyuarakan keterke- 
jutan mengetahui Rian jadi ter- 
sangka kasus pembumuhan itu. 

Rian terlihat kuyu, tetapi ia 
terlihat begitu tenang dengan 
ekspresi wajah datar, tanpa 
emosi, saat reka ulang pembu- 
nuhan Wiwiek, karyawati Hotel 
Papyrus. Rian tak banyak bicara. 

Pada 5 Agustus lalu, w: 
bersama polisi menemukan je- 
nazah Wiwiek sudah membusuk 
di kolong tempat tidur rumah 
kontrakannya. Saat ditemukan, 
Wiwiek hanya mengenakan baju 
kaus tanpa lengan dengan tubuh 
bagian bawah tidak mengenakan 
celana atau pakaian dalam. 

Di kepalanya terdapat luka 
bekas pukulan dan di lehernya 
terlihat luka bekas cekikan. Saat 
ditemukan, Wiwiek diduga su- 
dah tewas lebih dari dua hari. 
Temuan jenazah Wiwiek tidak 
terlepas dari laporan Tika (23), 
istri tersangka Rian, kepada 
sang pemilik rumah kontrakan, 
Ta mengeluhkan bau busuk dari 
rumah almarhumah. 


at jenazah Wi- 
wiek ditemukan, 
Rian juga ada 


dang sibuk 
mengambil je- 

muran di depan 
rumahnya. Setelah 


hatan 
tenang,” kata Darma 
(45), Ketua RT 001 RW 
006, Kelurahan Sukadamai, 

Beberapa saat kemudian 
Rian dan istrinya yang se- 
dang mengandung meng- 
ungsi ke rumah kerabat- 
nya, sekitar 400 meter 
dari lokasi kejadian. Saat 
dicari pengurus RT dan ke- 
polisian untuk dimintai kete- 
rangan, Rian mengaku takut 
dan hendak mencari tempat 
lain. Alasannya, istrinya sedang 
hamil. 

Sehari setelah jenazah korban 
ditemukan, Kompas mewawan- 
carai Tika dan Rian di rumah 
kerabatnya. Rian terlihat begitu 
tenang dan menjawab pertanya- 
an sambil tersenyum. "Saya ada 
anak usia 2 tahun. Istri saya 
juga sedang hamil. Kami takut 
mengetahui ada kejadian seperti 
itu di sebelah kontrakan kami,” 
tutur Rian saat itu dengan 
tenang. 

Menurut Kepala Satuan Re- 


HANDINING 


serse Kriminal Kepolisian Resor 
Bogor Kota Ajun Komisaris Di- 
dik Purwanto, keberadaan Rian 
saat evakuasi untuk melihat 
apakah upayanya ”mengabur- 
kan” kejadian itu berhasil. Didik 
juga mengaku, penyidik pun ti- 
dak mencurigai Rian. Kecuriga- 
an baru muncul beberapa pekan 
setelah kejadian, Rian dibekuk 
pertengahan September lalu, 
”Kami tahu setelah beberapa 
kali memeriksa istrinya, Keta- 
huan bahwa setelah kejadian, ia 
sempat meninggalkan istrinya 
dan menitipkan sepeda motor 
yang mirip milik korban kepada 
keluarganya,” tutur Didik, 
Dalam reka ulang pembu- 


muhan itu, pelaku terlihat meng- 
intai korban yang baru pulang 
ke kontrakan malam hari de- 
ngan mengendarai sepeda mo- 
tor. Setelah itu, ia mengendap 
mendekati pintu rumah korban 
dan masuk saat mengeta- 
hui pintu tidak 
terkunci, Saat itu, 
korban sedang 
mandi. Rian 
lalu mengambil 
dompet dan tele- 
pon genggam milik 
korban. 
Belum sempat kabur, 
korban muncul dari ka- 
mar mandi dan berteriak. 
Pelaku kemudian menghan- 

tam kepala korban dengan pa- 
lu yang berada di dapur seba- 
nyak 16 kali. Untuk memastikan 
korban tewas, ia mencekik leher 
korban dengan gagang palu. Se- 
telah itu, pelaku melucuti celana 
korban dan menggeser tubuh 
korban ke kolong tempat tidur. 
Ta menutupi kolong ranjang de- 
ngan kardus dan jeriken kosong, 
kemudian membersihkan darah 
korban di lantai. 

”Pelaku melepas celana kor- 
ban untuk mengalihkan perha- 
tian agar terlihat seperti pemer- 
kosaan diikuti kekerasan. Dari 
hasil otopsi, tidak ada tanda ke- 
kerasan seksual. Korban bahkan 
masih perawan,” tutur Didik. 

(ANTONY LEE) 


Infccsus 


Bright Ideas Made Brilliant 


IN114 


igh 3000:1 contrast raf 
Segment. 2x Speed 
x VGA input sourcas 
ompact size 2.1 kg 
6000 hours lamp life 
@ 5-year limited warranty 


Education Projector. 
Compact & Portable. 


@ XGA resolution up to WUXGA 1920x1200 
3D capabie DLP" BrilllantColor'" technology 
700 lumens of brightness 


Distrib 


trimaso 


i dan Terdaftar 


P-LN/UPP/9/2012 


PT. Triyaso Telekomindo 


Abang II No.42 


METROPOLITAN 


KOMPAS, RABU, 10 OKTOBER 2012 


TROTOAR 


Lantai untuk Tunanetra Dibenahi 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
merintah Provinsi DKI Jakarta 
memperbaiki lantai untuk pe- 
nyandang tunanetra di trotoar 
Jalan Sudirman dan Jalan MH 
Thamrin, tepat di depan pusat 
perbelanjaan Ratu Plaza hingga 
depan kantor Bank Indonesia. 
Lantai untuk tunanetra ini dibu- 
tuhkan sebagai penunjuk arah. 

Pendiri Koalisi Pejalan Kaki, 
Ahmad Safrudin, Selasa (9/10), 
mengatakan, lantai penunjuk un- 
tuk tunanetra sebenarnya sudah 
ada sejak lama. "Tetapi, selama 
ini penggunaannya keliru. Ba- 
nyak lantai penunjuk untuk tu- 
nanetra yang difungsikan sebagai 
hiasan di trotoar,” kata Ahmad, 

Dia mencontohkan, ada lantai 
untuk tunanetra yang dipasang 
melingkar di pohon yang ada di 
trotoar, Akibatnya, tunanetra ha- 
nya berjalan memutar saja di 
sekeliling pohon itu. Seharusnya, 
lantai itu berfungsi memandu pe- 
nyandang tunanetra agar aman 
selama berjalan di trotoar. 

Ada pula lantai penunjuk un- 


tuk tunanetra yang digunakan 
sebagai pembatas kanan-kiri di 
jalur masuk mobil ke gedung 
perkantoran. “Ini juga salah kap- 
rah dan terjadi karena pihak kon- 
traktor tidak tahu fungsi lantai 
itu. Banyak lantai yang justru 
mengarahkan tunanetra dari tro- 
toar ke jalan,” kata Ahmad. 

Idealnya, lantai penunjuk arah 
ini juga dipasang sepanjang jalur 
trotoar, Jika ada perempatan 
atau penyeberangan jalan, ada 
juga penanda bagi tunanetra, "Di 
sejumlah kota di luar negeri, ada 
bunyi-bunyian di jalur penyebe- 
rangan jalan, Bunyi ini penting 
bagi para tunanetra agar mereka 
memiliki penanda bila jalan si 
dah aman untuk penyeberang ja- 
lan,” kata Ahmad. 

Jika ada lantai penunjuk arah 
yang terpadu bagi tunanetra, Ah- 
mad yakin, tunanetra akan aman 
berjalan kaki sendiri di Jakarta. 
Dia berharap perbaikan yang kini 
dilakukan Pemprov DKI Jakarta 
akan memperbaiki fungsi trotoar, 
termasuk lantai untuk tunanetra, 


Selain itu, sterilisasi trotoar dari 
parkir,tukang ojek, dan pedagang 
kaki lima juga dibutuhkan demi 
kenyamanan pejalan kaki. 

Kepala Dinas Pertamanan dan 
Pemakaman DKI Jakarta Cathe- 
rine Suryowati mengatakan, pro- 
yek pembuatan trotoar untuk 
difabel itu sudah direncanakan 
satu tahun sebelumnya. Menurut 
dia, sebagai ibu kota negara, Ja- 
karta harus — mengakomodasi 
pengguna jalan dari kalangan 
difabel. 

"Tahun ini kami baru dapat 
merealisasikan. Proyek pertama 
kami bangun di sepanjang Jalan 
Sudirman, mulai dari Ratu Plaza 
sampai Bank Indonesia. Semoga 
akhir tahun ini dapat selesai,” 
kata Catherine, 

Proyek serupa akan dilakukan 
di ruas jalan protokol lain di 
Jakarta. Tahap berikutnya, sisi 
timur Jalan Sudirman dan 
Thamrin. Selanjutnya, sesuai de- 
ngan ketersediaan anggaran, pro- 
yek serupa dibuat di ruas jalan 
lain. (ART/NDY) 


PEMERKOSAAN ANAK 


ASS Akhirnya Boleh Sekolah Lagi 


DEPOK, KOMPAS — Siswi 
korban penculikan dan pemer- 
kosaan, ASS, akhirnya boleh 
kembali bersekolah di SMP Budi 
Utomo, Depok, Jawa Barat, mulai 
hari ini, Rabu 40/10). Sebelum- 
nya, siswi korban penculikan dan 
pemerkosaan ini dikeluarkan da- 
ri sekolah karena dinilai mem- 
permalukan sekolah itu. 
Keputusan — agar »kolah 
menerima kembali ASS dihasil- 
kan dalam mediasi yang berlang- 
sung di sekolah yang berada di 
Jalan Agung Ujung, Kecamatan 
Sukmajaya, Depok, kemarin, 
Med dihadiri keluarga kor- 
ban, pihak sekolah Budi Utomo, 
Dinas Pendidikan Kota Depok, 
anggota DPRD Depok, dan Ko- 
Perlindungan 


apkan ia sudah lang- 
sung bisa belajar lagi. Tetapi, ka- 
lau dari sisi psikis belum siap, ia 
boleh belajar di rumah dulu. Gu- 
runya yang kami datangkan ka- 
rena sudah hampir ujian,” kata 
Muhammad Nurdin, Kepala Di- 


nas Pendidikan Kota Depok, se- 
usai mediasi, 

Kepala Sekolah Budi Utomo 
Renata berjanji pihak sekolah 
akan memperlakukan ASS se- 
perti murid lain, Ta menjamin 
tidak akan ada diskriminasi, te- 
kanan, atau perlakuan yang tidak 
adil kepada siswi berusia 14 ta- 
hun itu, 

"Kejadian itu sebenarnya ka- 
rena miskomunikasi, Kami sam- 
paikan, tidak ada lah dikelu- 
arkan, Kami ingin ia segera s 
kolah lagi jika memang kondi- 
sinya sudah siap. Kami ingin 
ia cepat belajar kembali,” kata 
Renata, 


Senang 


ASS mengaku senang boleh 
bersekolah lagi di Budi Utomo 
meski sempat terguncang dan 
trauma akibat perlakuan yang 
diterimanya pada Senin lalu saat 
diusir pulang, "Mau sekolah lagi 
di sini kalau diizinkan. Teman- 
teman tidak ada masalah karena 
sudah kenal,” katanya. 


Siswi kelas TIT ini menjadi 
korban pelecehan sel 
dilakukan 
Facebook. 

Raudan Gultom, orangtua kor- 
ban, mengatakan, kondisi anak- 


sual yang 
kenalannya melalui 


pengusiran, "Jangan samp 
orangtua yang mengalami hal ini 
lagi, apa yang dialami anak s: 

ari seorang sopir ang- 


kutan kota ini, 
Benny Batubara, wakil dari 
Komisi Nasional Perlindungan 
Anak, yang hadir dalam mediasi, 
mengatakan, pihaknya akan 
terus mendampingi korban, "Ka- 
mi akan menempuh jalur hukum 
kalau sampai ada wanprestasi da- 
lam pelaksanaan kesepakatan 
itu” ujarnya. 
Anggota DPRD Depok, Lilis 
Latifah, menegaskan, pihak se- 
kolah harus memastikan bahwa 
ASS mendapatkan perlakuan 
yang sama dengan murid lain. 
”Juga harus dipastikan tidak ada 
diskriminasi, tidak ada tekanan 
kepada anak,” katanya. (RAY) 


Model Penataan Kaki Lima 


Pekerja kantoran menikmati makar 


ng di sentra kal 


KOMPAS/VISNU WIDIANTORO 


lima di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, 


Selasa (0/10). Penataan pedagang kaki lima yang diprakarsai salah satu bank tersebut bisa menjadi 
model penataan kaki lima yang ada di Jakarta. 


TATA KOTA 


Tangsel Ancam Bongkar Minimarket 


TANGERANG SELATAN, 
KOMPAS — Sebagian besar mi- 
nimarket yang bertaburan di se- 
tiap sudut Kota Tangerang Se- 
latan ternyata ilegal. Selain ilegal, 
minimarket itu juga meresahkan 
para pemilik toko kecil yang 
usahanya terancam bangkrut aki- 
bat kalah bersaing. 

Pemerintah Kota Tangsel be- 
rencana menutup beberapa mi- 
nimarket yang tidak memiliki 
izin tersebut. 

"Jelas, toko-toko kecil seperti 
kami tidak bisa bersaing dengan 
minimarket. Mereka punya mo- 
dal besar, tempat belanja lebih 
nyaman, konsumen pasti lebih 
memilih belanja ke minimarket,” 
kata Wawan (20), salah satu pe- 
milik warung kelontong di Jalan 
Puspiptek, Pamulang, yang ter- 
letak sekitar 20 meter dari se- 
buah minimarket, Selasa (9/10). 

Menurut Wawan, minimarket 
itu baru dibuka selama beberapa 
hari terakhir. "Omzet saya lang- 
sung turun sekitar 20 persen, 
padahal minimarket itu baru bu- 
ka beberapa hari ini. Sebelum 
minimarket buka, omzet sekitar 
Rp 850.000 per hari,” katanya. 

Wawan juga menyebut pernah 
memiliki pengalaman buruk de- 
ngan kehadiran minimarket se- 
telah terpaksa menutup usaha- 
nya di Srengseng, Kebon Jeruk, 
Jakarta. "Saya pernah buka usaha 


di daerah Srengseng, Kebon 
Jeruk, cuma bertahan enam bu- 
lan karena di dekatnya ada yang 
buka minimarket, Bangkrut, eng 
gak mungkin bisa bertahan,” 
ujarnya. 


90 persen ilegal 

Data Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Tangsel menunjuk- 
kan, dari sekitar 150 minimarket 
di kota itu, sekitar 90 persen 
tidak memiliki izin yang lengkap. 
Berdasarkan pantauan, minimar- 
ket di Tangsel memang terlihat 
sudah sangat padat. 

Di Jalan Raya Siliwangi, Pa- 
mulang, misalnya, dalam satu ru- 
as sepanjang sekitar 400 meter, 
dari pompa bensin depan 
Perumahan Villa Dago hingga 
persimpangan dengan Jalan Pa- 
mulang TI, setidaknya ada lima 
minimarket. Hal serupa terlihat 
di Jalan Puspiptek, Jalan Pamu- 
lang II, dan sejumlah jalan lain di 
kota ini, Minimarket menjamur 
dengan jarak sangat rapat. 

Wakil Wali Kota Tangsel Be- 
nyamin Davnie kepada wartawan 
seusai rapat dengan satuan kerjz 
perangkat daerah terkait di Ger- 
man Center, Bumi Serpong Da- 
mai, Serpong, mengatakan, pi- 
haknya akan mengambil tindak- 
an tegas terhadap minimarket 
ilegal. 

“Kami akan melakukan penyi- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


siran, Kalau tim menemukan fak- 
ta, akan ada teguran. Kami mem- 
beri waktu dua pekan ini (me- 
lengkapi izin). Kalau tidak sesuai 
dengan perizinan, akan kami tu- 
tup. Kontrol pemerintah, kan, 
melalui perizinan. Kami tutup,” 
kata Davnie, 

Davnie juga memastikan, pi- 
haknya akan langsung mem- 
bongkar minimarket atau per- 
tokoan modern yang berdiri me- 
nyalahi Rencana Tata Ruang Wi- 
layah (RTRW) Tangsel. 

"Disinyalir ada satu yang tidak 
sesuai dengan RTRW. Kalau itu 
sudah jelas tidak bisa ngurus 
Harus dibongkar. Itu ada satu 
pertokoan modern yang tidak se- 
suai RTRW. Artinya, dalam lokasi 
itu bukan untuk kegiatan komer- 
sial, tetapi hunian, Tak ada cerita, 
jelas dibongkar” uj i 

Menurut Davnie, ada sejumlah 
izin yang diperlukan untuk mem- 
buka minimarket di wilayah 
Tangsel. 

”Gedungnya harus punya izin, 
kemudian kegiatan operasinya 
harus punya izin, seperti surat 
keterangan tempat usaha, izin 
usaha toko modern, kemudian 
surat izin usaha perdagangan. 
Izin-izin itu yang harus mereka 
peroleh. Apalagi kalau ada pen- 
jualan minuman keras, izinnya 
sampai tingkat kementerian,” 
ujarnya. (RAY) 


“2 


KOMPAS/LASTI KURNIA 


Mobil diparkir di trotoar di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Selasa (0/10). Kawasan tersebut merupakan wilayah gedung 
perkantoran, yang di setiap gedungnya harus dilengkapi fasilitas tempat parkir. 


Tarif "On Street” Naik 


Penggunaan Badan Jalan Diusulkan Lebih Mahal 


JAKARTA, KOMPAS — Setelah menaikkan tarif 
parkir di luar badan jalan (off street), Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta juga akan memperbarui tarif 
parkir di badan jalan (on street). Eksekutif 
memastikan tarif parkir on street lebih mahal dari 
sistem off street dan diberlakukan sistem zona. 


"Pemberlakuan tarif parkir 
yang baru akan kami pakai se- 
i instrumen menata lalu lin- 
bukan hanya mengejar target 
pendapatan asli daerah,” kata 
a Unit Pelaksana Teknis 
Perhubungan 
rta Enrico Ver- 


Menurut Enrico pemberlaku- 
an tarif parkir baru itu untuk 
mendorong pengguna jalan 
menggunakan angkutan publik. 

”Tarif parkir di badan jalan 
sekarang sedang kami bahas di 
tingkat eksekutif. Kami meng- 
usulkan tarif on street senilai 
Rp 8.000 untuk parkir di zona A 
dan Rp 4000 di zona B,” 
katanya. 

Aturan 

Penyelenggaraan parkir di wi- 
layah DKI Jakarta telah diatur 
dalam peraturan daerah (perda) 
tentang perparkiran yang disah- 
kan dalam Rapat Paripurna 
DPRD DKI Jakarta pada 26 Sep- 
tember, Perda itu m 
kan penyediaan fa 
yang harus memenuhi persya 


ratan, meliputi keselamatan dan 
kelancaran lalu lintas, keamanan 
dan keselamatan pengguna par- 
kir, kelestarian lingkungan, kt 
mudahan bagi pengguna jasa par- 
kir, akses penyandang disabilitas, 
dan memenuk uan ruang par- 
kir (SRP) minimal. 

Perda tersebut juga mengatur 
litas parkir on street berda- 
sarkan sistem zona pengendalian 
parkir. Ada dua zona, yaitu go- 
longan A dan golongan B, G 
longan A merupakan kawasan 
dengan frekuensi parkir relatif 
tinggi: kawasan komersial, per- 
tokoan, pusat perdagangan, atau 
perkantoran: dan derajat kema- 
cetan lalu lintas tinggi. Golongan 
B adalah kawasan dengan fre- 
kuensi parkir relatif rendah: k: 
wasan komersial, pertokoan, pu- 
sat perdagangan, atau perkan- 
torang dan derajat kemacetan lalu 
lintas rendah. 

Namun, perda tersebut belum 
mengatur mengenai ketentuan 
arif parkir di badan jalan. Be- 
saran tarif akan ditetapkan dalam 
peraturan gubernur DKI yang 
kini sedang dibahas. 


Dengan perda baru itu, DPRD 
DKI Jakarta berharap penye- 
lenggaraan parkir lebih teratur, 
aman, dan nyaman bagi masy 
rakat. "Mau tidak mau, nantinya 
parkir kendaraan memang harus 
masuk ke gedung parkir,” kata 
anggota Komisi B DPRD DKI 
Jakarta, Maringan Pangari 
Kendati demiki: 
belum terlalu yakin pengaturan 
dan kenaikan tarif parkir bakal 
mengurangi kemacetan lalu lin- 
tas secara signifikan. "Kalau me- 
ningka pendapatan daerah, 
iya. Tetapi kalau mengurangi ma- 
cet, saya belum yakin, apalagi 
kalau tidak dibarengi penataan 
angkutan umum," ujarnya, 


Pendapatan 

Target pendapatan DKT dari 
sektor parkir tahun 2012 men- 
capai Rp 210 miliar, Seiring de- 
ngan meningkatnya tarif parkir, 
target pendapatan tahun 2013 
jadi Rp 398 mil 

Pendapatan ini berasal dari pe- 
ngelolaan parkir oleh pemerintah 
dan s ih ini, Pemprov 
DKI hanya menguasai 5,5 persen 
dari semua SRP di DKI Jakarta. 
Kapasitas parkir yang dikelola 
Pemprov DKI 12.550 kendaraan, 
yang terdiri dari 2.072 kendaraan 
parkir off street dan 10478 ken- 
daraan parkir on street. 

Adapun pihak swasta menge- 
lola 94,5 persen semua SRP di 
wilayah Jakarta, Jumlah itu se- 
tara dengan kapasitas parkir 


305.050 mobil dan 201.804 se- 
peda motor. Saat ini, pengelola 
parkir swasta di Jakarta ada 741 
penyelenggara, 52 di antaranya 
menggratiskan parkir, 


nyetor retribus 20 pe 
pendapatan parkir sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Daerah No- 
mor 16 Tahun 2010 tentang Pajak 
Parkir. 
Sejak diberlakukan akhi: 
tember lalu, tarif baru parkir off 
street belum semua berlaku 
Jakarta. Di mal Grand Indone 
misalnya, pemberlakuan tarif bz 
ru mulai 5 Oktober lalu, tetapi 
hanya untuk mobil. "Parkir ken- 
daraan roda dua m 
rifnya," kata Ri 
Grand Indonesia. 
Bagi pengguna kendaraan, ke- 
naikan tarif parkir di luar badan 
jalan harus menyesuaikan diri. 
Ahmad (53), sopir mobil boks PT 
Idealife, yang mengantar barang 
elektronik, berpendapat, mesi 
belum terlalu memberatkan, ke- 
naikan ta ini menakutkan. 
ya takutkan, orang kan- 
sama saya. Kok, 
uang parkir kurang terus?” ujar- 
nya. Setiap hari, ia mendapat 
uang parkir Rp 150000 untuk 
mendatangi 28 lokasi. Ta berha- 
rap tarif parkir disesuaikan 
per menit kelebihan. 
"Sekarang, kan, lewat sedetik 
sudah jadi Rp 10.000,” ujarnya. 
(NDY/FRO/WIN) 


—PSEREMONITADL— 
“Grand Opening” Hotel Santika Mataram 


sh 
Tingkat I Drs HL Sujirman, 
NTB Dr TGH M Zainul Maji 


'akil Gubernur NTB Ir H Badrul Munir, Gubernur 
idi, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, 21 

Kompas Gramedia/ Direktur Utama TP Grahawi 
Vice CEO Kompas Gramedia/ Direktut 


a Santika Agung Adiprasetyo, 
'PT Grahawita Santika Lilik 


Oetama, dan General Manager Hotel Santika Mataram Nilwan Ruswir. 


ional Lombok, oleh 
ainul Majdi 


trad 
Dr TGH M 


ukulan gendang belig 
Pssvemrnu Tengga tDr TG) i aji 
menandakan resmi dibukanya Hotel Santika Mataram 
Lombok (1/10), Santika Mataram merupakan hotel ke-46 dalam 


jajaran grup Santika Indonesia Hotels and Resorts yang saat ini 
telah mengelola 50 hotel di hampir seluruh Indonesia. Grand 


Opening Hotel Santika Mataram Lombok ini dis 
rman, Wakil Gubernur NTB Ir H 
a Mataram H Ahyar Abduh, Wakil Wali 


DPRD Tingkat I Drs HL Su) 
Badrul Munir MM, Wali Ko 
Kota Mata: 
Lombok 
PT Grahawita $ 


Mataram Lombok. Hotel 


m H Mohan Roliskana, H Farid Amir 
0 Kompas Grames 
ntika Agung Adipras 
Gramedia sekaligus Direktur Utama PT Grah: 
Oetama, dan General Manager Hotel Santika Mat: 
Pada acara ini dilakukan penandatanganan pr: 
NTB TGH M Zainul Majdi dan penyerahan Sertifi 
dari Ketua MUI NTB Prof Syaiful Muslim kepada Hotel S: 
tika Mataram yang berk 


ksikan Ketua 


i PT Metro 
ektur Utama 

) Kompas 
Santika Lilik 
n-Lombok. 
oleh Gubernur 
asi Halal 


, tea/coffee maker, LCD TV, 
s lainnya diantaranya 


Kafe Bayan, Lobby Lounge, ruang rapat, fitness center, dan kolam 
renang untuk dewasa serta anak-anak. '/NOVJ 


Hypermart Raih Social Media 


Award 2012 


man ata 


” ebagai 
: bentuk 
eksistensi 


selaku peritel 
andal, Hypermart 
tidak hanya men- 
jaring konsumen 
melalui iklan 
media cetak 

dan elektronik, 
tetapijuga telah 
merambah je- 
jaring sosial, Ini 


terbukti dengan diraihnya Social Media Award dua kali berturut-turut 
sejak 201. Bertempat di Hotel Mulia Jakarta, diwakili President 
Matahari Food Business Carmelito Regalado, Hypermart meraih 
penghargaan Social Media Award 2012 untuk kategori ritel (4/10). 


Penghargaan ter: 


but diberikan atas pencapaian Hypermart yang 


selalu aktifdi jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter sehingga 


mendapatkan respons pos 


dari banyak penggunanya. Menjadi 


dekat dengan konsumen tidak selalu harus dilakukan dengan tatap 
muka. Dengan kesibukan yang padat, media jejaring sosial menjadi 
salah satu pilihan ampuh untuk memberikan layanan terbaik saat ini. 


#/NOVJ 


SEREMONIA 


Menginformasikan Kegiatan Perusahaan Anda 


Hadir setiap hari 
Rabu dan Minggu 


untuk informasi dan pemasangan iklan 


hubungi 021- 536 79 599 


27 


Rubrik ini disajikan atas kerja sama Tim Iklan Kompas dan Tim CAR €TUNING GUIDE 


| | | OP | D | KOMPAS RABU, 10 OKTOBER 2012 


e New Mazda2 Sport 


1, ABS, EBD, EBA 

Merupakan sistem pengereman untuk memperlambat laju kendaraan 
dengan cepat tanpa khawatir sistem rem akan terkunci. Sistem 
pengereman ini membuat kendaraan dapat berhenti dalam jarak 
pendek, baik dalam kondisi basah maupun kering dengan aman, 


2. Dual SRS Airbag 

Airbag untuk pengemudi dan penumpang akan berfungsi ketika 
kendaraan mengalami kecelakaan frontal yang tidak terhindarkan, 
Hal ini memberikan rasa aman dan keselamatan bagi penumpang 
depan dan pengemudi dari risiko cedera yang lebih berat ketika 
terjadi kecelakaan 


3. ISOFIX Child Seat Anchors (For Rear Seat) 

ISOFIX child berarti bahwa jok tersebut compatible dan dapat 
dipasang jok untuk bayi (baby bucket seat). Bayi Anda dapat duduk 
dengan aman dan nyaman tanpa perlu digendong oleh penumpang. 


4. Side Impact Beam 
Rangkaian palang yang terdapat pada bagian dalam pintu mobil 
untuk menahan benturan samping ketika terjadi tabrakan dari 
samping. Fitur ini berguna untuk melindungi penumpang dan 
pengemudi dari risiko terjepit bodi mobil ketika terjadi kecelakaan 
sehingga memberikan tasa aman bagi penumpang dan pengemudi. 


5. MAIDAS Body Structure 

Mazda Advanced Impact Distribution and Absorption System 
(MAIDAS) merupakan teknologi yang diterapkan pada struktur dan 
bodi kendaraan, yang rangka akan menyerap energi yang ditimbulkan 
ketika terjadi tabrakan dan mendistribusikan energi tersebut sehingga 
melindungi penumpang dari cedera parah ketika terjadi kecelakaan. 


6. Speed Sensitive Auto Lock Door (Only Automatic Version) 
Fitur canggih yang pintu mobil akan secara otomatis terkunci ketika 
kendaraan melaju pada kecepatan di atas 20 kilometer/jam. 


7. Immobilizer & Burglar Alarm 
Kunci kendaraan Mazda sudah teregistrasi sehingga tidak dapat 


aan, diduplikasi untuk menghindari kemungkinan pencurian kendaraan 


menggunakan kunci palsu. Kelengkapan burglar alarm akan aktif 


DOK. MAZDA 


SEBUAH MAHAKARYA MAZDA YANG SIAP ketika terjadi usaha pencurian, Mazda sangat mengerti kepemilikan 
MEMANJAKAN KONSUMEN DI SEGMEN mobil Anda yang sangat berharga ini. 

HATCHBACK. PT MAZDA MOTC NDON aa 1 

TATCH BAC T MAZDA MOTOR INDOP abin hadir dengan kapasitas lima jok penumpang orang dewasa 

(MMI) MEMPERKENALKAN NEW MAZI yang didukung dengan ruang bagasi yang luas. Bahkan, jok 

SPORT BEBERAPA BULAN SILAI belakang dapat dilipat dengan pembagian 60/40. Sementara itu, 


tuang penyimpanan berkapasitas hingga 250 liter dan tersedia ruang 
untuk menyimpan barang-barang bawaan lainnya. 
ew Mazda2 Sport menjadi pendatang baru dalam keluarga 


Mazda2 Hatchback, mengisi kelas menengah lini produk 1. Front Fog Lamps 
Mazda2 yang sejatinya telah memiliki prestasi yang bagus. Pada bagian depan dilengkapi dengan lampu kabut, Fungsinya, 
Kehadirannya siap memberikan pilihan dan opsi fitur bagi membuat perjalanan Anda menjadi lebih aman di segala cuaca, embuat mobil mengilap tes malL Naas Lana 
penggemar hatchback di Indonesia, ke khususnya pada saat hujan maupun berkabut. M Dengan meluangkan waktu, tenaga, dan biaya yang 
New Mazda? Sport menjadi representasi kaum berjiwa muda k MN aa. relatif ringan, kita pun dapat membuat mobil tampil baru, 
kreatif dengan karya seni bernilai tinggi. Nuansa stylish dan fun 2. Auto Folding Electric Side View Mirror Rahasianya ada pada teknik pemolesan yang disesuaikan dengan 
begitu kental terasa. Unsur stylish diwakili eksterior yang tampil Fitur auto folding electric side mirror view memberikan kepraktisan kondisi cat. Bagian yang masih mengilap, jangan diperlakukan 
dengan desain yang dinamis, modern dan trendi, Kesan fun kepada pengendara untuk melipat side mirror secara otomatis sehingga seperti bagian yang sudah mulai pudar, Apalagi bagian yang kasar 
tercipta melalui berbagai fitur yang ada, sebut saja Mazda Smart pengemudi tidak perlu melipat side mirror tersebut secara manual. akibat jamur, terik matahari, dan kondisi alam lain 
Entertainment System (MSES) yang memberikan kenyamanan dalam Datulreak yang tidak Me Muda cukup merawatnya 
kabin melalui fitur radio, TV, DVD, konektivitas iPod dan Bluetooth 3. Side And Roof Spoiler dengan memberi lapisan wax sekali seminggu Caranya, teteskan 
dengan tampilan user-friendly. Selain memberikan kesan lebih sporty, kelengkapan side dan roof wax secara merata dengan luas bidang sekitar 30 x 30 aa pada 
New Mazda2 Sport menggabungkan simplisitas dari Mazda2 spoiler berguna memberikan efek aerodinamis pada kendaraan Permukaan cat, Lalu gosok pakalilap deMPaMku aa 
V-class dengan unsur sporty yang dapat ditemukan di Mazda2 tipe R. sekaligus membantu mengurangi daya halang udara yang menerpa Tidak perlu terlalu' menekan. Setelah Itu tunggu sekitar 5 menit 
Perbedaan ini dapat dilihat dari itur-fiturnya seperti velg 16 inci, fog: mobil ketika berkendara. lalu gcook dengan lap batu, atau gunakan Me ANN 
lamp, side and roof spoilers, dan power folding mirrors. bisa 1 
Mazda2 Sport mengusung mesin MZR 1.5L DOHC 16 valve 4 4, Rear Bumper Reflector i 1 
silinder, Hadir dengan dua warna baru, yakni Burgundy Red dan Dua buah reflektor (kiri dan kanan) pada bumper belakang yang Pn Pada Ket yAt apa ot PA Aa 
Crystal White Pearl. Tersedia juga pilihan warna lainnya, yaitu berfungsi sebagai pemantul tembakan cahaya lampu dari kendaraan kotoran mudah terlepas, Gosok dengan ampelas secara merata 
Spirited Green, Metropolitan Grey, Aluminium Metallic, Aguatic di belakang. Selain mempercantik tampilan belakang kendaraan, rear jangan ditekan terlalu kuat agar lapisan pernis tidak terkikis habis 
Blue, Brilliant Black, dan True Red. (Car & Tuning Guidel bumper reflector memberikan rasa keamanan bagi pengendara untuk | Nan ang Aim 1 # 1 
Prosedur ini memang memerlukan keahlian khusus. (“1 


mengemudi saat malam hari 


GREAT 


SP OCTOBER OFFERS 


Promo IIMS 2012 diperpanjang! 
Jangan lewatkan kesempatan terbatas ini! 


Central Park 
10-14 Oktober 2012 A, 


Tersedia test drive. / 


“Authorized Marda Dealer : Mazda Jakarta Selatan (021) 726 9000, Mazda Jakarta Timur (021)859 01155, Mazda Kelapa Gading (021) 458 60206, Mazda Suryopranoto (021) 384 0399, Mazda Jakarta Barat (021) 530 9888, Mazda Plult (021) 662 3996, Mazda Pecenongan (021) 345 1155, 
Mazda Thamrin (021) 3000 6788, Mazda Bintaro (021) 7454 999, Mazda Bekasi (021) 885 9585, Mazda Serpang (021) 538 2800, Mazda Bogor (0251) 832 2999, Mazda Bandungi (02) 523 3708, Marda Bandung2 (022) 203 2399, Mazda Cirebon (0231) 222 O11, Mazda Semarang (024) 358 7222, 
Mazda Solo (0271) 724 105, Mazda Jogja (0274) 867 938, Mazda Surabaya (031) 548 1000, 535 5757, Mazda Bali (0361) 466 755, Mazda Palembang (0711) 421 930, Mazda Pekanbaru (0761) 839 1189, 839 999, Mazda Batam (0778) 429 747, Mazda Medan (O61) 661 4089, 
Mazda Pontianak (0561) 768 262, Mazda Banjarmasin (0511) 326 7996, 326 7997, Marda Banjarmasin A. Yani KM 17 (0511) 712 2091, Marda Balikpapan (0542) 861555, Mazda Samarinda (0541) 765 555, Mazda Makassar (0411) B86 910. 


mrioperkoran @ & 


KOMPAS, RABU, 10 OKTOBER 2012 


VARIA OLAHRAGA 


FIFA Minta Kongres PSSI Sebelum 10 Desember 


Federasi As Sepak Bola Internasional (FIFA) memerin- 
tahkan PSSI menggelar kongres luar biasa sebelum 10 De- 
sember mendatang. Perintah itu diputuskan dalam sidang Ko- 
mite Asosiasi FIFA di Zurich, Swiss, 24 September lalu, dan 
dituangkan melalui surat Sekretaris Jenderal FIFA Jerome 
Valcke kepada PSSI. Keputusan FIFA itu disampaikan Sekjen 
PSSI Halim Mahfudz lewat situs resmi PSST (wwwpssi.or.id), 
Selasa (0/10). Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI diagendakan 
untuk membahas revisi Statuta PSSI, seperti diputuskan dalam 
rapat Komite Bersama AFC-FIFA di Kuala Lumpur, Malay 
20 September lalu. Persiapan sudah, kita mengacu pada 
dari FIFA. Dan itu bentuknya kongres luar biasa," kata Halim, 
tanpa menyebut kepastian tanggal dan tempat kongres, Me- 
nurut Statuta PSSI (Pasal 31 Butir 3), PSSI harus mem- 
beritahukan tempat, tanggal, dan agenda kongres ke 
gota paling lambat empat pekan sebelum kongres. Revi 

tuta PSSI adalah satu dari empat poin keputusan Komite 
Bersama AFC-FIFA, selain penyatuan liga, pemulihan empat 
anggota Komite Eksekutif PSSI yang dipecat, dan KLB, (SAM) 


Jet Ski Tabrakan, Aero Kandas di Florida 


Atlet jet ski, Aero Sutan Aswar (18), kandas di Kejuaraan Jet 
Ski World Finals di Havasu, Arizona, Amerika Serikat, yang 
berlangsung 80 September-7 Oktober 2012, Ta bertabrakan 
dengan atlet jet ski lain saat balapan di nomor pro roundabout 
open. "Aero menabrak atlet jet ski di depannya pas di belokan. 
Ketika Aero mau menyusul, setir lawan dibelokkan sehingga 
keduanya sulit mengantisipasi dan tabrakan. Tangan Aero ce- 
dera," kata ayah sekaligus manajer Aero, Fully Sutan As 
ketika dihubungi, Selasa (0/10). Aero masih sempat mengikuti 
kelas grand prix roundabout dengan jet ski bervolume mesin 
2.000 ce, Namun, Aero tidak mampu menahan rasa sakit di 
tangan dan akhirnya terlempar ke posisi ke-11. Adik Aero, Agsa 
Sutan Aswar, menempati posisi kelima di kelas pro-am round- 
about limited dan posisi keenam di kelas amateur roundabout 
stock, Meski gagal meraih posisi lebih tinggi, dia cukup senang 
karena bisa mengalahkan Chris MacClugage, juara dunia, di 
sini. Kelas amateur roundabout stock, pro roundabout open, dan 
grand prix roundabout merupakan kelas bergengsi yang diikuti 
paling banyak peserta, mencapai puluhan atlet jet ski. Mereka 
harus melalui tiga kali kualifikasi untuk menc: babak final. 
”Apa boleh buat, namanya juga kecelakaan,” kata Fully. (IVV) 


Bulu Tangkis Piala BNI Astec 


Kom 


Suasana pertandingan di kejuaraan bulu tangkis Piala BNI 
Astec di GOR Asia Afrika Jakarta, Selasa (9/10). Kejuaraan ini 
diikuti para atlet dari berbagai provinsi di Indonesia dan dibagi 
dalam lima kelas, yaitu anak-anak, pemula, remaja, taruna, dan 
dewasa. 


S/YUNTADHI AGUNG, 


Viviani Menguasai Etape I Tour of Beijing 2012 


'annondale, me- 
ng 2012, Selasa 
(9/10). Etape pertama balapan, yang merupakan balapan ter- 
akhir kelas dunia dalam kalender Tur Dunia Persatuan Balap 
Sepeda Internasional (UCI World Tour) 2012 tersebut, mem- 
perlombakan rute sejauh 117 kilometer yang terbagi dalam 12 
lap, berawal dari Lapangan Tiananmen menuju Taman Olim- 
piade, tempat Olimpiade 2008 digelar. Tidak terlalu kesulita 
dengan lintasan, lima pebalap menyerang dan memisahkan diri 
setelah balapan berjalan 14 kilometer. Mereka sempat memim- 
pin dan membuat selisih waktu cukup lebar dengan rombongan 
besar pebalap di belakangnya, sekitar dua menit. Namun, me- 

n besar pebalap di dua lap 
Viviani melihat peluang menyerang di beberapa meter 
alam adu sprint yang dilakukan rombongan besar 
pebalap, Viviani unggul atas Andy Fenn (Omega Pharma- 
@uickstep) dan pebalap Norwegia Edvald Boasson-Hagen (tim 
Sky) dengan catatan waktu 7 menit, dan 49 detil 
Sebagai balapan kelas dunia terakhir pada musim balapan 2012, 
Tour of Beijing 2012 akan berlangsung hingga Sabtu (13/10). 
Balapan pamungkas dalam kalender 2012 itu diikuti 143 peba- 
lap dari 30 negara, yang tergabung ke dalam 18 tim, (AFP/HLN) 


OLAHRAGA 


Atlet Kalimantan Tengah, Peter Kansil, beraksi dalam final lomp: 


Rumbai, Pekanbaru, Selasa (9/10). Peter Kansil berhasil menyabet medali emas dalam lomba tersebut. 


Dua Rekor Guntur 


Hari Kedua Paralimpiade, 4 Rekor ASEAN Pecah 


PEKANBARU, KOMPAS — Paralimpian asal 
Kalimantan Timur, Guntur (28), memecahkan dua 
rekor Asia Tenggara dalam satu hari Pekan 
Paralimpiade Nasional Riau 2012, di gelanggang 
renang Rumbai, Pekanbaru, Selasa (9/10). "Tentunya 


saya senang dan bangga, 


Saat bertanding di nomor 50 
meter gaya kupu-kupu, perenang 
a ini mengukir catatan 
8 detik, una meme- 


yang Pdudah bertahan lara 

13 tahun, yaitu 3544 detik. 
Rekor kedua dipecahkan Gun- 

tur pada nomor 100 meter gaya 


dada dengan catatan waktu 
12708 detik. Rekor sebelumnya 
milik Sam gapura), dengan 


atan waktu 2,02,86 detik. 
Ini pemecahan rekor pertama 
saya. Saya tidak menyangka da- 
pat memecahkan dua rekor seka- 
ligus,” ujar Guntur yang tangan 
kirinya buntung akibat kecelaka- 
an kapal saat menjadi mn 
tahun 2000 lalu. 

Guntur merupakan atlet na- 
sional yang ikut berlaga pada 
beberapa kejuaraan regional, Pa- 


” kata Guntur, 


da ASEAN Para Games Solo 2011 
lalu, 


Guntur meraih medali 
n 2 medali pe: 
i cabang angkat berat, pa- 
putri asal Bali, Ni Ne- 
juga membuat re- 
Tenggara dengan 
total angkatan 90 kilogram, Ber- 
tanding di kelas 44 kilogram, Wi- 
diasih memperbaiki rekor Agus- 
tina dari Indonesia (Kalimantan 
Barat) dengan total angkatan 
80,5 kilogram. 

Angkatan Widiasih bahkan le- 
bih baik dibandingkan dengan 
perolehannya di Paralimpiade 
London 2012 lalu, yang hanya 
mampu mengangkat beban 78 
kilogram dan bertengger di pos 
ke-5. Meski demikian, kemam- 
puannya masih terpaut jauh di- 
bandingkan dengan atlet Turki, 
Nazmiye Muslu, yang meraih 


PEROLEHAN MEDALI 
SEMENTARA PEPARNAS 


RIAU 2012 
Hari Selasa (9/10) hingga pukul 19.00 
. @ 
Jawa Tengah 33 12 8 
Jawa Barat 16 15 6 
Papua 1£ 7 8 
Kalimantan Selatan 8 9 
Kalimantan Timur 7 8 10 
Riau 6 13 1 
DIY 54 4 
@ Emas & Perak @ Perunggu 


emas dengan angkatan total 109 
kilogram. 

”Biasanya saya turun di kelas 
40 kilogram, tetapi di Peparnas 
ini, saya pensi Lah “hh IS 


ida di kelas 40 Japan 1 
ujar Widiasih, yang kini masih 
merupakan pemegang rekor As 
Tenggara untuk kelas 40 kilo- 
gram, 


uh Pekan Paralimpiade Nasional XTV Riau di Stadion Atletik 


Selain Guntur dan Widiasih, 
juga terjadi satu pemecahan re- 
kor Asia Tenggara di cabang bo- 
ling. Paralimpian tunadaksa asa 
DKI, Tetuko Seto, men 
nilai 1016: memecahkan rekor 
peboling Filipina, Rufo Tablang, 
dengan skor 999. Jadi, pada Se- 
kemarin, terjadi empat pe- 
mecahan rekor Asia Tenggara. 


Jateng masih memimpin 

Sampai h 
an Peparnas, Jawa Tengah r 
memimpin sementara dengan 
perolehan 33 emas, 12 perak, dan 
8 perunggu. Jawa Barat menyu- 
sul di urutan kedua dengan 16 
emas, 15 perak, dan 6 perunggu: 
diikuti Papua dengan 12 emas, 7 
perak, dan 8 perunggu, 

Atletik masih menjadi andalan 
utama Jateng. Dari cabang ibu 
olahraga ini, Jateng kembali 


menggaet 10 medali emas setelah 
sehari sebelumnya mi 
ema 


aup 14 
Tambahan lima emas di- 
h di kolam renang, 

bang bulu tangki. 
menambah satu medali 


teng 
emas pada nomor beregu putra 
setelah mengalahkan Jawa Barat 
2-1 pada partai final, (SAH) 


PARALAYANG 


Lis Juarai 
Piala Dunia 
Paralayang 


JAKARTA, KOMPAS — Atlet 
paralayang Indonesia, Lis Andri- 
ana, mengibarkan bendera Me- 
rah Putih saat memenangi Piala 
Dunia Ketepatan Mendarat Par 
layang Super Finals di Bach, Ti- 
rol, Austri btu (6/10) lalu, 
Kemenangan ini melengkapi ge- 
lar juara dunia putri 2012 yang 
diraihnya September lalu. 

Menurut Tagor Siagian, Ketua 
Bidang Humas dan Promosi Per- 
satuan Gantole dan Paralayang 
Indonesia (PGPD, Selasa (9/10), 
di Jakarta, Lis menjuarai piala 
dunia itu setelah mengalahkan 
pesaing terdekatnya, Marketa 
Tomaskova dari Ceko dan Ta- 
mara Kostic (Serbia). 

Di putra, Elisa Manueke harus 
puas dengan perunggu. Elisa ka- 
lah dari Matjas Feraric (Slovenia) 
yang kemudian menjadi juara 
dan meraih ema 

Bagi Lis, prestasi itu merupa- 
kan penyempurna gelar juara du- 
nia yang sudah diraihnya di kom- 
petisi Seri Dunia Ketepatan Men- 
darat Paralayang atau Paragliding 
Aceuracy World Championship 
Series (PGAWC). Di kejuaraan 
itu, Lis menjadi juara pertama 
pada seri IT di Malaysia dan seri 
TII di Montenegro serta berada di 
peringkat kedua pada seri TV di 
Jerman sehingga nilai totalnya 
paling tinggi. 


Dominasi putri 


i Lis itu memantapkan 
Ki paralayang putri 
Se- 
belumnya, gelar juara dunia ke- 
tepatan mendarat paralayang ju- 
ga pernah direbut oleh atlet putri 
Indonesia, Ha Kurniawati (2010) 
dan Milawati Sirin (2011). 

Ketua Federasi Aero Sport In- 
donesia (FASI) Bidang Parala- 
yang Djoko Bisowarno menya- 
yangkan tidak adanya dukungan 
Kementerian Pemuda dan Olah- 
raga pada olahraga dirgantara, 
Padahal, sejak merebut tujuh 
h Games 2008 
$ terbukti selalu 
mencetak prestasi dunia dan 
mengharumkan nama bangsa. 
"Jika mendapat dukungan bi- 
a, kita da engirimkan Lis, 

dan Mi serta tiga atlet 
putra, Tim yang lengkap akan 
memungkinkan Indonesia men- 
jadi juara di grup dan pers 
orangan,” kata Djoko. (BCA) 


SEA GAMES 2013 


Pelatnas Awal Fokus ke Nomor Perseorangan 


JAKARTA, KOMPAS — Tuan 
rumah SEA Games 2013, Myan- 
mar, dipastikan mengubah stra- 
tegi pertandingan dengan lebih 
banya mementaskan cabang 
olimpiade ketimbang non-olim- 
piade. Terkait dengan itu, Satlak 
Prima memprioritaskan pelatnas 
tahap pertama bagi para atlet dari 
nomor-nomor perseorangan dan 
cabang-cabang prioritas yang 
berpeluang merebut ema 
Ketua Satlak Prima Utama dan 
Muda Aglizar Tanjung, Sela 
(Y/10), mengatakan, dari 3: 
bang di Myanmar, sebanyak 
persen merupakan cabang-e: 
bang olimpiade. Sisanya adalah 
nomor-nomor non-olimpiade. 
“Tni merupakan tantangan be- 
rat buat kita. Di SEA Games 2011, 


meski juara umum, medali emas 
kita lebih banyak berasal dari 
cabang-cabang non-olimpiade,” 
Tanjung. 
Tanjung mengatakan, untuk 
i Myanmar, 
akan kekuat- 
an dan keunggulan atlet Indo- 
nesia berdasarkan kriteria seleksi 
dan verifikasi terhadap para atlet 
dari cabang-cabang yang akan 
dikirim ke Myanmar. 
Diperoleh inform Indone- 
sia unggul di nomor-nomor per- 
seorangan dari cabang-cabang 
olahraga tertentu, baik dari ke- 
lompok cabang terukur, akurasi, 
bela diri, maupun permainan. 
”Nomor-nomor perseorangan 
itu dinilai lebih siap dan berpe- 
luang merebut medali emas di 


ST GRAMEDIA 


penerbit uku utama 


Sudahkah Anda Punya Banyak Property Minimal Sejumlah Anak, Tanpa Utang? 
IKUTI SEMINAR STRATEGI BELKRUMAH 


Bersama: 
TANPA UAN ai 
TANPA TAKUT HARGA 


Banyak'Orang| BISNIS|BESAR / RUMAH'BESAR 
Lai TIDAK/SADAR UTANG.JUGA'BESAR - 


HARI INI, Rabu 10 Oktoher 2012 


r Tanjung, 
a atlet “dari nomor-nomor 
orangan itu akan diikutkan 
ahap I, yang me- 


menpora juga sudah siap dengan 
dukungan pendanaan. Kami ber- 


harap surat keputusan pelatnas 
dengan tanggal terbit per 1 Ok- 
tober 2012 bisa terwujud sesuai 
dengan jadwal,” ujar Tanjung, 

Deputi IV Menpora Bidang Pe 
ningkatan Prestasi Olahraga Djo- 
ko Pekik Trianto mengatakan, 


Kemenpora tetap mendukung 
pelatnas SEA Games yang ber- 
langsung 2012. 

Pelatnas tahap T menggunakan 
dana pelatihan yang dis 
Kemenpora, yaitu dana 
ABPN 2012 sar Rp 200 m 
liar, "Dana itu, selain untuk pe- 
latnas SEA Games 2013, juga su- 
dah dipakai untuk mendanai Pri- 
ma Pratama dan Prima Utama 
1 Beach 
olimpiade, paralimpiade, 
ujarnya. 
Koordinator Cabang Terukur 


Satlak Prima HI | 
muturkan, sesuai dengan proses 
ketersediaan anggaran, pelatnas 
SEA Games terbagi dalam tiga 
tahap, Tahap T 1 Oktober-31 De- 
sember 2012, tahap IT pada 1 
Januari-31 Oktober 2013, dan ta- 
hap IIT pada 1 November 2013 
hingga sebelum ke Myanmar. 

Tanjung menambahkan, untuk 
pelatnas SEA C 
Prima mengusul 
atlet, pelatih, dan manajer untuk 
segera mendapatkan surat ke- 
putusan pelatnas. (HLN) 


exi 


INDONESIA 


MINING & ENGINEERING 


10— 
Jakarta Convention Centre 


Exhibition Opening Hours: 10am - Gpm 
www.miningandengineeringindo.com 


12 October 2012 


Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) joins 
MB&E Indonesia 2012 in welcoming all local and international 
ibitors and visitors. M&E Indonesia 2012 is a conference-led B2B 
event that delivers an opportunity for the Indonesia mining industry to 
source for products / services and network with 
International suppliers in the exploration, mining 


au tahu /- ag 


cara kami bisa membangun 

villa super mewah tanpa Utang 
Menjadi developer tanpa Utang 
Membeli perusahaan tanpa Utang 


Beli Property Bp. CIPTO JUNAEDY 


Twin Plaza Hotel (Slipi) JAKARTA 


Sesi: Jam 10.00 Sesi Jam 14.00 
DAFTAR, SMS : NAMA KOTA SESI 
KE : 081 357 311 979 


and minerals processing sector. 


Meet these exhibitors 


Beli Rumah Jangan 
Kontrakan / Kos, TAPI BISA : 
Memiliki Property Termahal di Kawasan Terbaik dari 5 Developer Terbesar di Indonesia. 


“Impoten', Jangan Cu 


careapuuan EN urracHi 


& HYUNDAI wmmmurs S3 


Membeli Kondominium Kelas Duni. and other international suppliers from Australia, China, India, Singapore, Taiwan and UK. 


Membeli Apartment Bergengsi Hampir 1 Tower. 
- Membeli Villa - Villa Bagus di Bali dengan Private Garden « Pool, Tanpa Utang. 
- Membeli Property di Singapore Tanpa Utang. 

. Melipatkan Jumlah Properti Anda Lebih dari 2X Lipat Tanpa Modal 


eperti : St. Mori 


mirna @monmaunan AEYUNDAN VP Lesson: semar BBI berkata Vas es in: 


$ sworaor @) OB SB al 
ColocatngCoteencn: MEMBAIA —contrence partner ad 


Orsanbedbys RE2OMIINGEVENTS (9 Reed, 


Glipann 


Saksikan Peluncuran Perumahan Persembahan Alumni Kami, Siap Dikunjungi! 


Persembahan Alumni Kami : “Majesty Villas BALI “Art Palace Residence BOGOR 
“Golden Rich Residence MEDAN "Royal Artha Residence JOGJA "Royal Graha Residence JAKARTA, dil 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, RABU, 10 OKTOBER 2012 


OLAHRAGA 


29 


PRSI Incar Tujuh Emas 


JAKARTA, KOMPAS — Per- 
satuan Renang Seluruh Indone- 
sia mengincar tujuh medali emas 
pada SEA Games 2013 di Myan- 
mar, Untuk mewujudkannya, 
PRSI mengundang 28 perenang 
berprestasi guna — menjalani 
pemuzsatan latihan nasional pa- 
da pertengahan Oktober ini. 
”Kami akan memulai pelatnas 
sekarang agar para perenang 
mencapai hasil terbaik. Ka- 
i juga menyiapkan para pere- 
nang muda berprestasi agar siap 
untuk menyongsong Asian G: 
mes 2014,” kata Hartadi Nurtjojo, 
pelatih kepala tim nasional re- 
nang, Selasa (0/10), di Jakarta. 
Ketujuh medali emas yang di- 
ir PRSI be | dari nomor 50 
meter gaya bebas putra dengan 
Triadi Fauzi sebagai andalannya, 
800 meter gaya bebas putri me- 
lalui Raina Saumi, 100 meter dan 
200 meter gaya punggung putra 
melalui I Gede Siman Sudartawa, 
100 meter gaya kupu-kupu putra 
melalui Glenn Victor, 200 meter 
gaya kupu-kupu melalui Monali- 
za Arieswati, serta estafet 4x 100 


meter gaya ganti putra. 

Catatan waktu para perenang 
yang diprediksi dapat merebut 
emas itu sudah mencapai 989 
persen sampai 100,49 persen di- 
bandingkan para pesaing dengan 
tatan waktu terb: 


aik mereka. 
Catatan waktu 100 persen berarti 
menyamai catatan waktu rival 
terdekat dan itu baru dapat di- 
capai oleh Triadi, Siman, dan tim 
estafet putra 

Bagi Monaliza, R dan 
Glenn, yang hampir menyamai 
catatan waktu pesaing terdekat 
mereka, PRSI akan menyiapkan 
latihan intensif untuk memper- 
cepat laju ketiganya. 


Tak ditargetkan 

Di sisi lain, ada dua perenang 
peraih emas SEA Games 2011 
yang tidak dibebani target me- 
rebut emas Myanmar karena ca- 


pes 
lagi. Mereka adalah Yessy Yc 

putra di 200 meter punggung 
putri dan Indra Gunawan di no- 
mor 100 meter gaya dada putra. 


Menurut Hartadi, Yessy dan 
Indra diharapkan kembali ber- 
latih intensif agar catatan waktu 
harian keduanya bisa melampaui 
pesaing. Jika keduanya kembali 
pada performa terbaik, Indone: 
dapat merevisi target menjadi 
sembilan emas. 

Di sisi lain, para perenang mu- 
da yang berusia di bawah 21 
tahun dan menembus peringkat 
lima besar nasional juga diun- 
dang untuk mengikuti pelatn: 
Mereka akan dipersiapkan ber- 
sama para perenang elite dan 
perenang utama selama dua ta- 
hun untuk merebut medali pada 
Asian Games 2014. 

Perenang elite adalah pere- 
nang yang ditargetkan merebut 
emas pada SEA Games 2013 dan 
perenang utama adalah perenang 
peringkat pertama nasional. 

”Kami harus menyiapkan pe- 
latihan jangka panjang agar pres- 
tasi para atlet lebih optimal. Per- 
saingan semakin ketat dan kami 
memiliki target lebih besar di 
SEA Games dan Asian Games,” 
kata Hartadi. (ECA) 


Indonesia Gagal Jegal 


JAKARTA, KOMPAS — Tim 
bola voli putra Indonesia gagal 
melaju ke posisi tiga besar Invi- 
Bola Voli Piala Raja di Dubai. 
Pada laga terakhir, Selasa (9/10), 
Indonesia menyerah di tangan 
21-25, 25-18, 
sebut, In- 
berada di posisi kelima 
am peserta, satu tingkat di 
im tuan rumah Uni Emirat 


Seandair mampu menga- 
lahkan Pakistan dengan skor 3-0 
atau ndonesia mengganti- 


Pakistan di urutan 
andainya me- 


sia berada di 


ik 
"Sayang sekali, ya. Pakistan 
bermain sangat kompak. Pakis- 
tan memang termasuk tim bagus 
tetapi sebetulnya kita bisa 
mengimbangi, Buktinya kita bisa 
mencuri satu set. Sayang, di set 
keempat, anak-anak nyak 
membuat kesalahan sendiri,” tu- 
turasisten pelatih tim Indonesia, 
Sigit Ari Widodo. 

Di kejuaraan yang diikuti 
enam negara itu, Tunisia me- 
mimpin klasemen dengan 15 po- 
in, hasil dari lima kemenangan 


melawan Pakistan, Thailand, 
, dan UEA. 
Il di posisi ke- 


ul Thailand, Arab Sau- 


Arab Saudi, Indone: 
Pakistan menyu 
dua, di 


kali kalah. Namun, poin 
nd lebih tinggi karena 
mencuri dua set keti 

lawan Pz 
pun Indones 
but satu set di tiga k 
melawan Arab Saudi, 
dan Pakista 
Kompet 
sistem single round robin. Setelah 
semua tim bertemu, tidak ada 
lagi perebutan babak final, Peme- 
nangnya adalah tim dengan raih- 
anskor terbanyak dalam lima kali 


Tunisia, 


dimainkan dengan 


menang 
26-24, 15-11), tetapi kalah di laga 
kedua melawan Arab Saudi 1-3 
25-18, 9: 
iga, Indonesia melumat 
tim tuan rumah UEA, 3-0 (25-21, 
25-18, 25-20). Selanjutnya, Indo- 
nesia gagal mengimbangi 1 Tunisi 
dan kalah 1-3 (2' 
20:25). Indonesia” “pun PA 


Pakistan 


lima poin, tiga poin saat melawan 
UEA dan dua poin melawan 
Thailand. 

Manajer tim Indonesia, Hadi 
Sampurno, mengatakan, tim In- 
donesia tampil percaya diri saat 


melawan UEA, "Saat melawan 
Arab Saudi, anak-anak emosional 


karena wasit tampak sekali me- 

b. Beberapa kali kita 
i, itu membuat 
anak-anak tidak fokus. Saat la- 
wan UEA, kita dicurangi juga, 
tetapi ana 
tes-protes lagi, 


nak cuek, tidak pro- 
kata Mudi: 


Machntud yadi, T Putu 
Randu, Agung Seganti, T Nyoman 
Julianta, Dwi Sistin Yoga, dan 
libero Veleg Dhani, Mereka me- 


laga di PON Riau, 
dan masih yunior, berusia 20-23 
tahun, 

"Kami mendapat pengalaman 
, bisa melawan tim he- 


sewaktu bi 


mereka, termasuk 
Thailand, mengirimkan pemain 
senior, bukan berarti kami lantas 
menyerah,” tutur Sigit. Selepas 
ini, timnas akan berlatih untuk 
SEA Games 2013. (IVV) 


Pegolf Irlandia Utar 
Kuchar (Amerika Ser 
Selasa (0/10). 


GOLF DU 


GETIY IMAGES/WARREN LITTLE 


Rory Mellroy, memukul bola untuk lubang ketujuh di laga melawan Matt 
, pada hari pertama The Turkish Airlines World Golf Final di Antalya, Turki, 


Mecllroy: Ini Laga Pertama Kami 


ecara mendadak, pekan ini 
S menjadi pekan yang sangat 

penting, khususnya bagi 
para penggemar golf dunia. Ini 
karena Tiger Woods, sang fe- 
nomena, benar-benar akan di- 
tarungkan head to head dengan 
Rory Mellroy. 

Woo Amerika 
Serikat dan Mellroy yang dari 
Irlandia Utara akan berhadapan 
pada turnamen yang diberi ju- 
dul Final Golf Dunia (WGT). 

Turkish Airlines berikut pen- 
dukung lain dari turnamen ber- 
hadiah total 5,2 juta dollar AS 
ini memilih menggelar turna- 
men penentuan jawara golf du- 
nia tersebut di Turkish Resort 
of Belek, di Turki, mulai Selasa 
(0/10) ini. 

Rory Mellroy pernah datang 
ke Turki guna menemani ke- 
kasihnya, Caroline Wozniacki, 
yang bermain di final WTA. 
Dan, kali ini gantian sang ke- 
kasih itu yang menemani Mcll- 
roy. 

Tentu saja kehadiran Wozni- 
acki sekaligus menjadi pendu- 
kung utama sang kekasih me- 
lawan Woods, yang merupakan 
idola McTlroy saat kecil lalu. 


”Menjegal Tiger” 

Mollroy sangat senang turna- 
men Final Golf Dunia yang ha- 
nya akan diikuti delapan pemain 
terbaik dunia, termasuk dirinya 


dan Woods, ini digelar, 

Selain Mcllroy yang kini 
menduduki peringkat pertama 
dunia dan Woods yang berada di 
peringkat kedua dunia, masih 
ada Lee Westwood dan Justin 
Rose (keduanya dari Ingg 
Charl Schwartzel Jerman), ser- 
ta tiga pegolf AS yang lain, Hun- 
ter Mahan, Webb Simpson, dan 
Matt Kuchar. 

Pemenang turnamen ini ha- 
nya akan memperoleh 1,5 juta 
dollar AS. Jumlah hadiah kemu- 
dian semakin berkurang sampai 
peringkat kedelapan, yaitu bakal 
memperoleh 300.000 dollar AS 


Tentu saya akan berusaha 
menjegal Tiger. Sekalipun se- 
mua orang sudah mengerti bah- 
wa Tiger adalah pahlawan se- 
kaligus idola dalam dunia ka- 
nak-kanakku,” tutur Mcllroy ke- 
pada para wartawan. 

”Rasanya seperti impian telah 
terwujud, untuk dapat bermain 
bersamanya dan bersaing me- 
lawannya. Ya, dalam turnamen 
inilah,” tutur Mcllroy. Pegolf 
asal Holywood, County Down, 
Irlandia Utara, ini pada 4 Mei 
lalu genap berusia 23 tahun. 

Itu sebabnya, tambah Mcll- 
roy, "Pertarungan kali ini me- 
rupakan laga pertama kami se- 
cara individu dapat bertarung 
langsung head to head. Laga ini 
pastinya akan sangat menye- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


nangkan.”" 

Dan tentu, lanjutr 
benar-benar ingin keluar seba- 
gai juara turnamen ini. Walau 
tampa mengikuti turnamen ini 
pun, sebenarnya posisi 
ini lebih baik daripada Tiger. 


Sejak 2003 


Kunjungan Woods ke Turki 
merupakan yang pertama kali, 
sekaligus menjadi kunjungan 
pertamanya ke Eropa sejak ta- 
hun 2003 lalu. 

Penggemar golf harus angkat 
topi kepada Turkish Airlines, 
yang melalui hubungannya da- 
lam dunia golf telah mampu 
mempertemukan Woods dan 
Metlroy. 

Ini mengingat Woods sebe- 
narnya masih dalam suasana 
”duka” setelah hanya bisa me- 
nyumbangkan setengah angka 
saat memperkuat tim Piala Ry- 
der Amerika Serikat, yang ber- 
akhir 80 September lalu. 

Namun, sang fenomena ini 
seolah mulai melupakan catatan 
buruk tersebut. Ini tampak dari 
pernyataan juara 14 turnamen 
utama itu. "Kita sudah harus 
gera bergerak pindah dan fokus 
lagi pada turnamen berikutnya. 
Itulah olahraga, Ada menang, 
ada kalah. Dan kemudian, ming- 
gu ini kita sudah harus mulai 
bertarung lagi di Turki.” 

(AEP/NIC) 


Petenis Taiwan, Lu Yen-Hsun, menandatangani bola tenis raksasa di turnamen Shanghai Maste: 


mengalahkan petenis China, Zhang Ze, 6-0, 6-2. 


Lu Tantang Federer 


Cilic, Isner, dan Verdasco Melangkah ke 16 Besar di Shanghai 


SHANGHAI, SELASA — Petenis Taiwan, Lu 
Yen-Hsun, akhirnya menjadi penantang petenis 
nomor satu dunia, Roger Federer, pada laga. 
perdananya di turnamen Shanghai Rolex Masters 
2012. Lu tampil meyakinkan saat menyingkirkan 


petenis China, Zhang Zhe, 6-0, 6-2, Sela 


Lu, yang memi peringkat 
ke-62 dunia, terlalu tangguh un- 
tuk Ze yang berperingkat ke-154 
dunia meskipun petenis Taiwan 
itu berusia tujuh tahun lebih tua 
dari lawannya. 

Lu yang mampu membuat tu- 
juh as, sedangkan Ze tiga as, 
hanya membutuhkan waktu 54 
menit untuk menjadi penantang 
Federer. 

Adapun unggulan ketiga Andy 
Murray yang juga mendapatkan 
bye di put pertama akan 
menjalani pertandingan perta- 
manya di Shanghai melawan Flo- 
rian Mayer (Jerman) yang ber- 
peringkat ke-25 dunia, 

Mayer melewati pertandingan 
perdananya, kemarin, dengan ke: 
menangan mudah @ 
harapan Australia, Be 
mic, 6-4, 6-0, dalam 46 menit. 

Seusai pertandingan, Tomic 
mengakui bahwa tahun ini dia 
tidak membuat perencanaan tur- 
namen dengan baik sehingga be- 
ban yang harus ditanggungnya 
terlalu berat karena terlalu ba- 
nyaknya turnamen yang harus 
diikuti dalam waktu berturutan. 


(0/10). 


”Hal itu membuat saya ke- 
hilangan banyak pertandingan 
yang kemungkinan besar sebe- 
narnya bisa saya menangi,” ujar 
ru 19 tahun itu. 

Tiga petenis peringkat teratas 
dunia, Federer, Djokovic, dan 
Murray, baru akan turun ber- 
tanding Rabu ini. 

Hingga hari kedua kemarin, 
belum terjadi banyak kejutan di 
turnamen Shanghai itu, Nicolas 
Almagro (Spanyol), yang me- 
nempati unggulan kesembilan, 
menjadi petenis unggulan 10 be- 
sar pertama yang menjadi korban 
di Shanghai setelah di pertan- 
dingan perdana, Senin (8/10), di- 
tundukkan Tommy Haas (Jer- 
man), 6-4, 6-7 (4), 2-6, dalam 
waktu 123 menit. 

Unggulan ketujuh, Juan Mo- 
naco — (Argentina), — menjadi 
korban kedua setelah disingkir- 
kan Fernando Verdasco pada pu- 
taran kedua, 4-6, 2-6, Selasa, 


Perjuangan Isner 

Dari hasil pertandingan pada 
hari kedua, unggulan kedelapan 
John Isner (AS), unggulan ke-10 


, China, Selasa (9/10). Lu baru 


Marin Cilic (Kroasia), dan Fer- 
nando Verdasco (Spanyol) melaju 
ke putaran ketiga. 

Isner lolos ke putaran 16 besar 
melalui perjuangan sangat keras 
dan pertandingan yang sangat 
jarang terjadi, yaitu pertarungan 
tiga set yang setiap setnya harus 
ditutup dengan tie-break. 
an Isner, Kevin Anderson 


nyaksikan sebuah pertandingan 
yang berlangsung harus ditutup 
dengan tie-break pada set ketiga," 
ungkap Isner yang mengakhiri 
ndingan melawan Anderson 
jam 45 menit, 
Berbeda dengan Isner, Cilic 
a mendapat perlawanan ke- 
lari Martin Klizan (Slovakia) 
ct pertama, 7-5. Pada set 
mendominasi per- 
tarungan sehingga dengan cepat 
bisa mengakhiri set itu, 6-1. 
Pertarungan Verdasco lawan 
Monaco juga berlangsung ketat. 
Verdasco, yang mampu men, 
dikan pukulan-pukulannya lebih 


in mene- 
menjadikan ser- 
mereka sebagai 


Isner yang berperingkat ke-12 


dunia memenangi set pertama baik, unggul di set pertama, 6-4. 
melalui tie-break yang ditutup Petenis Spanyol itu banyak 
. Namun, Anderson mengarahkan bola ke sisi kiri 


ng berperingkat ke-38 dunia 
kemudian membalasnya pada set 
kedua dengan tie-break 10-8. 

Pada set ketiga, kedua petenis 
yang hanya berbeda usia satu 
tahun itu sama-sama menunjuk- 
kan kekuatan semangat dan 
stamina mereka yang baik se- 
hingga kembali harus dilakukan ti 
tie-break, Pada tie-break inilah 


Monaco, yang kerap membuat 
kesalahan dengan pukulan back: 
hand dua tangannya. 

Upaya Monaco yang berpe- 
ringkat ke-10 dunia mengu 
pertandingan, dengan banyak 
memaksa lawannya berlari dari 

lapangan satu ke sisi lainnya, 
ak banyak membuahkan hasil 
karena Verdasco yang berpering- 


yang mampu membuat 24 kat ke-28 dunia bisa mengim- 
as sepanjang pertandingan,  banginya. Bahkan Verdasco yang 
akhirnya bisa mengalahkan An- kidal kerap mampu mengejutkan 


derson yang juga membuat 21 as,” Monaco dengan arah pukulan fo 
rehand-nya yang sulit ditebak: 
Kemenangan ini memperbaiki 
an pertemuan Verd 
ngan Monaco yang s: 
berusia 28 tahun menjadi 4 kali 
menang dan 6 kali kalah. 


(AP/AFP/OKI) 


kami 

api lebih da- 
ri itu, kami berdua 
seharusnya bisa bermain lebih 
baik. Dari sudut pandang penon- 
ton, tentu menyenangkan me- 


——GSSEREMONTAL— 


ERA Indonesia Gelar Penghargaan Mid Year Award 2012 di Dubai-Abu Dhabi 


RA Indonesia kembali menggelar Mid Year 
Es au Million Rupiah Club 2012 
(17-21/9), yaitu penghargaan untuk Member 
Brokerdan Marketing AssociateERA yang berhasil 
mencapai target semester pertama 2012, di Dubai 
dan Abu Dhabi. Sebanyak 150 orang terdiri atas 
Member Bri okerdan Marketing Associ ut serta 
dalam pels | keseluruhan 
jumlah peraih Mid Year Award 2012 meningkat 
dibandingkan tahun sebelumnya. Penghargaan Top 
Multi Million Rupiah Club 2012 (MMKC) diraih 
oleh Fenny Gunawan (ERA Galaxy), Paulus (ERA 
Top) sebagai runner upsatu, dan Lisa Kuntjoro 
(ERA Home) runner updua. Sementara kantor 
Member Broker yang meraih The Champion 2012 
adalah ERA Top, ERA Galaxy, ERA Victoria, ERA 
Graha, ERA Home, ERA Commerce, ERA Bandung, 
dan ERA Sieto, Prestasi ini semakin mengukuhkan 
ia, yang didukung 4.250 Marketing 
dan lebih dari 130 kantor Member Broker 
yang tersebar Hi seluruh Indonesi, sebagai agen 
properti nomor 1 di Indonesia. Untuk Informa: 
waralaba, hubungi ERA Indonesia (5708000) al 
www.eraindonesia.com. (F/NOVI 


au 


PT Dyandra Promosindo Berikan Donasi Tahunan 


—— 


lam rangka program Corporate 
D Social Responsibility (CSR), PT 
Dyandra Promosindo memberikan 
donasi tahunan berupa uang tunai dengan 
total sebesar Rp 500 juta kepada enam 
yayasan panti asuhan (4/10). Donasi ini 
diserahkan secara simbolis oleh Andy 
Wismarsyah, Bambang Setiawan, dan 


dan Heliyanti Jaswin), Rumah Yatim 
(Maida dan Momon), Panti Asuhan Yakin 
(Yusroh), Panti Asuhan Nurul Hasanah (Nur 
Hasanah), Nusantara Foundation (Monica), 
serta Panti Asuhan Muhammadiyah (Adeng 
Nurdin). Acara yang bertempat di kantor PT 
Dyandra Promosindo juga menyumbang- 
kan sejumlah kereta bayi kepada Yayasan 
Sayap Ibu sebagai bagian dari kegiatan 

sosial pelaksanaan The 20th Indonesia 
International Motor Show yang telah di- 
laksanakan 20-30 September lalu.(“/ACHI 


OLAHRAGA 


KOMPAS, RABU, 10 OKTOBER 2012 


BASKET NBA 


Ketika Miami Heat 
Melancong ke China 


ulan terus bergulir mendekati akhir tahun. Oktober su- 
B dah bergerak ke tengah dan segera beringsut ke Novem- 

ber. Musim liga bola basket NBA pun sudah mengintip. 
Akan tetapi, sebelum warga lokal di Amerika Serikat menikmati 
liga, para pemain terlebih dulu menemui pengidola mereka di 
luar negeri lewat laga pramusim. Jika Orlando Magic dan New 
Orleans Hornets bertanding di Meksiko, Miami Heat dan Los 
Angeles Clippers melanglang ke Negeri Tirai Bambu, China. 

Ungkapan "work hard play hard” tergambar dalam kun- 
jungan Heat ke China. Para pemain tetap berlatih keras untuk 
menang, tetapi sisa waktu yang begitu banyak memungkinkan 
mereka berwisata, menikmati kota, dan mengenal lebih dalam 
budaya China. LeBron James dan kawan-kawan tiba di Beijing 
pada Senin malam dan akan bertanding dua kali lawan Clip- 
pers, Kamis di Beijing dan Minggu di Shanghai, Betapa panjang 
waktu buat mereka untuk mencecap kekayaan kuliner China. 

James telah sembilan kali datang ke China dan menjadi 
satu-satunya anggota klub yang paham betul negara terpadat di 
dunia ini. "Pasti akan menyenangkan. Perjalanan yang sangat 
panjang untuk mengingat kebersamaan, Kami tidak akan mem- 
buang kesempatan ini,” tutur James. 

Benar saja. Jadwal disusun dengan sangat padat. Ada jamuan 
makan VIP, melancong ke tembok China, dan rencana tamasya 
ke sejumlah resor masyhur. "Kami harus lebih sering me- 
manfaatkan kesempatan seperti ini,” kata Pelatih Heat Erik 
Spoelstra. 

Maksud Spoelstra, kesempatan berlibur seperti ini semes- 
tinya dimanfaatkan dengan baik. "Ini pramusim. Kami sudah 
paham gambaran besarnya,” ujarnya. Program luar biasa ini 
disusun NBA dengan baik ketika para pemain berkesempatan 


Eropa. Kami bi 
nikmati bagian lain dunia secara bersa: 
Spoelstra tentang perjalanan ke Perancis dan Inggris saat pra- 
musim tahun 2008 melawan New Jersey Nets. 

Guard Heat, Dwyane Wade, termasuk satu pemain yang 
serius. Baginya, laga pramusim adalah sebuah penjajakan. Se- 
bagai satu tim, sebagai pemain, tur ini adalah kesempatan luar 
biasa untuk mengembangkan permainan. Wade tidak bermain 
di Atlanta, Minggu lalu, sehari sebelum terbang ke China, 
karena masih memulihkan kondisi pasca-operasi lutut. Ia ber- 
harap bisa bermain setidaknya satu pertandingan di Chi 
masih ingat laga empat tahun lalu di Eropa. Meski laga itu 
"hanyalah” ekshibisi, bukan berarti tim tidak 

”Laga pertama akan berlangsung menyenangl 
memberikan pertunjukan kepada penonton. Namun, laga ke- 
dua mestinya lebih ketat dan kami benar-benar ingin menang” 
kata Wade. Ta benar-benar siap. 

Bagi Spoelstra, kebersamaan bisa muncul dari hal kecil dan 
hal itu kerap menyisakan kenangan di benak para atlet. Hmm... 
kuliner di China tentulah salah satu pilihan terbaik di jagat ini 
meski ada begitu banyak restoran cepat saji Amerika di Beijing. 
, kami pasti menemukan makanan aneh, dan kami semua 
akan berkata, oh itu menjijikkan,” kata forward Heat, Shane 
Battier. "Itu pengalaman il . Lucu melihat reaksi 
orang n melihat makanan 
unik). aa pengalaman sepert agus untuk mem- 
ujar Battier, (AP/IVV) 


1o/ 


Bintang NBA, Dwyane Wade dari klub Miami Heat, tiba 

i Beijing, China, Senin (8/10). Miami Heat dan Los Angeles 
Clippers akan dua kali berduel di ibu kota China itu dalam laga 
pramusim kompetisi bola basket NBA. 


AP MHOTO/OSPORTS, 


Manusia tercepat di dunia asal Jamaika, Usain "Super” Bolt, berlatih bers 
Bolt berada di Negeri Kiwi dalam kegiatan klinik pelatihan. 


Baru, Senin (8/10). "Super 


GETTY IMAGES/SANDRA MU 


ma dua sprinter putri Selandia Baru, Molly Florence (kiri) dan Kristie Baillie, di Auckland, Selandia 


Blake Bersaing dengan Bolt 


Ennis "Si Wanita Super Inggris” Masuk Nominasi 


MONAKO, SENIN — Federasi Atletik Internasio- 
nal, Senin (8/10), mengumumkan sepuluh atlet yang 
masuk nominasi atlet atletik putra dan putri terbaik 
di dunia sepanjang musim 2012. Pengumuman itu 
bertepatan dengan ulang tahun ke-100 IAAF, 


Dari 10 atlet putra dan 10 atlet 
putri yang berkiprah di cabang 
atletik itu, terpilih nama-nama 
yang tidak asing lagi bagi pen- 
cinta atletik dunia. 

Untuk atlet putra, terdapat na- 
ma Yohan Blake dan Usain 
Bolt—keduanya sprinter berpr: 
tasi mondial asal Jam 
ikuti Ashton Eaton 
kules” dari Amerika Seri) 
megang medali emas dasalomba 
Olimpiade London 2012. 

Berikutnya ada Mohamed 
”Mo” Farah (emas 5.000 meter 
London 2012 asal Inggris), Ro- 
bert Harting dari Jerman (emas 
lempar cakram London 2012), 
dan Kirani James (emas Olim- 
piade London untuk nomor 400 
meter asal Grenada). 

Empat nama lainnya adalah 
Renaud Lavillenie (emas London 
loncat galah dari Perancis), Aries 
Merritt (emas London untuk no- 
mor lari gawang 110 meter dari 
Amerika Serikat), berikut rekan- 


nya, Christian Taylor (jawara 
lompat jangkit London), serta 
David Rudisha yang tidak hanya 
meraih medali emas, tetapi se- 
kaligus memecahkan rekor dunia 
800 meter. 

Melihat susunan tersebut, 
tampaknya Blake dan seniornya, 
Bolt, akan bersaing ketat untuk 
meraih gelar terbaik. 

Sekalipun Bolt yang menjadi 
pemegang medali cemas 100 me- 
ter dan 200 meter Olimpiade 
London, Blake juga mampu me- 
ngalahkannya tahun ini. 

Di kategori putri, nama perta- 
ma jatuh pada Valerie Adams asal 
Selandia Baru yang sudah dua 
kali menjadi juara tolak peluru 
u di Beijing dan di 


Nama lainnya adalah Tirunesh 
Dibaba, pemegang tiga medali 
emas olimpiade di nomor 5.000 
meter dan 10.000 meter di Bei- 
jing 2008 serta 10000 meter di 
London 2012. 


NOMINE ATLET 
ATLETIK 2012 


A.— 


Blake (Jamaika) 


Rot ng Ver man): 


.Renaud Lavilenie (Perancis # 


. David Rudisha ( 


wanita super asal Ing- 
g Ennis, yang menjadi 
penguasa medali em: 
ba Olimpiade London, 

Atlet putri AS diwakili Allyson 


, 


DESTAKI 


Felix, peraih tiga medali Olim- 
piade London (200 meter, estafet 
4x 100 meter, dan estafet 4x 400 
meter), Brittney Reese (emas 
lompat jauh London), dan Sanya 


Richards-Ross (emas 400 meter 
dan emas estafet 4 x 400 meter 
London). 

amaika diwakili Shelly-Ann 
Pryce (emas 100 meter 
Beijing dan London). Dari Rusia 
ada Yelena Lashmanova (ema 
20 kilometer London). Dua lain- 


nya adalah Sally Pearson (Aus- 
lari 


trali 'awang London) dan 
Barbora Spotakova (Ceko, emas 
lempar lembing London). 


Nominasi 


Masuknya nama Ennis dan 
Eaton tentu memperlihatkan 
bahwa nomor saptalomba dan 
dasalomba kem mendapat 
perhatian para penggemar atletik 
dunia, 

Wajar hal itu 
mengingat atlet yang menjadi 
juara di nomor saptalomba dan 
dasalomba harus mampu menye- 
lesaikan tujuh nomor serta se- 
puluh nomor dengan baik. 

Namun, tentu semua masih 
harus dibuktikan pada waktu pe- 
milihan yang dimulai Senin 8 
Oktober hingga 28 Oktober. Pe- 
menang dari tiga terbaik pilihan 
pencinta atlet akan ditetapkan 
badan yang ditunjuk Federasi At- 
letik Internasional (IAAF) pada 
24 November mendatang. 

(AP/NIC) 


Desainer Ertiga bekerja keras mendesain fitur keamanan, keselamatan dan kenyamanan terbaik untuk Anda dan keluarga. 
Dengan fitur terlengkap di kelasnya, Ertiga menawarkan sensasi berkendara yang lebih aman dan menyenangkan. 


- Front Wheel Drive - Multi Information Display (MID) - Driver's Seat Height Adjuster 


Sliding 2nd Row Seat (up to 240 mm) 


wirwour Ans 


wrn Ans 


ABS « EBD 


- Seatbelt Height Adjuster - High Ouality Seat Material - Armrest 2nd Row Seat - Keyless Entry & Alarm System 


sesar PT SUZUKI INDOMOBIL SALES fe 


WISMA INDOMOBIL, IL. MT. Haryono Kav. 8, Jakarta 13330, Indonesia 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


www.suzuki.co.id 
“amganase AG otomania 


(3 serisoman 


s 


MN Ne 
—b Da ap 


Pm eat 
your excitement 


“ Kelengkapan fitur tergantung tipe kendaraan 


KOMPAS, RABU, 10 OKTOBER 2012 


OLAHRAGA 


DATA D/ 


TENIS 
SHANGHAI MASTERS 


Selasa (9/10) 

Putaran Pertama 

Denis Istomin (Uzb)-Carlos Berlocg (Ara) 
4:6, 6-2, 6-1 

Stanislas Wawrinka (Swi)-Albert Ramos 
Spa) 7-6 (1), 7-6 (5) 

Florian Mayer (Jer)-Bernard Tomic (Aus) 
6-4, 6-0 


AGENDA 


Kei Nishikori Opg)-Wu Di (Chn) 6-2, 6-4 


Peringkat ATP 


14. Milos Raonic (Kan) 


6. Angeligue Kerber Jer) 


1. Roger Federer (Swi) 


15. Kei Nishikori Opg) 


Ti Na (Chn) 


SEPAK BOLA 


2. Novak Djokovic (Srb) 


16. Marin Cilic (Kro) 


3, Andy Murray (Ing) 


17. Stanislas Wawrinka (Swi) 


8, Sara Errani (ita) 


KUALIFIKASI PIALA ASIA 2015 


9. Samantha Stosur (Aus) 


Au Mk Young Raos Nadal (Spa) 18, illes Simon (Pra) 10. Marion Bartoi (Pra) Sup Indonesia 
42163266 ——emnmas “5, Dai For (SPA) 19. Philip Kohischreiber der) 11, Caroline Wozniacki (Den) Yordania Grup D 
Gilles Simon (Pra)-Jurgen Melzer (Aut) 6. Jo-Wilfiad Tsonga (Pra) 20. Oleksandr Dolgopolov Jr (UKT) 12. Ana Ivanovic (Srb) Suriah Gatar 
6-4, 6-2 7 Tamias Bar ae " s aa Aa (Slo) Ka Bahraie 
ta g . , a 

Dira aed Nejandro Falla han Maine Po Peringkat WTA an Le Malaysia 
R0782,10,92 ———”"/”— 9, Janko Tipsarevic (Srb) 1. Victoria Azarenka (BIr) 16. Maria Kirilenko (RUS) GrupB Gw 

10. Juan Monaco (Arg) 2. Maria Sharapova (Rus) 17. Kaia Kanepi (Est) Iran Uzbekistan 
Putaran Kedua 1 Nicolas Almagro (Spa) 3. Serena Williams (AS) 18, Lucie Safarova (Cek) Kuwait Uni Emirat Arab 
John Isner (AS)-Kevin Anderson (Afsel) — 12. John Isner (AS) 4. Agnieszka Radwanska (Pol) 19. Julia Goerges (Jer) Thailand Vietnam 
7-6 (3), 6-7 (8), 7-6 (7) 13, Richard Gasguet (Pra) 5, Petra Kvitova (Cek) 20, Varvara Lepchenko (AS) Lebanon Hongkong 

SEPAK BOLA 


. 


AEP/ DANIEL ROLAND 


Gelandang serang tim Jerman, Thomas Mueller (kiri), dan pemain belakang Feiko Westermann di sela-sela latihan tim "Der Panzer” di Frankfurt, sisi barat Jerman, Selasa 
(0/10), menjelang laga kualifikasi Piala Dunia Brasil 2014. 


”Matador” Tetap Menggedor 


Schweinsteiger Antusias ke Irlandia, Prandelli Pilih Pemain Muda 


MADRID, SELASA — Tim ”Matador” Spanyol akan 
tetap tampil dengan daya gedor maksimal, meski 
tanpa beberapa pemain utama, saat bertandang 

ke Belarus pada laga Grup I kualifikasi Piala Dunia 
2014 zona Eropa, Jumat (12/10). Tiga poin, mutlak. 


Dua bek utama, Gerard Pigue 
dan Carles Puyol, serta playma- 
ker Juan Mata adalah beberapa 
pemain yang tidak dibawa Pelatih 
Vicente del Bosgue pada Ia 
ke Minsk, ibu kota Belari 
nyol tertinggal tiga poin dari pe- 
muncak klasemen sementara Pe- 
tetapi baru menjalani satu 
laga. Lawatan ke Belarus penting 
bagi mereka untuk mengejar per- 
olehan nilai dari Perancis. 

Laga sesungguhnya bagi skuad 
Matador adalah saat menjamu 
Perancis di Madrid, empat hari 
kemudian, Dua laga yang dijalani 
Spanyol itu adalah satu dari pu- 
luhan laga kualifikasi Piala Dunia 
2014 yang bergulir di seluruh 
dunia hingga sepekan ke depan. 

"Kami punya cukup pemain 
yang bisa diandalkan, beberapa 
dari mereka bisa tampil di bek 
tengah, dan kami punya banyak 
alternatif,” ujar Del Bosgue, be- 


berapa hari lalu. Salah satu pe- 
main yang disiapkan mengisi bek 
tengah adalah bek Bayern Muen- 
chen, Javi Martinez. 

"Kami telah memanggil mere- 
ka yang kami anggap terbaik un- 
tuk dua laga itu. Javi pemain yang 
dapat berperan serba bisa 'atau 
pada salah satu dari dua atau tiga 
arca yang mungkin kami mem- 
butuhkannya,” ujar Del Bosgue. 

Puyol cedera tangan dan Pigue 
belum pulih sepenuhnya dari ce- 
dera, Bintang lain yang tak masuk 
skuad Spanyol adalah Mata. Del 
Bosgue menjelaskan, tercoretnya 
gelandang Chelsea itu bukan ka- 
rena faktor kualitas, melainkan 
mpuknya pemain di 
sama dengannya. 


nya Mata menjadi bukti melim- 
pahnya pemain berkualitas di tim 
Spanyol. "Bahwa pemain seperti 
Mata absen menunjukkan betapa 


berat masuk skuad (timnas),” ka- 
tanya dalam jumpa pers di tem- 
pat pemusatan latihan timnas 
Spanyol di luar Madrid, Selasa. 
”Bagi saya, dia (Mata) 
a pemain ter 
ujar Javi Martinez. 


pemain penyerang, seperti An- 
dres Iniesta, David Silva, Cesc 


Fabregas, Pedro, dan Jesus Na- 
vas, 
Pada laga perdana, Spanyol 


menang 1-0 di kandang Georgia 
yang bermain ultradefensif. "Ke- 
kuatan utama Spanyol adalah lini 
tengah mereka. Tim seperti itu 
tidak suk: terus ditekan de- 
ngan permainan fisik. Terserah 
bagaimana menekan mereka di 
area itu. Jika mampu, kita sudah 
menunaikan sebagian besar tu- 
gas,” kata Moussa S 
landang Peranci 


Tantangan bagi Jerman 


Selain Spanyol, tim raksasa 
Eropa seperti Jerman, Italia, dan 
Belanda juga bertanding hari 
Jumat lusa. Jerman, yang men- 
catat 100 persen kemenangan pa- 
da dua laga pertama, dijamu Ir- 
landia di Dublin. 


"Ada perasaan spesial bertan- 
ding di tempat itu," kata Bastian 
Schweinsteiger, gelandang Jer- 
ng pertama kali masuk 
Jerman kalah dari 
Italia di semifinal Piala Eropa 
2012, "Atmosfernya berbeda, ada 
sesuatu yang terasa berbeda.” 
"Kami tampil dengan sukacita 
di sana, lima tahun lalu, dan s 
itu sulit menang. Bakal menjadi 
keuntungan besar jika memetik 
tiga poin di sana. Namun, mereka 
tim yang tangguh dengan pelatih 
yang cerdas (Giovanni Trapat- 
toni)," ucap Schweinsteiger. 
Jerman hanya menang sekali 
dalam lima pertemuan terakhir 
lawan Irlandia. Tim asuhan Pe- 
latih Joachim Loew itu kehilang- 
an beberapa pemain yang cedera, 
seperti bek tengah Mats Hrum- 
mels, gelandang Lars Bender dan 
Ilkay Guendogan, sementara 
kapten Philipp Lahm diskoi 
Tim raksasa Eropa lain, Itali: 
dijamu Armenia. Pelatih Ttalia 
Cesare Prandelli memanggil be- 
berapa pemain muda untuk laga 
melawan Armenia dan laga men- 
jamu Denmark. Ta lebih memilih 
striker belia Stephan El Shaa- 
rawy daripada Antonio Cassano 


kendati ia masih memanggil Al- 
berto Gilardino yang seusia de- 
ngan no (80 tahun). 

Saat ini saya ingin melihat 
sesuatu yang berbe Namun, 
ini bukan akhir karier dia (Cas: 
sano di tim nasional)," kata Pran- 
delli, "Saya hanya memilih untuk 
melihat para pemain yang lebih 
muda karena saya sudah tahu 
apa yang bisa diberikan 


: ma, Italia 
ditahan 2-2 di Bulgaria dan me- 
mukul Malta, nalis Piala 
Eropa 2012 itu mengantongi nilai 
empat, sama dengan Bulgari: 

Sementara itu, Belanda menj 
mu tim lemah Andorra, Play- 
maker berusia 29 tahun, Rafael 
van der Vaart, kembali dipanggil 
masuk tim nasional oleh Pelatih 
Louis van Gaal setelah absen pa- 
da dua laga sebelumnya ketika 
Belanda memukul Turki, 2-0, dan 
menekuk Hongaria, 4-1, 

Van Gaal secara mengejutkan 
memanggil Douglas, bek kelahir- 
an Brasil yang memperoleh ke- 
warganegaraan Belanda, Novem- 
berlalu, untuk menggantikan Jo- 
ris Mathijsen yang cedera ham- 
string. (AP/REUTERS/SAM) 


ga pe 


Kunjungan Putri Cambridge 


'ARP/CHBIS JACKSON 


Putri Cambridge, Catherine, istri Pangeran Williams, berbincang 
dengan pemain Chelsea yang juga anggota tim nasional Inggris, 
Frank Lampard, Selasa (9/10). Saat itu, Catherine tengah 
mengunjungi Pusat Sepak Bola Inggris di Burton-Upon-Trent, 
Inggris tengah. Pusat itu antara lain memiliki 12 lapangan. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


TIM NASIONAL 


Nil Matangkan Pola Permainan 


JAKARTA, KOMPAS — 
Pelatih tim nasional sepak bola 
Nil Maizar mulai mengintensif- 
kan latihan taktik dan strategi 
dalam pemusatan latihan tahap 
ketiga yang dimulai pekan ini. 
Tim ”Garuda” digenjot untuk 
mematangkan pola permainan 
hingga 21 November, tiga hari 
menjelang Piala ASEAN Football 
Federation 2012 di Kuala Lum- 
pur, Malaysia. 

Pemusatan latihan tahap ke- 
tiga dimulai sejak Minggu dan 
diikuti oleh 25 pemain. Namun, 
latihan pertama di lapangan ha- 
nya diikuti oleh 24 pemain ka- 
rena ujung tombak Titus Bonai 
mendadak sakit. 

”Saya tidak tahu juga mengapa 
tiba-tiba sakit, kemarin tidak 
apa-apa,” ujar Nil Maizar diikuti 
senyum geli saat ditanya pe- 
nyebab absennya penyerang ber- 
usia 28 tahun itu. 

Pada sesi latihan tanding, Nil 
membagi pemain menjadi dua 
tim. Satu tim berpola 3-3-3 ber- 
main agresif menyerang dan tim 
lainnya dalam formasi 4-4-1 me- 
nerapkan pola bertahan dan se- 
rangan balik. Sesi latihan ini un- 
tuk mematangkan transisi per- 
mainan dari bertahan ke me- 
nyerang dan sebaliknya. 

”Program tadi untuk melatih 
taktik transisi permainan, bagai- 
mana mereka bertahan dan ke- 


mudian menyerang,” ujar Nil di 
Stadion Gelora Bung Karno, Se- 
nayan, Jakarta, Selasa (0/10). 

Transisi permainan tim na- 
sional Indonesia menjadi salah 
satu fokus pelatih tim nasional 
senior sejak Alfred Riedl, Wim 
Rijsbergen, dan kini Nil Maizar, 
Kecepatan transisi permainan 
sangat berkaitan dengan stamina 
fisik pemain. 

Untuk memantau dan 
membenahi kondisi fisik pemain, 
PSSI mengontrak pelatih fisik 
dari klub Brasil Cruzeiro, Jairo 
Matos, 


Skuad inti 


Kebugaran fisik pemain men- 
jadi salah satu faktor penting 
pemilihan skuad inti. Saat ini, Nil 
belum menentukan 30 pemain 
yang akan didaftarkan ke panitia 
Piala AFF. Mantan Pelatih Semen 
Padang itu baru akan memasuk- 
kan 30 nama sekitar pekan ketiga 
Oktober. Pemain yang didaftar- 
kan itu tidak seluruhnya berang- 
kat ke Kuala Lumpur. 

Setiap tim hanya boleh mem- 
bawa 23 pemain dan didaftarkan 
paling lambat dua minggu men- 
jelang penyisihan grup bergulir 
24 November-1 Desember. ”Se- 
kitar 10 November, 23 pemain 
sudah pasti,” ujar Nil. 

Indonesia berada di Grup B 
Piala AFF 2012 bersama Malay- 


sia dan Singapura. Indonesia ha- 
rus masuk dua besar untuk lolos 
ke semifinal. Pertandingan an- 
tara Malaysia dan Indonesia pada 
1 Desember di Stadion Bukit Jalil 
akan menutup babak penyisihan 
grup. 

Nil mengaku telah memantau 
kekuatan Malaysia, tetapi enggan 
menjabarkannya. "Yang penting 
kami mengetahui kekuatan dan 
kelemahan mereka dan berusaha 
memperbaiki diri,” tegas Nil. 
Pemain tambahan 

Dalam pemusatan latihan ta- 
hap ketiga ini, belum semua pe- 
main bergabung. Sayap serang 
Oktovianus Maniani baru akan 
bergabung hari Rabu. 

Manajer timnas Habil Marati 
menambahkan, dua pemain ke- 
turunan Indonesia yang kini di 
Belanda juga dijadwalkan berga- 
bung. Mereka adalah gelandang 
Stefano Lilipaly yang dijadwal- 
kan bergabung pada 12 Oktober 
dan bomber Jhon van Beukering 
yang akan bergabung pada 6 No- 
vember. 

Habil juga mengaku telah me- 
ngirim surat ke Sekretaris Jen- 
deral PSSI untuk meminta Joint 
Committee menjembatani ko- 
munikasi antara klub-klub Liga 
Super Indonesia dan timnas agar 
mengizinkan para pemainnya 
membela tim Garuda. (ANG) 


Dimaafkan, Cole 


Bebas dari 


LONDON, SELASA — Pemain 
belakang Chelsea, Ashley Cole, 
bisa bernapas lega. Pasalnya, pe- 
main berusia 31 tahun itu 
terhindar dari dakwaan dan 
sanksi akibat komentarnya ten- 
tang laporan FA soal kasus ra- 
sisme John Terry di akun Twit- 
ter-nya, 

Cole terbebas setelah meminta 
maaf kepada Ketua Asosiasi Se- 
pak Bola David Bernstein. Selain 
itu, dia juga mencabut komen- 
tarnya di akun Twitter-nya. 

Sehari sebelumnya, Cole di- 
dakwa FA berbuat tidak patut 
dan mempermalukan FA. Bek 
kiri tim Inggris itu menulis ko- 
mentar di Twitter setelah komisi 
independen FA—yang menyata- 
kan Terry bersalah menghina An- 
ton Ferdinand dalam laga Chel- 
sea versus @PR tahun la- 
lu—mempertanyakan kesaksiz 
nya dalam insiden itu. 

Cole juga menulis tanggapan 
pribadinya terhadap keputusan 
FA terkait kasus rasisme Terry 
dan Anton Ferdinand, "Hahaha- 
haa, well done #fa T lied did T, 
#BUNCHOFT" es”, 

Mantan kapten tim Inggris, 
Alan Shearer, kepada BBC, akhir 
pekan lalu, menyatakan Cole 
harus dikenai larangan tanding 
untuk pertandingan kualifikasi 
Piala Dunia menghadapi San 
Marino sebagai hukuman atas 
pesan di Twitter itu. Namun, 
Cole tak kalah galak dan malah 
menjawab dengan mengkritik 
Shearer, 


Dakwaan 


Namun, semua masalah ini 
akhirnya dianggap selesai. "Ta 
meminta maaf sehari setelah itu. 
Ta bertemu dengan saya semalam 
dan meminta 1m secara pri- 
badi,” kata Bernstein. 

"Ia benar-benar menunjukkan 
penyesalan. Saya menerima per- 
mintaan maafnya. Ia boleh ber- 
main untuk (tim nasional) Ing- 
gris,” ujarnya. 

Keputusan untuk mengikut- 
kan Cole dalam tim utama 
pertandingan kualifikasi Piala 
Dunia menghadapi San Marino 
dan Polandia akan diputuskan 
pelatih tim nasional Inggris, Roy 
Hodgson. 

Pemain belakang ini telah 
tampil 98 kali untuk tim nasional 
dan akan mencatat rekor di la- 
pangan internasional sebanyak 
100 kali jika tampil dalam dua 
pertandingan itu, 

Saat ditanya apakah Cole da- 
pat menjadi kapten dalam 
dua pertandingan yang menandai 
rekor turun lapangan 100 kali, 
Bernstein mengatakan, "Saya 
rasa itu tidak mungkin. Kami 
telah menyatakan sebelumnya 
bahwa standar yang kami ha- 
rapkan dari kapten sangat ngat 
tinggi. Jadi, saya rasa itu tidak 
mungkin." 

Cole menyatakan, dia sangat 
menyesal, "Saya benar-benar ke- 
sal dan menul' 
pada saat suas 
meminta maaf al 


pesan di Twitter 


PRA-PIALA ASIA 2015 


Indonesia Tak Gentar 
Hadapi Tim-tim Maut 


JAKARTA, KOMPAS — Tim 
nasional Indonesia tak perlu gen- 
tar men an-keku- 

ks ualifikasi 
2015. Tim 
"Merah Putih” tergabung di Grup 
C bersama Irak, China, dan Arab 
Saudi. Ketiga lawan itu pernah 
lolos ke Piala Dunia dan, kecuali 
China, pernah menjuarai Piala 
Asia. 

Pelatih tim nasional Indonesia, 
Nil Maizar, menyatakan tak takut 
bersaing dengan tim mana pun. 
"Jangan pernah ada ket 
kecemasan, dan kekhawatiran,” 
aat diminta ko- 


mentar 
Jakarta, Selasa (9/10). "Kita tidak 
perlu berkomentar tentang tiga 
lawan itu. Semua orang tahu me- 
reka tim-tim kuat." 

"Yang perlu kita lakukan 
adalah berbenah diri dengan 
persiapan maksimal melalui la- 
tihan, manajemen di timnas, pe- 
manggilan pemain, dan lain-la- 
in,” ujar eks Pelatih Semen Pa- 
dang itu. Nil Maizar keberatan 
dikatakan tim Merah Putih bakal 
menjadi lumbung gol ketiga tim 
lawan yang ingin lolos ke Piala 
Asia. 

Indonesia merupakan tim de- 
ngan peringkat paling rendah da- 


lam ranking FIFA di antara 20 
tim yang diundi untuk pemba- 
gian grup pra-Piala Asia 2015 di 
Melbourne, Australia, Selasa ke- 
marin. Ke-20 tim dibagi ke dalam 
lima grup, 

Juara dan runner-up grup plus 
peringkat ketiga terbaik lolos ke 
putaran final, menyusul lima tim 
itu Jepang 
a 2011), Australia (run- 
nersup Piala Asia 2011 dan tuan 
rumah Piala 2015), Korea 
Selatan (peringkat ketiga Piala 
2011), Korea Utara (jua 
Piala Challenge 2012), dan juara 
Piala Challenge 2014. 

Laga kualifikasi itu bakal ber- 
langsung dalam format kan- 
dang-tandang, mulai Februari 
2013 hingga Maret 2014. Ttu 
berarti Nil Maizar hanya mem- 
punyai waktu kurang dari dua 
bulan mempersiapkan tim untuk 
ajang tersebut setelah Piala AFF 
2012. 

Sebagai pelatih, Nil dihadap- 
i terbelahnya kekuatan 
sepak bola nasional. Untuk Piala 
AFF 2012, ia memanggil 31 pe- 
main, Delapan pemain di antara- 
nya, yang berasal dari klub-klub 
Liga Super Indonesia, hingga Se- 
lasa kemarin belum datang, 
(SAM) 


Social Entrepereneur Academy and 
Indonesia Social Entrepreneur Association (AKSI), 
Proudly Prosent: 


AKSIE-— 


Oo 


SOCIAL ENTREPRENEUR TRAINING 
FOR EXECUTIVE 


We Invite you to join The Ist Social Entrepreneur Training for Executive 


which would be held ori Friday (01.00 - 


09.00 PMI: 


Saturday (07.30 - 12.00 AM), October 19-201h 2012 
Estubizi Business Center, Setiabudi Bullding - Jakarta 


Day 1:Material Sharing and Discussion with Investment: 8 Rp 1:000.006,- 
'Ahmad Juwaini (Dompet Dhuafa) Tnathar mtormatan &Regivraman 
Tri Mumpuni (BEKA), Dini Mnokania (085691245571 


1021-7416050,ext:a21) 
Mowadina Businesa I hot Juta PRT 
tt aa or PEOPLI me PLANET SOCIAL 

Let be part ofthe world changei 


Ridwan Kamil (Urbare Indonesia) 
Day 2: Business Visit to Urbane Indonesia 
(Ridwan Karnil) 


Hadirilah FREE Seminar “Profit Consistently in Forex" 
h PROFIT secara KONSISTEN yai 


kan RAHASIA 
PROFIT 

ra menggunak Ikator se ana di 
benar untuk PROFIT yang KONSISTEN. 
iiki MINDSET kita yang k 


EMINAR EDUKASI. BUKAI 


SABTU menta 
13 OKTOBER 

2012 La 
pk1 4330-1630 


REGISTRASI 
HUB : Mr Riant 
021-29930908 atau SMS ONLY ke 0856 77 345 99 
atau email ke : layanangtFibolndonesia.com 
dengan format : NAMA, NO HP. EMAIL 


Hotel Ciputra 
IRg. Glory 5, Lt. | 
Jakarta 


2 
3 KOMPAS, RABU, 10 OKTOBER 2012 


NAMA & PERISTIWA 


DEMI LOVATO ARI WULU 


Mencoba Jujur ep aa 


Gsm empat kali Yogyakarta ta, juga Malaysi 


ANNISA HERTAMI 


Layar Tancap 


nnisa Hertami sedang menikmati jadi 
Ass layar tancap, Bersama tim produk: 


Gamelan Festival berjalan nama asli Ishar 


film Soegija, ia berkeliling ke berbagai ktris seka- Pemilik lagu “Skyscraper” ini belajar un- tanpa sang maestro, Sapto Prosesseleksi YGF, walautidak 
h memutar film itu untuk ma | ligus pe- | tuk jujur kepada para penggemar tentang Rahardjo, yang meninggal tahun — kaku, terpaksa dilakukan. Itu ka- 
"Kami ingin, di wilayah-wilayah yang tidak ada SE | diri dia sebenarnya. Lovato mengagumi 2009 lalu. Ari Wulu (33), putra rena, jika semua peminat diikut- 
bioskop, orang juga bisa menonton film ini,” nyanyi | karya penyanyi Adele dan Taylor Swift. sulung Mbah Sapto—sapaan ak- kan, YGF bisa-bisa diselenggara- 


Demi Lo- Kata 


kata pemeran tokoh Mariyem dalam film Ia, karya kedua penyanyi itu sungguh | rabalmarhumSapto—punmene- kan dua minggu lebih. "Peserta 


Soegija itu. vato (20) menarik dan jujur. ruskan perjuangan seni ayahnya yang tidak terjaring sebagai pe- 
Gadis yang lahir di Magelang, 7 Oktober ingin memberikan 'Aku suka bagaimana Adele mengukir lewat YGF itu. serta pada YGF 2013 akan masuk 

1988, ini sudah berkeliling Samosir, Ta- "emosi" yang lebih | Jalannya untuk menjadi penyanyi yang pe- Sapto mengawal YGF hingga ujarnya. 

rutung, Sumatera Utara, serta kini tuh emosi. Aku juga suka Taylor Swift penyelenggaraan ke-13, atau YGF penyiapan YGF 


pada lagu-lagu terba- | yang mampu melakukan hal sama. Di 2008. Adapun YGF 2009 

runya. Dia mengaku | memberi sentuhan emosi dalam setiap la- hingga 2012 digawangi 

bosan dengan musik gunya. Itu sungguh menarik,” ujar pemain Ari dan teman-te- 
elektronik. I film Camp Rock 2: The Final Jam ini man setim. "Begitu 


sedang berada di Ende dan berencana 
ke Maumere, Flores, Nusa Tenggara 
Timur. 

Di Samosir, tim memutar film di 


tim, bersama 
komunitas Gayaml16. ”Kare- 
na figur dan karakter ke- 
pemimpinan Bapak, dulu 


sebuah gedung dengan Lovato ingin membagi hal yang dia YGF 2012 selesai Juli W Bapak lebih sebagai pengam- 
orang. "Penuh banget. Gedungnya juga kan tersebut dengan para penggemar. "Se- lalu, kami langsung me- —— bil keputusan, Namun, seka- 


tertutup, jadi hawanya panas banget," 
ceritanya. 

Di Ende, penga 
Kamis (4/10), Annis 
diarak keliling kota. Padahal, malam sebe- 
lumnya ia kurang ti- 
dur. "Aku kaget, pa- 
dahal 'muka bar 
begini diarak,” cerita 
Annisa. 

Dalam pemutaran 
itu, Annisa bertugas 
menjawab berbagai 
pertanyaan  penon- 
ton. Sebagai pemeran 
yem, sosoknya kian dikenal ma akat, 
Apalagi, menurut rencana, film Soegrja akan 
diputar di sebuah stasiun televisi na- 
sional dan beredar dalam bentuk DVD. 
sekarang siap-siap ke Tokyo Film Festival,” 
katanya, 


lama ini aku berpura-pura menjadi sese- nyiapkan YGF 2013. 
orang yang jelas-jelas bukan diriku, Itu Kami sudah mene- 
membuatku menderita.” rima sejumlah vi- 

Untuk album keempatnya, dia mencot deo dari calon 
r pada diri sendiri dan penggemarr peserta YGF, 
u baru memulai pembuatan album ke antara lain 
empat, dan musiknya menampilkan lebih dari Jakar- 
banyak emosi yang aku rasakan," katanya. 

Saat diwawancara majalah Teen Vogue, 
Lovato mengungkapkan, dalam dua bulan 
ini dia akan meninggalkan musik elektro- 
nik. 

”Aku ingin membuat orang lain bisa 
mendengarkan musikku meskipun hanya 
untuk beberapa saat,” ujar Lovato. 
ACTMUSIC.COM/SIE) 


rang, keputusan-keputu 
an terkait dengan YG 
lebih banyak diambil 
ra musyawa- 

rah,” ujar Ari, 
(PRA) 


GETTY IMAGES/TIM MOSENFELDER 


GOL A GONG 
Skenario Keliling 


ua SPBU hadir kembali! 


Kredit ANZ 


dan China Town di Kuala Lumpur, Ma- 
laysia, saat berlibur bersama keluarga. 
Penulisan berlanjut di Jakarta dan Sc- 
rang, Dia menyelesaikan penulisannya 
di Sukabumi. "Menulis skenario sambil 
keliling itu karena ruh cerita novelnya 
adalah perjalanan,” ucapnya 
Film yang akan diprodul 


I r dilepaska lakukan di daerah Little India di Singapu. 


drayana Harris, atau yang 
lebih populer dengan ni 
pena Gol A Gong (39). D 
bahkan masih sempat berke- 
liling beberapa daerah saat me- 
menuhi tenggat penulisan skenz 
rio film Balada Si Roy berdas 


Semakin h 


November 20 


pply now! 021 2993-7888 


info: 500ANZ ata de area) 


i Blue Star 


novel karangannya sendiri der Marine ini menurut rencana bakal dita- anz.co.id/petro 
judul sama yangkan mulai 25 Desember 2012, dengan 
kenario sepanjang 123 adegan catatan proses shooting tak terkendala 


itu baru selesai dini hari tadi (Rabu, 
8/10) di kamar hotel,” kata Gong, 
ditemui di Sukabumi untuk membagikan buku 
ke sejumlah taman bacaan masyarakat. Dia 
mulai mengerjakan skenario untuk film ini sejak 
24 September, 

Awal penulisan skenarionya, ujar Gong, di- 


cua a tidak, targetnya mundur 
menjadi 14 Februari tahun depan. 
'Akhir Oktober, akan diumumkan 
segala hal tentang film ini, termasuk 
siapa pemeran Roy dan sound: 
traci ta Ketua Forum Tz 
Lini, MEI) 


aat 


Any 
We live in your world Ana 4 


PT Bank ANZ Indonesia. Syarat dan ketentuan berlaku. 


—ROMPAS/I 


PERCEPANOSA c p 


SUCORINVEST PERSONAL ONLINE TRADING 


1 ALUARDI 


AN 


YEAR ENL 


YO ALE 


- — - made in 
SPAIN 


Starter deposit IDR 5.000.000 
Nala Lowest fee transaction 

Panglima Polim Raya no. 39 
ph. (021) 72787711/727877 


Mangga Dua, Komp. Bhn Bangunan Blok F4 no. 4-5 

ph. (021) 6013303/6014838 

Tangerang For More Information 
Ruko BIDEX, blok B no. 3,5,7,8,9,10 Jl. Pahlawan Seribu, BSD 16221 29960770 


antara Ocean Park & Teras Kot 


PA G Meneer OUCorinvest 


ceramic tiles porcelain tiles sanitary wares fittings bathroom ac es E/ esucon « 


Where You Can Get the Best Value 


mrioperkoran @ & 


KLASIFIKASI 


ETALASE 


CROSS A8T 
Mobilephone di 
mberi berjuta K 
nggular 
iplikasi dari ye 


kebutuhanr 


ida CROSS ABT ya 


KS 


hal 44 


IKLAN 


FITUR KLASIKA | Kesehatan 


Berhenti Merokok atau 


KEBANYAKAN pria menganggap merokok membuat 
terlihat lebih jantan. Nyatanya sebaliknya, merokok bisa 
menjadi musuh nomor satu bagi kejantanan pria. 
Banyak penelitian membuktikan, bahan-bahan kimia 
dalam tiap hisapan rokok bisa menyebabkan impoten 
atau disfungsi ereksi (DE). 

Menurut Direktur Prevention Research Center di 
Yale University School of Medicine Dr David Katz, 
"Merokok mempercepat seseorang terkena risiko 
atherosclerosis, yaitu penyakit akibat terbentuknya plak 
di dinding arteri sehingga arteri menjadi lebih tebal dan 
menyumbat peredaran darah. Jika sumbatan tersebut 
terjadi pada bagian penis, terjadilah gangguan ereksi." 

"Mungkin pria sulit meninggalkan rokok karena 
tidak takut dengan ancaman penyakit jantung atau 
kanker paru-paru. Akan tetapi, jika sudah berkaitan 
dengan kejantanannya, semoga ini akan memotivasi 
mereka untuk membuang rokoknya," harap Katz. 

Menurut riset American Heart Association Annual 
Conference on Cardiovascular Disease Epidomiology 
and Prevention, pada 2003 dilaporkan, pada 3.764 pria 
di China usia sekitar 47 tahun' ke atas yang 
menghabiskan 20 batang rokok sehari memiliki risiko 
terkena DE hingga 60 persen dibandingkan pria yang 
tidak pernah merokok, Secara umum, pria perokok 30 
persen lebih rentan terkena impoten ketimbang yang 
bukan perokok. 

Australia juga mencatat hasil yang hampir sarna, 
yaitu dari 8.400 pria usia 16:59 tahun, terungkap 
bahwa yang dalam sehari menghabiskan satu pak atau 
kurang 24 persennya kedapatan kesulitan menjaga 
ereksi ketimbang yang tidak merokok. Sementara itu, 
pria yang mengisap lebih dari satu pak 39 persennya 
akan lebih mudah terkena impoten ketimbang yang 
tidak merokok. Para remaja sebaiknya juga berpikir 
ulang. Jika mereka terus merokok, efek perusakan 
dalam tubuh akan terus berlanjut dan semakin parah 
saat mereka dewasa. 


Impoten 


Sebenarnya, semakin cepat seseorang berhenti 
merokok, risiko DE bisa dihindari, Namun, jika efeknya 
sampai pada gangguan ereksi atau impoten, tidak ada 
pilihan lain kecuali segera berobat ke dokter agar 
hubungan suami istri bisa normal. On Clinic Indonesia 
adalah jaringan layanan kesehatan yang dapat 
membantu mengatasi disfungsi seksual pria, yaitu 
ejakulasi dini dan impotensi, yang ditangani tenaga 
medis berpengalaman dengan tingkat keberhasilan 
tinggi. 

Untuk informasi, hubungi 500.001 dan HP GSM 
(kode area) 500.001 (pulsa lokal seluruh Indonesia) 
atau Jakarta: (021) 2998.9000, Bogor: (0251) 
831.5567, Bandung: (022) 422.1200, Semarang: 
(024) 356.9900, Yogyakarta: (0274) 584.000, 
Surabaya: (031) 547.0505, Malang: (0341) 324.000, 
Bali: (0361) 755.234, Lampung: (0721) 256.555, 
Medan: (061) 4555.202, Pekanbaru: (0761) 787.1234, 
Makassar: (0411) 811.2500, Balikpapan: (0542) 
731111, Via SMS 08551050005, PIN BB: 29FD2F5F 
atau www.onclinic.co.id atau e-mail info@onclinic.co.id. 

Saat ini telah hadir Prostate Health yang merupakan 
divisi baru untuk mengatasi Gangguan prostat dengan 
keluhan antara lain sering atau "kebelet" buang air kecil 
yang mengganggu tidur, buang air kecil yang tidak 
tuntas dan urine kurang lancar, serta kesulitan 
mengeluarkan urine sewaktu buang air kecil, Hubungi 
Prostate Health: 021.2990.9050. (MIL) 


On PROSTAT 


JAKARTA (oat) 


SEMAKANG (021) 


DEMAASAN (D341) 
MEDAN Con) 0 Pr 


ad 


UNTUK PEMASANGAN IKLAN HUBUNGI : 021 2567 6000 & 2567 6076 Ia) 548 1747 
. 


—g 


12 843 8888 


Lenovo B480 


1or 4.499.000 
IS 1or 3.899.000 


: 6060 


« DNO.RW Multiburnar « 


«200 o0) 


KARAWACI (021) 
manduna (aga) Pi 


YOGYAKARTA | 


MANADO (0491 


y siag k memer 


m 


Rp. 888.000,- 


rc & @ 


@CrossPhone — www.crassmabilaphane.com 


| Cross Mobile Phone 


Aceh -Indah Video (0651)28899 Balikpapan “Andalas (0542)747933 “Gemilang Berkat Usaha (054218879202 “Planet Shop (0542) 5616464 « Aditya Cell (022170007917 “Ganda Cell (02291022228 -Ta Cell (0224223070 Banjarmasin “Simpatindo Multimedia (0511)3365619 Batam -E-Mobile 
0853-22220303 Bau-Bau Metro Jaya Multimedia (040212825048 lu “Rizki Cell Group (0736127708. Clanjur #Pribadi Cell (026319111011 Cirebon -Hp Centre (02319132449 “Graha Cell (0361)467692 -Happy Cell (036117978383 -Mutiara Cell (0363)21836 “Tunjung Sell (0361)428057 
Indramayu -Sumbor Komsel (0234)741059 Jakarta Bestindo Comm (021143383323 “Megafan (021) 6000344 Prisma (021170778088 «SG Ponsel (02154381010 “Starcell (02142901210 -Zinoz (021185537000 Jambi «G2000 (0741)70006 «Maxis (0741)27909 Kendari “iola Phone (040173192324 
Ketapang -Trendy Ponsel (0534)3036611 Kuningan -Hitech Cellular Centre (02321871298 Kupang “Counter Terminal (03801828400 “Sahabat Pasa Raya Center (0380) 822703 “Dunia Cell 0813-79159999 “Panda Celi 0853-57922777 “Starsell (07217473445 Makassar «Nusantara Cellular 
(04113680026 “Sabar Jaya (0411/448515 sSIC-2000 (04111334860 «SMC (0411)9157930 Malang sIvan Cell (034117778998 Manado «Ivan Cell Manado (0431)852744 «Lim Cell (0431)867770 Mataram sistana Gadget (0370)632976 Medan sM Cellular (061)76286060 “Graha Insan Surya (06178460023 
“Graha Seltular (06174551077 Padang -Sandi Seluler (0751121802 Palembang «Rich & Famous (0711)7387879 Rizki Phoneshop (07111315768 Palu “Glory Phone 0813-41462222 « Pangkalan Bun Central Anda (053216722547 Pekanbaru -Gj Seluler (0761/950235 -Toni Accessories 6821-73537353 
“Unistar Cellular (0761850250 « Widya Ponsel 0853-55528898 Pontianak «Agung Jaya (0561)734326 «Mawar Ponsel (0561) 739153 Purwakarta «Jaya Baru Cellular (026419100009 Purwokerto “Garuda Mas Mobileshop (0281)628308 R-Bitung -Tiga Pendekar (0252)280197 Samarinda «C-Line Cell 
(0541)731731 Semarang Jala Kencana (024)8452722 Serang “Sip Selukw (02541220943 Singkawang “SPS (0562)636514 Solo Solo (0271656104 Subang Agung Subang 0813-16653338 Sukabumi “Central Cell (0266/881828 “Simas Tel (0266)225114 Sungai Liat «Zonet Cell (0717)92017 
Surabaya -Wahyu Selular Jaya (031171988988 Tarakan Planet Phone (055121820 Tasikmalaya sAgung Cellular (0265)333506 -Hitech (02681313435 “Sinar Jaya Cellular (0265/331614 Ternate «Manado Cell (092113111074 Tj. Balai Karimun «C-Mobile 0853-34540000 Tj Pandan -Hoky Cell 


0819-49409338YE 


tel (0274/555758 


OTOMOTIF 


PERLENGK. OTOMOTIF 


Bodykit Alphard Vellfire Prado 
LexusRX LandCruiser 
081315165555 


GPS Garmin Best Ouality&Price 


Alatsurvey.com,T:021-57931917 
Dealers Welcome, 0811951668 


BENGKEL - SERVICE 


Spesialist Transmisi Matic vw, 
honda,bmw,harier,nisan,alpard 
pajero,mercy,volvo,audi,jaguar, 
panther,toyota:087777782163 


MOBIL DICARI 


Al 0.1 Apa pun jenis mbl anda, 
bayar cash dgn cpt,kami sgr dtg. 
(Aan ph 68840777, 0818-776088 


AL LO Apapun Jns Mblnya Kami 
Bayar Cash: AM Car Pdk Indah 
Jaksel :70813895-08121097594 


A1, 0 .1 Apa pun jenis mbl anda 
dibayar dan harga tinggi Andri 
68629818/0818-901-687 


AI, 0.1 Apapun jns mbl anda di 
byr dg hra tinagi.Bns! Sit u/pran 
tara 71682678-08129009011 


mrioperkoran @ 


ALO1 Byr smua Merk Mobil 
aman & cepat hub:Ahong, 7041 
5551, 93606828, 085782058885 


Automotif berani beli mblsegala 
merk&thn dgnhrg pantas/tinggi 
ssualkond Prscpt:081219688990 


Beli Sgl Jns Mbl Hrg Tgi Th.90- 
2012 Bpkb Asli/duplikat Wahyu 
70283933/08128907676 TGR. 


MOBIL DIJUI 


taman 


AJM MOBIL 
H3 3.7 Chrome Pack, Black, 10 
Kmiarb,Velg 2set, Great condt!! 
Call 0858 9066 5858/ 54220555. 


$ s,Merah Hr 

08111111 0817131608 
AUTO ONE KLP GADING 
“Evogue 3D & 5D” 
Petrol & Diesel, All Colour 
R Sport Black/08 Good Condition 


021 458 585 84 / 021458 58586 
#erieaHP, 0878 7845 7805 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
Panamera Turbo 10 Slvr on Blck 
“New Panamera 3.6 V6” 
“White on Marsala Red Bose” 
New Carrera S 991 Wht on Blck 
Porsche 911 Turbo Yellow 2008 
-Auto One Premium Cars Btg- 
021-7203011 / 082111928337 


AUTO ONE KLP GADING 
Mini Couper S Coupe P.White 
(Chili Red seks 
“Mini Couper S Cabrio White” 
021 458 585 84 / 021458 585 86 
enaHP, 0822 6008 0080“ 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
Aston Martin Rapide 6.0 Silver 
«Auto One Premium Cars Btg- 
021-7203011 / 085719627018 


AUTO ONE SLIPI 
ai 2S SU ndak 
158 Spider Giallo Modena' 
458 Coupe Giallo Modena: 
“360 Spider Nero 03" 
430 Spider 07 Giallo Modena" 
-Auto One Premium Cars Btg- 
021-29308685 / 035888668989 


Gallardo LP 570-4 Super Trofeo 
Stradale White Ltd.No:007/150 
Auto One Premium Cars Btg- 
021-29308685 / 08170707122 


AUTO ONE SLIPI 
S Coups P.White Lounge 
Leather, JCW Body Kits 
021-29308685 / 081806898787 


AUTOHAUSE IMPORTS 
# Evogue 4D White TV3/TVI “ 
Pluit 66601313/Snter 29450877 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Mini Cooper White, Red, Orange 
Pluit 66601313/Snter 29450877 


AUTOHAUSE IMPORTS 
New Boxster Silver, Black, Red 
«4 Cayenne V6 ATPM Black ““ 
Pluit 66601313/Snter 29450877 


'AYUN JAYA MOTOR BOS 
Hummer H2 6.2 double cabin 
Hummer H3 3.7 Ready k 
: “Bursa Otomotif Sunt 
"4021-6523555 


CIK'STORE AUTO GALLERY 
RR. Sport Diesel HSE Black " 
021-31902922 / 081323900058 


TO SUNTER 
tor R 


INN AUTO SUNTER 
Evogu 


Discovery 2'2004,Hijau Met,Sun 
Roof Hydrolik,low km,Istimewa 
“8 7236262 / 723.6226 "" 


Evogue 2.0 Dynamic lux Sdr, 
1195M OTR Black on red recaro 
seat, Scam. nego: 021-97911111 
Pin BB: 323dcbff 


EXOTIC AUTO 
Porsche Cayenne Turbo ATPM, 
Ceramic Brake, Carbon Interior. 
SeeOurExhibition at Casablanca 
PI: 7200099 -Klp.Gdg: 45846140 


EXOTIC AUTO 

it MC Laren MP4.C12 “xx 
MsertiGranturismoMcStradale 

Porsche Panamera GTS 
Panamera V6 3.6 L 
Range Rover Evoguc 
Velifira All Type #4 
see our exhibition at Casablanca 
P1:7200099 - Klp-Gdg: 45846140 


Ferari-02, F-360 Modena, Red, 
FI Trans, Daytona seat,Km 9Rb, 
Full Original. 081315097777 


Ferrari 575 Maranelo Merah 
2005,dlm coklat,Km 2100,MIs, 
0rs/08151820185,0818970007 


Ferrari California'11 Yellow Full 
CarbonKm.1900 WarrantyATPM 
Metro Mobilindo 021-65861571 


GARAGE SALE FOR TODAY 
nnsammn Rolls Royce ... 
host Extendeed Whi 
Ghost Black Silver 
Warranty ATPM 
0813 1722 1100 / 021- 724 8750 


GLAMOUR AUTOBOUTIOUE 
Cayenne S Turbo 4.8L 
Cayenne 5 4.81 
.. Cayenne 3.6L 
. Cayenne Diesel 3.0L .. 
2 Panamera V6 3.6 L 
au Garansi ATPM 4 Tahun 

0856 9223 7746 / 021- 7248750 


HinoRanger FM260JD 6x4 dump 
Truck'08 Istw Byk plhn,jl murah 


550jt: 5860555/0813.8955.2078 


Hummer H2 6200CC'09 Htm Km. 
6Rb 2TV VR20 Full Chroom Spt 
baru jual cepat"0878.7878.3377 


Hummer H2'2008 Hitam Km.8rb 
sei Seperti,Baru. 
Metro Mobilindo 021-65861571 


Hummer H2'2011 Hitam Km.drb 
sar O POT El BAT Wacana 
Metro Mobilindo 021-65861571 


Hummer H3 2011 Silver Tanduk 
3TV Camera Km low Full orisinil 
GRESS !!! Spt br 02133389533 


Hummer H3 hitam 2011 km 3rb, 
velg 24", full chrom , istimewa 
sekali spt baru hub 0818628900 


Jaguar $ type 3.004 Hitam intr 
Beige,Sunroof, telpon,Eseat, km 
28rb Gn Sahari 3/5 ph 4259084 


3 Cayenni 
JLPluit Indah R 


Lamborghini Murcielago E-ge 
"05 km2rb carbon, Hydrolic,forl 
Valentino Mr 75903390/2 


Lamborghini New LP 570-4, spr 
Trofeo stradale, red, Limited 
Evogue new, full opt. 91280777 


Land Rover Discovery 3 Th 2006. 
Diesel Full optn.Radio Dalam 
168, 72791646/ 085881182920 


Land Rover Discovery 4 th 2010. 
Diesel Hitam Full option spt br. 
72191646 / 085691901722. 


Lexus RX270 white&black ready 
stock! brand naw,full spec Th"12 
contact: Gizelle 08577 111 2888 


Lotus IPS Evora V6 Sporty & 
elegant,ready stock in yellow 
Th/12.Gizelle 08577 111 2888 


Mini Cooper $ '12 white,cabrio 
R.Royce Phantom Spirit of entry 
Rhapsody black 081284112888 


Mini Cooper S AT Turbotcoupe), 
PepperWhite,JCW B.Kit, Recaro 
seat, Sport/media/ vision/ chili 
pack, Emirror, keyless leather 
dashboard, ate. ——- 
call:021-97911111 Pin: 323dcbi 


Mini Cooper S Cabriolet 2012. 
Putih,km Irb,ATPM warranty. 
spt br,72791646/085691904722 


Mini Cooper S Turbo Cabriolet 
S.Top AT 10 putih km43rb,VR17 
Jok kit,Xenon Perempatan Ra 
dioDlm (PN15)No59 Ph7211118 


Minicooper S Countryman brand 
new putih full optn.Radio dalam 
168. 72791646 / 085881182920 


PAKUBUWONO CARS 
“R.Rover Sport 5.0 Supercharge 
#R.Rover Evogue 2.0 Dynamic,, 

New Porsche Boxter 2.7 PDK... 
Call (021) 725.233 / 725.1893 


Porsche 911 Carrera S th.2012, 
Lsg Nama warna Merah, Km.800 
seperti Baru.Hub:021-68276686 


Porsche CayenneS4.8'2011Putih 
BosePanormc,PBD,KreySpt.baru 
Valentino Mtr 021-75903390/2 


Range Rover 4.2 SP - Super 
Charge V8 A/T'08 Htm,km 28rb 
istw,Spt Br(Serv.Record ATPM) 
Lsg Pemakai,Ph.021.37788009 


Range Rover Evogue & KAHN 
(Diesel) white/red Th'12,Brand 
newl.Ph:Gizelle 08577 111 2888 


Range Rover Evogue,Putih dlm 
htm mrh,Panoramic,TV3,Cam 5, 
new,08151820485,0818970007 


Range Rover Evogue2DRS Black 
On Red (Sport Seat) Dynamic 
Plus 5Cam Panoramic Pwr Back 
Door VR 20. Km 1Rb Langsung 
Nama On Rp. 1,050 M. JMS 
021-4526715-16/92190131 


Range Rover Vogue 5.0 Super 
dharges "2012 Putih Km.2rb 
Warranty ATPM, Seperti Baru 
Metro Mobilindo 021-65861571 


Range Rover Vougue 4x4 Dark 
BlueMet'04 Tlp Airsuspensi Bgs 
Mangga Bsr Ry no.36A:6256555 


RR Evouge 5Doors Scam TV3 
B.Now'12 Black on Verve F.Opt 
1.180M OTR “# sai 
RR Sport Diesel'10 Grnsi Java 
km.10rb Putih 1.375M5 4x 
Valentino Mtr 021-75903390/2 


RR Vogue Supercharged 2006. 
Facelift 2012, black on black 
72791646 / 085881182920 


Kesempatan membuka 
Waralaba Pendidikan 


Biaya investasi ringan & menguntungkan 
Info www.teknosgenius.com 
Telp./SMS (021) 70955450 


34 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 10 Oktober 2012 


— M8425381.1 


BONIA T 


FASHION 


URBANA 


KOMPAS URBANA | JABODETABEK 


ccosmetic.com 


Kreasi Legendaris 


Mido 


wwwonidadh 


MOS 430.22 031.02 


MIDO meluncurkan koleksi jam 
tangan terbaru dengan dukungan penuh 
penjualan dari Swatch Group di Swi 
Memosisikan diri sebagai merek 
terbaik dari Officially Certified Swiss 
Chronometer, MIDO berkeinginan 
untuk menjadi pemimpin di pasar jam 
tangan. Hal ini dilakukan MIDO 
melalui penciptaan jam tangan dengan 
kualitas tertinggi dan fungsi yang kuat 
dengan harga kompetitif, 

Untuk memperingati ulang tahun 
ke-75, MIDO meluncurkan koleksi 
terbaru yaitu Multifort Chronograph 
dan Multifort Gent Automatic, Merek 
MIDO telah berkembang secara 


MOo5.61416.031.00 
cepat, Melalui ekspansi terbaru di 
Asia, kini outlet penjualannya telah 
menyebar ke seluruh wilayah, termasuk 
China, Hongkong, Taiwan, hingga 
Asia Timur, Dengan — demikian, 
penggemar jam tangan MIDO bisa 
secara nyaman berbelanja di wilayah 
mereka masing-masing. Peluncuran 
resmi MIDO di Malaysia juga 
memungkinkan jam tangan MIDO 
semakin dicari para individu yang 
mementingkan kualitas hidup. 
Peluncuran chronographs pertama 
MIDO dari jenis ini secara khusus 
dibuat untuk digunakan para pilot 
pada tahun 1940-an. MIDO 1300 


kaliber dibuat tahun 1940-an 
dasarkan 13 garis VZ caliber 
Valjoux yang dimodifikasi 
MIDO. Komponennya dibuat 


ber- 
oleh 
oleh 
oleh 


MOS 616031 01 


Dubois-Depra yang berpusat di Vallte 
de Joux, yang ahli dalam membuat 
jam tangan — untuk — memastikan 
kesempurnaannya. (INOJ 


008 614:16087.21 


FASHION 


Elegan Kasual 


Cerruti 


wwwadtime.coid 


Bermula dari dibukanya toko oleh 
Cerruti bersaudara di Piedmont, Belgia 
pada tahun 1881, merek ini terus 
berkembang, Dibuat dari bahan eksklu- 
sif, Nino Cerruti menciptakan merek 
Cerruti tahun 1967. 

Cerruti 1881 kembali menciptakan 


penunjuk — waktu — terbaik — yang 
memenuhi semua tipe pria. Pure 
elegance, classic sport, dan italian chic 
adalah tiga tema berbeda yang 


disajikan untuk koleksi musim gugur 
dan dingin 2011, 


Ciri khas dari Cerrutri House 
adalah tema pure elegance yang 
berpadu secara sempuma dengan 


tradisi elegan dan modern. Tema ini 
menggoda para pebisnis pria yang ingin 
tampil ala klasik retro 


2 
- 
— 
— 


CRAOSIZOSIH 


Tersedia dalam dua warna, yaitu 
cokelat dan hitam, Jam tangan ini 
memiliki dial berbentuk persegi 
panjang membuat sentuhan autentik, 
sedangkan case yang terbuat dari 
baja dan bracelet yang terbuat dari 
karet atau kulit semakin membuat 
trendi. 

Tema utama kedua dari koleksi ini 
adalah classic sport yang menggoda 
para pria kasual. Jam tangan dengan 
tema ini memiliki fungsi yang tinggi. 
Desain melingkarnya menunjukkan 
tampilan yang elegan kasual. Jam 
tangan ini diadaptasi dari cara pandang 
pria yang aktif. Bentuk melingkar 
dengan dial besar terbuat dari material 
yang kuat membuat jam tangan ini 
tahan — banting — untuk — digunakan 


RA OSAZON 


CERRUTI 


399 664 


A mark of true design 


Pondok Indah Mat 1, GP: Gandaria City: UG: Emporkam Pot. Ind PL Puri Indah MalLGP 
SOGO Deparumane Stares and SEMU Deparumeni Bnre 


(And Mesilabie at AI! Landing Wateh Motaters 
muwadtime.co.id 


craosazau CRAOS: 


HERO. Koleksi ini semakin sempurna 
dengan tema yang merefleksikan label 
DNA sosok seorang pria. (INOJ 


kegiatan sehari-hari 
Tema terakhir untuk koleksi 
musim semi dan panas 2012 adalah 


FRIDAY 
OCTOBER 19, 2012 


JUINO 


FERvOI 


ALONG WITMI DU JUICY (LOOP) MC RAZI (ruPrLop) 


Pa 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


(DB BEAUTY 


M.A.C Cosmetics Hadirkan 


Koleksi Marilyn Monroe 


M.A.C 


wwwmaccosmeties.com 


M.A.C Cosmetics mengeluarkan 
koleksi terbarunya pada Oktober 2012, 
yaitu M.A.C Marilyn Monroe. Koleksi 
ini terdiri dari beauty powder, lipstick, 
eyeshadow, dazzleglass, dan nail 
lacguer dengan kemasan dekoratif 
bergambar Marilyn Monroe. Ini 
merupakan koleksi limited edition yang 
dikeluarkan oleh M.A.C Cosmetics 
tahun ini. 

Selain lipstick, ada blush yang akan 
memberikan rona warna menawan pada 
pipi Anda. Tambah menarik jika Anda 
menggabungkan — dengan eyeliner 
rapidblack. Koleksi limited edition 
M.A.C Marilyn Monroe ini tersedia 


bulan Oktober 2012 di seluruh M.A.C 
Counter di Jakarta. 

Pada bulan ini juga, M.A.C 
Cosmetics akan menyelenggarakan 
Beauty Workshop bersama Beno Lim, 
M.A.C International Make Up Artist 
dari — Singapura. Acara — akan 
dilaksanakan Kamis 11 Oktober 2011 
di Ritz Carlton Pacific Place dan 12 
Oktober 2011 di Diagonale Plaza 
Senayan. 

Berbekal pengalamannya di Make 
Up Backstage. Beno akan berbagi tips 
dan trik mengenai make up “Glamour 
dan Smokey Eyes” yang sudah menjadi 
gaya make up favorit wanita. P"INOJ 


“Save the environment" fp These ads are printed on 10056 environmentally friandly recycled paper. 


KOMPAS / KLASIKA / 


Rabu, 10 Oktober 2012 


35 


INTERMESO 


IN YOU GO! | 
GOOD GIRL, 
NELLIE/ 


N Yaa 
yA 


“ Ayo masuk, macan pintar, Nelliet 
- Bukannya kami tidak menghargai pertolonganmu., tapi kenapa ada macan lepas di 
Long Island? 


NOT TH. 
PON'T APPRECIATE 


THE AMAZING SPIDER-MAN 


AT WE BUT WHAT'S 
A ER 


YOUR HELP — 


(B1 #6 


A Licensing Programme af RM?" 
www.mlicensing.com 


(1720) 


WE HAD LEFT A PRIVATE Z0x 
WHEN THE CAGEPOOR 
SNAPPED OPEN. 


"AND THERE WENT THE 
NEIGHBORHOOD, HUH& 


" Kami pergii dari sebuah kebun binatang pribadi. ketika 
pintu kandang tiba-tiba terbuka 
# Lalu dia pergi ke pemukiman warga, ya? 


as bitetlra » "ad 
— PADA 10 Oktober 1923, balon udara atau 
dirigible pertama buatan AS diberi nama yaitu 
Shenandoah, yang berarti “puteri dari bintang- 
bintang”, Shenandoah dibuat di Pangkalan 
Udara Angkatan Laut AS di Lakehurst, New 
Jersey, dan diluncurkan pada 20 Agustus 
1923, Merupakan balon tipe Zeppelin pertama 
(ZR-1) yang menggunakan gas helium, ia diuji 
coba terbang pada 3 September 1923, 
Dengan panjang 207 meter dan tinggi 28 
meter, Shenandoah memiliki bobot 33 ton. Ia 
iki de 300 kuda, m 
hi km/ 
.... 


memiliki daya jangkau sejauh 8.000 km. 
Sebagai bagian dari Angkatan laut, Shenandoah 
dipimpin oleh Komodor Zachery Lansdowne, 
Shenandoah sukses melakukan 56 kali 
penerbangan. Namun, pada penerbangan 
ke-57, pada 3 September 1925 ia dihadang 
badai dahsyat di Caldwell, Ohio, yang 
menewaskan 14 kru, termasuk Lansdowne. 
Penerbangan terakhir itu dimaksudkan sebagai 
penerbangan promosi menuju Midwest, 
melintasi sekitar 40 kota dan mengunjungi 
pameran-pameran negai , 
P/ACA 5 


INTERMESO 


WATCHES 


DETAIL YANG MEMESONA 


BENTUK dan warna memang bisa membuat 
tampilan busana dan aksesori pendukungnya 
terlihat elok. Namun, dua hal tersebut akan 
lebih mampu mencuri perhatian jika didesain 
dengan detail yang apik. 

Tak luput untuk jam tangan yang kini tidak 
hanya berfungsi sebagai penunjuk waktu, 
tetapi juga bisa menjadi aksesori busana yang 
membuat Anda tampil memesona. Seperti 
pada Bonia BPT 185-1715, 

Berdiameter 4,2 cm, jam tangan yang 
didesain khusus untuk laki-laki ini memiliki 
beberapa keunggulan seperti hard crystal 
glass dan all stainless steel yang membuatnya 
terlihat kokoh. Ada pula day date display, 
bezel yang dilengkapi tachymeter, dan white 
dial with IP black plating yang membuatnya 
terlihat keren. Oh iya, jam tangan ini juga 
bergaransi internasional hingga dua tahun. 
T/ASPJ 


BONIA Timepieces Boutigue, 


TAR 


rime 
NX 


/- 
15 


BONIA 


PAN, 
IS 


BONIA 


BPT 185 - 1715 


www.adtime,co.id 


entral Park, Upper Ground #127A - Ph. 021 5698 5440 


Pondok Indah Mali 1, GF: Gandaria s 
Emporium Pluit, 2nd FI.: Puri Indah Mall, GF #IU-01 


. . 
Gramedia Publishers — gemu MM Gw & G 
» Lomba Mewarnai Disney Be a Winner Lucky Draw HADIAH MENARIK FABULOUS FICTION PESTA BUKU GRAMEDIA disc. up to 40 
TB Gramedia Golden Truly It. 3 n Kupon Undian Berhadiah Setiap pembelian Disc. 25Yo - 406 4 Lucky Dip “ Mega Bekasi Hypermal | s.d. 31 Oktober 2012 
Minggu, 21 Oktober 2012, 10.00-selesai | Setiao pembelian buku motivasi, Inspirasi dan '” buku sains setiap pembelian novel berlogo cai RTM GG senilai Rp 150.000,- — ITC Permata Hijau Lt. 1 Hall Barat | s.d. 29 Oktober 2012 
pengembangan diri berlogo 1 PSI 9 berlogo ai TI 9 di TB Gramedia Central Park » SD Pahoa Gading Serpong | 15 s.d. 20 Oktober 2012 
Story Telling |12.00-selesai senilai Rp 200.000,- senilai Rp 200.000, s.d. 31 Oktober 2012 . 
@ seluruh TB Gramedia Jabodetabek Tebet Green Jakarta | s.d. 31 Oktober 2012 
di TB Gramedia 
$.4, 31 Oktobor 2012 Summarecon Mal Serpong COMIC FAIR « Pasar Segar Bintaro | s.d, 31 Oktober 2012 
“ Lomba Mewarnai s.d. 31 Oktober 2012 «Gramedia Mal Artha Gading, 
Disc. 2076 Artha Kitchen (foodcourt It. 2) | s.d. 21 Oktober 2012 
Angry Bird mm ey ALL COMIC DELUXE Kumpulkan stamp, dapatkan keanggotaan ECC (Elex Comic Center) Citraraya, Cikupa | 5.4. 31 Oktober 2012 
TB Gramedia Depok setiap pembelian GI counter Gramedia yang ada di Carrefour, Giant, & Lotte Mart.” “ Giant Harapan Indah, Bekasi | s.d. 31 Oktober 2012 
Minggu, 11 November 2012 3 buku Barbie berlogo Si Disc. 20 s.d. 27 Oktober 2012 « Gramedia Golden Truly (depan A&W) | s.d. 31 Oktober 2012 
Pendaftaran TB Gramedia Depok ptubnyamal being Ina di TB Gramedia « Gramedia Matraman | s.d. 31 Oktober 2012 
pena pemetaan x.d. 31 Oktober 2012 Glegar Komik « Gramedia Teras Kota | s.d. 31 Oktober 2012 
0 « Airium Lt. 2 Season City (depan XXI) 
Beli 4 Dapat 5 Buy 3 Get 1 Free Disc. up to 706 19 Oktober s.d. 18 November 2012 
"1 P ”Enid Blyton” & “Living World, Alam Sutra, BSD 
komik berlogo & 
setiap pembelian 3 duku roman (Kecuali judul Happy Math (or Sapta Siaga, Lima Locky Dip terhadiah Action Figure & hadiah 17 Oktober s.d. 4 November 2012 
berlogo gi RN 9 & Happy Science) Malory Towers) menarik lainnya setiap pembelian Rp 50.000,- “ Pejaten Village Lt. 3 | 10 Oktober s.d. 4 November 2012 
di seluruh TB Gramedia Jabodetabek TB Gramedia Tertentu di TB Gramedia Teras Kota di TB Gramedia Cijantung 
s.d. 30 Oktober 2012 selama persediaan masih ada s.d. 31 Oktober 2012 1 s.d. 7 Oktober 2012 


P& KOMPAS 


05.00 Jejak Rasul 
05,30 Kompas Sport Pagi 
06,00 Kompas Pagi 
08,00 Dapur Nicky 
09.00 Showcase 

10.00 Comic Action 
11,00 Mata Hati 

12.00 Kompas Siang 
13.00 Wild Tales 

13,30 Sid The Science Kid 
14.00 Jalan Sesama 
14,30 Science is Fun 
15.00 Urban 

15,30 Penjuru Kota 
16.00 Megapolitan Sore 
16.30 Newstar 

17.00 Kompas Petang 
18.00 Kompas Sport 
18.30 Suka-suka 

19.00 Temukan Kata 
19,30 Koki Keren 

20.00 Comic Action 
2100 Human Planet 
22.00 180 Derajat 
23.00 Kompas Malam 
00.00 Showcase 


TvRI 

04.00 Jalan-jalan Islami 

04.30 Indahnya Pagi: MUI 

05.30 TVRI Sport 

06.00 Indonesia Pagi 

07,00 Pelangi Nusantara 

08.00 Dialog Aktual 

09.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

09.03 Yuuk Hidup Sehat 

10,00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

10.03 Sitkom Tarzan 
Betawi 

11.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

11.03 Dialog Kerja Sama: 
Kampung 4 Pilar 

12.00 Indonesia Siang 

12.30 Sapaan Rohani 

13.00 LB TOkoh 

13,30 TV Edukasi 

14.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 


14,03 TV Edukasi 

14,30 Inovator 

15.00 Cerdas Cermat 4 
Pilar 

16.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

16.03 Musik Sore 

17.00 Kartun Anak 

18.00 Sinetron Drama 
Indonesia 

19.00 Indonesia Malam 

20.00 Motivator 

21.00 Bincang Malam 

22.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

22.03 Musik Variety 

23.30 TVRI SPort 

00.00 Indonesia/Interna- 
sional Terkini 

00.03 English News 
Service 


eCTI 


04.30 Seputar Indonesia 
Pagi 

106.00 Go Spot 

07.00 Dahsyat (Live) 

09.00 Sinema Pagi: Cinde- 
rela Sefpatu Butut 

11.00 Intens 

12.00 Seputar Indonesia 
Siang 

12.30 Sinema Siang: 
Kuderek Cintamu 
Kepelaminan 

14.15 Cek & Ricek 

14.45 Silet 

15.30 Olivia 

16,30 Seputar Indonesia 

17.00 Layar Drama Indo- 
nesia: Hanya Kamu 

18.00 Layar Drama Indo- 
nesia: Putri Bidadari 

19.15 Layar Drama Indo- 
nesia: Yang Masih 
di Bawah Umur 

20.15 Layar Drama Indo- 
nesia: Tukang Bubur 
Naik Haji the Series 

22.00 Mega Sinema: 
Janji Jono 

00.00 Box Office Movie: 
Indiana Jones And 
The Last Crusade 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


€scrv 


04,30 SL Liputan 6 Pagi 
06.00 Was Was 
07.00 SL SCTV Musik 

Inbox 
09.00 Halo Selebriti 
10.00 SCTV FTV Pagi 
11,00 Liputan 6 Terkini 
12.00 SL Liputan 6 Siang 
12,30 SCTV FTV Siang 
14,30 SL Eat Bulaga 

Indonesia 
16.00 Liputan 6 Terkini 
16.30 SL Liputan 6 Petang 
17.00 New Cookies: 

Idol Minggat 
18.00 SCTV Sinetron: 

Super ABG 
19.00 SCTV Sinetron: 

Ustadz Fotocopy 
20,30 SCTV FTV Istimewa 
22.00 SCTV Sinetron: 

Si Biang Kerok 
22.30 Liputan 6 Terkini 
23.00 FTV Utama 
01.00 Liputan 6 Malam 


ET 


03.55 Topik Pagi 

05.00 Wisata Hati 

05,30 Lensa Olahraga 

06.30 Hati ke Hati Ber- 
sama Mamah Dedeh 

07.30 Perempuan Hebat 

08.00 Fresh and Fun 

08.30 Friends 

09.30 Seleb (@ Seleb 

10.00 Style 

11.30 Topik Siang 

12.00 KLIK! 

13.00 Tom & Jerry 

13.30 Chhota Bheem aka 
Bima Sakti 

14.00 Tom & Jerry 

14.30 Chhota Bheem aka 
Bima Sakti 

15.00 Ghost Gang 

15.30 Chhota Bheem aka 
Bima Sakti 

16.00 Mir. Bean 

16,30 Suka Suka Nizam 

17.30 Topik Petang 

18.00 Pesbukers 

19.30 Catatan si Olga 

20.30 Coffee Prince 

21.30 Mels Update 

22.30 Mata Lensa 

23.30 XYZ 

00.00 Topik Malam 


MNCTV 


04,30 Lanjutan Taman 
Hati 


05.30 Lintas Pagi 

06.00 Starlite 

06.30 Disney Club: Mickey 
Mouse Club House 

07.00 Disney Club: 
Doc Mestuffins 

07.30 Upin Ipin The 
Movie: Upin Ipin 
Sang Juara 

08.30 Serial Pilihan: 7 
Kurcaci Ketemu 
Mumi 

10.00 Kisah Unggulan: 
Ronaldowati 

11,30 Lintas Siang 

12.00 Layar Kemilau: 
Sangkuriang 

13,30 | Drama: Anak Ruwat- 
an Berambut Gimbal 

15.00 Di Antara Kita 

15.30 Lintas Petang 

16.00 Animasi Spesial 

17.00 Drama Spesial 

17.30 Aladdin 

18.30 Tendangan 
Si Madun Season 2 

19.30 Jagoan Silat 

20.30 Raden Kian Santang 

22.00 Tobat Sambel 

23.00 Intermezzo 

00.00 Sidik 

00.30 Lintas Malam 


05.00 Program Religi Pagi: 
Mamah & AA 

06.00 Fokus Pagi 

07.00 Kiss Pagi 

08.00 Sinema FTV Pagi: Di 
Ujung Penantian 

10.00 Sinema TV Spesial: 
Tiara 

12.00 Patroli 

12.30 Drama Korea: Pasta 

14.00 Drama Korea Siang: 
King 2 Heart 

15.30 Kiss Sore 

16.30 Live Fokus 

17.00 Rujak Manis 

18.00 Drama 
Seri Keluarga: TBA 

19.00 Sinetron Unggulan: 
Jalan ke Surga 

20.00 Sinetron Unggulan: 
Hikayat Ali Baba 

22.00 Mega Bollywood: 
Kal Ho Na Ho 

01.00 Fokus Malam 


METREFTV 


05.05 Metro Pagi 
07.05 Bedah Editorial 
Media Indonesia 


08.05 8 Eleven Show 

1,05 Eagle Awards: The 
Finalist 

11,30 Metro Siang 

13,05 Wide Shot 

17.05 Metro Hari Ini 

19,05 Suara Anda 

20.25 Otoblitz 

21.05 Top Nine News 

21.30 Mata Najwa 

22.30 Stand Up Comedy 

23.05 Metro Realitas 

23,30 Metro Sport 


06.30 Apa Kabar 
Indonesia Pagi 
09.00 Album 1 
04,30 Matt 09.30 Kabar Pasar Pagi Lukisan yang 
05.00 Khazanah 10.00 Coffee Break . : 
05.30 Sport 7 12.00 Kabar Siang Berbicara Seribu Kata 
06.00 Ragam Indonesia 13.00 Kabar Haji 


06.30 Redaksi Pagi 
07.30 Selebrita Pagi 
08.15 Makan Besar 
08.45 Gak Nyangka 
09.15 Ups Salah 
09,45 Spotlite 

10.45 Warna 

11.30 Redaksi Siang 
12.00 Selebrita Siang 
12.30 Bocah petualang 
13.00 Laptop Si Unyil 
13,30 Dunia Binatang 
14.00 Koki Pintar 
14,30 Brownies 

15.00 Tau Gak Sih 
15,30 Fish N Chef 
16.00 Jejak Petualang 
16,30 Redaksi Sore 
17.00 Indonesiaku 
17.30 Orang Pinggiran 
18.00 Hitam Putih 
19.15 On The Spot 
20.00 Opera Van Java 
22,00 Bukan Empat Mata 
23.45 Dua Dunia 
00.15 Komunitas Unik 


GlobalTV 


05.00 Dora The Explorer 
05.30 Kura-kura Ninja 


16,00 Fokus Selebriti 

16.30 Naruto 

17,30 Transformer Prime 

18,00 Untung Ada Sule 

19.00 Big Movies I: The 13 
Warrior 

21.30 Big Movies II: Shark 
Attack 3 

00.00 100 Sport 


04,30 Kabar Pagi 


13.30 Ruang Kita 
14.30 Kabar Pasar 
15.00 Indonesia Super 
Match: Sriwijaya 
FCVS Persipura 
Jayapura 
17.00 Kabar Petang 
19.00 Kabar Utama (Live): 
Round Table 
20.00 Apa Kabar 
Indonesia Malam 
21,00 Kabar Malam 
22.00 Menyingkap Tabir 
22.30 Kabar Arena 
23.00 Kabar Hari Ini 


TRANS 


04,30 Reportase Pagi 
05,30 Islam Itu Indah 
06.30 Insert Pagi 

07.30 New Rangking 1 
08,30 Peppy The Explorer 


i terbuat dari pernis Vietnam berjudul 
Tn Ka “Woman from the North Vietnam" dan auctioneer.com. IYGPWI 
10.00 1d3ntik 


10.30 Moccachino 
11.00 Insert Siang 
12.00 Bioskop Indonesia 


KEKUATAN visual yang menggantikan 
kata-kata tampaknya bisa dirasakan 
pada saat menikmati sebuah karya seni 
lukis. Bahkan, mahakarya yang khas 
mampu menggambarkan karakteristik 
kuat dari sang pencipta hingga 
penikmat larut dalam goresan kuas di 
atas kanvas. Sensasi seperti ini akan 
Anda rasakan saat berkunjung ke Lelang 
ArtFordable. 

Terdapat 120 pilihan karya seni 
yang beragam. Dimulai dari seniman 
senior sampai seniman muda, mulai 
dari seniman Yogya sampai seniman 
Bali, dan dari Indonesia sampai China. 

Anda yang tertarik koleksi lukisan 
China, nikmatilah karya yang berjudul 
“Red Shadow in Guilin”, “The Chinese 
Opera Dancer”, “Treasure Hunt", 
dan “Dragonfiy on Cherry Blossom”. 
Perhatikanlah tiap detail pada lukisan- 
lukisan tersebut. Masing-masing karya 
memiliki daya tarik sendiri sehingga 
mudah sekali mencocokkannya dengan 
perabot modern di rumah. 

Sementara itu, koleksi dari Vietnam 
akan memperlihatkan karya yang 


“Red Trees at the Hanoi Old Ouarter". 
Lukisan Vietnam sering memberi kesan 
pemandangan yang kaya akan warna 
dan tekstur, 

Tak kalah saing, permintaan 
akan karya seniman Indonesia Wenas 
Heriyanto juga masih tinggi. Gambaran 
pose dan ekspresi hewan yang unik 
dapat ditemukan dalam empat karya 
berbeda. Melalui karyanya, Wenas, 
mampu menerjemahkan emosi, bahasa 
tubuh, dan warna melalui goresan 
kuasnya. 

Lukisan-lukisan lain yang layak 
untuk dikoleksi berasal dari seniman 
Yogyakarta, seperti Syahrizal Pahlevi, 
Kasih Hartono, Tumariyanto, Istasius 
Praditya, Antoni Eka Putra, dan Wawan 
Geni. Mereka telah dikenal dengan 
keterampilan kerja dan penghargaan- 
penghargaan yang telah diraih. 

Nikmatilah beragam lukisan pilihan 
yang akan dipamerkan pada 11-12 
Oktober 2012 di The Energy Building, 
Jakarta. Acara lelang akan diadakan 
pada 13 Oktober 2012, mulai pukul 
13.00 WIB, Informasi dan pendaftaran 
dapat diakses di situs www.sidharta- 


artfordable Men 


ta Kamis - Jumat 
Seri 11-12 Okt 2012 


Info siDHartA 
P. 462816 104 146 


@. infoesidharta-auctioneer.com 


(TMNT) 14.00 Reportase Siang Sabtu, 13 Okt2012 @10.00-20.00 WIB http//wwwsidharta-auctioneer.com 
06.00 Spongebob 14.30 Sketsa @13.00 WIB Id @SidhartAuctions 
Sguarepants 15,45 Show Imah 
08.00 Avatar The Legend 16,45 Reportase Sore | 
of Aang 17.15 Insert Investigasi Newstar 
08.30 Awas Ada Sule 2 18.00 Ethnic Runaway 9 
09.30 Hot Spot 19.00 Tahan Tawa (KOMPASTV : pukul 16.30 WIB) 
10.00 Obsesi 20.00 Bioskop Indonesia: i i 
1100 Indonesia Bicara Tombo Ati Program yang membahas dunia musik, 


12.00 Buletin Indonesia 
Siang 

12.30 FTV: Inikah Rasanya 
Punya 2 Pacar 

14,30 100 & Ampuh 


22.30 Bioskop TRANS TV: 
Johny Mnemonic 
00.00 Indigo 


film, dan buku yang sedang tren, menjadi 


perhatian, dan buruan masyarakat. Program | 


ini juga menjadi referensi acara musik, seni 


teater, dan film yang sedang diputar atau 
digelar. 


# Acara dapat diubah oleh pengasuh televisi. 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 10 Oktober 2012 


INFO FILM BIOSKOP LENGKAP 


CG , nema XXI 


AO KAI 
AT 


KEMANG VILLAGE 


TAKEN 2 
14.05 - 15,55 1745 - 19.35 
PREMIUM RUSH 
1440 - 16.50 - 19.00 
LOOPER 
14.35 - 16.55-19.15 
FINDING NEMO 3D 
1230 - 1440 16.50 - 19.00 - 21.10 
TED : 13.00 - 15.10- 17.20 - 19.30 - 21.40 
RAVEN : 1245 - 14.55 - 17.05 - 19.15 - 21.25 


BIOSKOP KLIK WWW 


yo Tue DiRectoR or | 


j JOSEPH 
GORDON-LEVITT 
Ja On or si 
UNT 


A SERIAL KILLER 
HE MAN 
HUNTED BY YOUR FUTURE. 
HAUNTED BY YOUR PAST, 


21cineplex.com 


DAN JAM MAIN 
at — aa 


Fi 1 aah, 


BRUCE 
WILLIS 


WHO INSPIRED HIM 


12.15 2125 


WRITTEN AND DIRECTED BY 
RIAN JOHNSON 


12.30 2110 


12.15 21.35 


ADIPATI DOLKEN 
REZA RAHADIAN 
ELYZIA MULACHELA 


Preertore 


GADING XXI PREMIERE - PINTA LENAYAN GA x 


PLAZA SENAYAN XXI - SENAYAN CITY XXI - 


HOLLYWOOD XXI » KASABLANKA XXI » 


LOOPER : 
MAL KEMAN 


1230- 


P 40.000.- 
JL PANGERAN ANTASA 


'ATRIUM « GADING » 

ARION » CINERE « 

BOGOR TRADE MALL 

1230 1440 -1650-19.00-21.10 


DEPOK 
PLATINUM CIBINONG SAUA, 
.30-14.30 -16.30-18,30 - 


BELLANOVA « GALAXY - 
METROPOLIS « BTC - 

MALL LIPPO CIKARANG 
12.45-14.45 -16,45- 18.45 -20.45 
BLITZ GI » BUITZ TK 
14.45-17.00-19.15-21.30 

BUTZ BCP 

14.15-16.30 -18.45-21.00 


I NO 


JADWAL 


Premtere 
14.50 
VILLAGE LT 


SPESIAL HARGA PROMO (WAKTU TERBATAS) 


th 
Premlere: 
RP 50.000,- (SENIN-JUMAT): 

75.000, (SABTU/MINGGU/LIBUR) 

2D : RP 20.000,- (SENIN-KAMIS): 
RP 35.000,- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 

3D : RP 25.000,- (SENIN-KAMISI: RP 30.000,- (JUMAT): 
R (SABTU/MINGGU/LIBURI) 


17.10 - 19.30 - 21.50 
3 MRO21 290 56 866 


PLAZA SENAYAN XXI 
PONDOK INDAH 1 XXI » 
CITRA XXI » METROPOLE XXI « 
AARTHA GADING XXI 
KALIBATA XXI « BOTANI XXI « 
CBD CILEDUG XXI - 
MEGA BEKASI XXI 
BEKASI SGUARE XXI 
BLOK M SGUARE - 
SUPI - DAAN MOGOT - 
SUNTER - CIBUBUR - 
TAMINI - KARAWACI - 
DETOS » WTC SERPONG « 
PONDOK GEDE « CILEGON « 
GRAND MAL BEKASI 

1 1245 14.55 -17.05-19.15-21.25 


RP 25.000.- (JUMAT: 


36 JAKARTA SELATAN 
THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


ATRIUM » GADING . 

AARION - CINERI 

ANEGON NOCOR TRADE MAL 
12.15-14.25 16.35-18.45 -20.55 
PLATINUM CIBINONG SGUARE 
1215-14.15-16.15-18.15-20,15 
PEJATEN VILLAGE XXI « 

CITRA XXI « METROPOLE XXI « 
KALIBATA XXI - BOTANI XXI - 
CBD CILEDUG XXI - 

MEGA BEKASI XXI 

BEKASI SGUARE XXI « 
METROPOLITAN XXI » 

BLOK MSGUARE « SLIPI « 

DAAN MOGOT - SUNTER 
CIBUBUR - TAMINI - 

DETOS - KARAWACI - 

WTC SERPONG - 

PONDOK GEDE - 

MARGO PLATINUM « 

SRAND MAL BEKASI 


3-D WITH INDONESIAN SUBTITLES 


KASABLANKA XXI 3-D 
12.15-14.25-16.35-18.45-20.55 
BLITZ PP 3-D 

13.30-16.00 - 18.30-20.45 
KEMANG VILAGI OX 3-D » 
GADING XXI 

PURNA AD » BOTANI XXI 3-D - 
SERPONG XXI 3-D » 

MEGA BEKASI XXI 3-D 
12.30-14.40 -16.50-19.00-21.10 
BLITZ MOI 3-D « BLITZ CP 3-D 
14.45 - 17.30-20.00 

PLUIT VILLAGE XXI 3-D 


IT: TK 

12.45 -15,00-17.15- 19.30-21.45 
PEJATEN VILLAGE XXI 3-D « 
GANDARIA XXI 3-D - 

UUVING WORLD XXI 3- 
KARAWACI XXI 3-D - 

CBD CILEDUG XXI 3-D 
12.30-14.40 


14.30-16.45 -19.00 


CUANTUNG » BUARAN - GALAXY - 
BELLANOVA - METROPOLIS « BTC. 

MALL LIPPO CIKARANG 

12.30 - 14.30-14.30 - 18.30-20.30 

HOLLYWOOD XXI - 

PURI XXI » GADING XXI « 

BINTARO XXI - TIM XXI « 

SETIABUDI - CILANDAK 

12.45. 14.55-17.05-19.15-21.25 

(PX PLATINUM XXI 

13,00. 15.10-17.20 19.30-21.40 

UUVING WORLD XXI 

1650-1900-2110 


Maag 17.00 -19.15-01.30 


KUNINGAN CITY XXI - 

PLUIT VILLAGE XXI « 

PLAZA BLOK M 

12.30-14.40 -16.50- 19.00-21.10 
CILANDAK 


30-21.40 


SENAYAN CITY XXI « 
KASABLANKA XXI » 
| EMPORIUM PLUIT XXI - 


WITH ENGLISH SUBTITLES : NINA 


PLAZA SENAYAN XXI - 

PONDOK INDAH 1 XXI 
12.30-14.40 -16.50- 19.00-21.10 
PLAZA INDONESIA XXI 
12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 
BLITZ GI 


1 14.30-16.45 19.00-21.15 


CNEGoN 

12.30-14.40 -16.50-19.00-21.10 
BOGOR TRADE MALIL 
12.30-14.30 -16.30-18.30-20.30 
'ATRIUM » GADING - ARION 
12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 
CINERE 

12.45 14.45-16.45 - 18.45-20.45 
DEPOK - METROPOLIS « 

TC 


BTC - BUARAN 

13.00-14.50 -16.40-18.30-20.20 
BLOK M SGUARE - 

SIUPI » SUNTER 

DAAN MOGOT - 

KARAWACI » 

WTC SERPONG - 

GRAND MAL BEKASI 
13.00-15.00 -17.00-19.00-21.00 
CIJANTUNG » 

MALL LIPPO CIKARANG 
13.15-15.05 -16.55- 18.45-20.35 
CBD CILEDUG XXI 
13.15-15,15-17.15-19.15-2115 
PONDOK GEDE 


BLITZ GI 3-D : 14.45-17.00-19.15 


SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH - IN 


12.15-15.55 -19.35 
FORMASI FILM DAN 


BIOSKOP 


1 1230-14,40-16.50-19.00-21.10 
| BUITZ GI - BLITZ TK 
11845-15.15-17.15-19.15-2115 
FX PLATINUM XXI » 
PLUIT VILLAGE XXI « 
MARGO PLATINUM 
12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 


BLITZ PP 
I2A5 144216455 1845-2045 
KUNINGAN CITY 

KEMANG VILLAGE Eka 
13.00-15.10-17.20-19.30-21.40 
BLITZ PP VELVET 

13.15-15.15 -17.15-19.15-2115 
PLAZA SENAYAN XXI » 

PURI XXI » BINTARO XXI « 
PONDOK INDAH 1 XXI » 
SEASON CITY XXI « 

METROPOLE XXI » 

AARTHA GADING XXI 

UUVING WORLD XXI « 

CBD CILEDUG XXI - 


13,00-15:00-17.00-19.00 
Pur mor 

14.45 17.00-19.15 -21.30 
STUDIO XXI EX » 
PLUIT JUNCTION XXI - 
GADING XXI - SERPONG XXI « 
MEGA BEKASI XXI 
13.15 15.15-17.15-19.15-21.15 


BLITZ CP 

1 1245-15.00-17.15-19.30-2145 
SURYA M2 

12.45 14.45-16.45 18.45-20.45 
BLITZ BCP 


13.00 -15.00-17.00-19.00-21.00 
PEJATEN VILLAGE XXI 
GANDARIA XXI » 

KARAWACI XXI 
16.50-19.00-21.10 
BLITZ MOI VELVET : 19.15-21.30 


13.30-18.00 
KETIK 


11215-1605-19.55 


NAMA BIOSKOP KIRIM 


EMPORIUM PLUIT XXI - 
PLUIT JUNCTION XXI - 


Gi 
GANDARIA XXI « 


LUVING WORLD XXI 
12.45 -14.55-17.05-19.15-21.25 


wafiBorg kini 


BSD XXI - PLAZA BLOK M » 
LA PIAZZA - EKALOKASARI 
11245. 14,55-17.05-19.15-21.25 
SENAYAN CITY XXI « 

KEMANG VILLAGE XXI 
13.00-15.10 -17.20-19.30-21.40 
PLAZA INDONESIA XXI - 
KASABLANKA XXI » 

PLUIT JUNCTION XXI » 
GANDARIA XXI 

SERPONG XXI » 

MARGO PLATINUM 

1001500 100:.19.00-21.00 


Too Sisg0. 1800 20.30 


1 
13.15-15.15-17,15-19.15-21.15 
BLITZ PP » BLITZ TK « BLITZ BCP 
13.00-15.30 -18.00-20.30 
ANGGREK XXI » CITRA XXI 
14.05-17.55 -21.45 

BLITZ MOI 
12.45-15.00-17.15-19.30-2145 
PLUIT VILLAGE XXI 

163821845 -2035 

BLITZ 

kabin 1545.1900.0115 


BIPASHA BASU 
IMMAAN HASHMI 
ESHA GUPTA 


MEGA 
| Aa Pa -21-15 
SMS 


KARAWACI XXI PREMIERE 
12.15-14.35 -16.55-19.15-21.35 
STUDIO XXI PREMIERE EX - 
PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE - 
SENAYAN CITY XXI PREMIERE « 
KASABLANKA XXI PREMIERE - 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE - 
PURI XXI PREMIERE - 

KEMANG VILLAGE XXI PREMIERE - 
GANDARIA XXI PREMIERE » 
UUVING WORLD XXI PREMIERE 
12.30-14,50-17.10-19.30-21.50 


GADING XXI 

12.00-12.30 -14.20- 14.50-16.40 - 
17.10-19.00.19.30-21.20-21.50 

KALIBATA XXI - KARAWACI XXI - 

METROPOLITAN XXI - 

BLOK M SGUARE - 

CIBUBUR - EKALOKASARI - 


LL 
12.00-14.20-16.40- 19.00-21.20 
PLAZA INDONESIA XXI - 

| PLT JUNCTION XXI 
12.30-14.50 -17.10- 19.30-21.50 


GADING DU Peng 
12230.14.20-16.10-18.00-19.50-21.40 
STUDIO XXI PREMIERE EX » 

PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE - 
KASABLANKA XXI PREMIERE - 
EMPORIUM PLUIT XXI IERE - 
PONDOK INDAH 2 XXI PREMIERE « 
GANDARIA XXI PREMIERE 
1245-1435-1625-18.15-2005-2155 


| stupio xg Ex 


| HOLLYWOOD XXI « 
EPICENTRUM XXI « 
PLUIT JUNCTION XXI » 
PONDOK INDAH 2 XXI « 
ANGGREK XXI » 


IWAN SEMANGGI » 


| HAHA @ilanpar 

-16.10-18.00-19.50-2140 
» BUTLPP VELVET 

13,30-15.30-17,30- 19.30-21.30 

| cap CuenuG du - 

ATRIUM « GADING - 

DETOS - CINERE « 

BOGOR TRADE MAL - 

GRAND MAL BEKASI 
1540: 1130. 19.20-21.10 


00 1300 1700 Ig DO 21.00 
CITRA XXI: 12.15-16.05 -19.55 


DARI PONSEL 


1 1445 17.00-19.15-21.30 
ANDA 


FX PLATINUM XXI - 
HOLLYWOOD XXI 
EPICENTRUM XXI 
KASABLANKA XXI » 
KUNINGAN CITY XXI 
EMPORIUM PLUIT XXI » 

PLUIT VILLAGE XXI « PURI XOXI 
PONDOK INDAH 2 XXI 
PONDOK INDAH 1 XXI 
KEMANG VILLAGE XXI - 
PEJATEN VILLAGE YOXI » 


LE XXI « 
AARTHA GADING XXI - 
UUVING WORLD XXI « 
SERPONG XXI » BSD XXI - 
CBD CILEDUG XXI « 
MEGA BEKASI XXI - 
BEKASI SAUARE XXI 
BOTANI XXI - SEMANGGI « 
SETIABUDI - CILANDAK - 
PLAZA BLOK M - GM « 


LA PIAZZA - DETOS 
12.15. 14.35-16.55 19.15-21.35 


PLAZA SENAYAN XXI - 
SENAYAN CITY XXI « 


PLUIT XXI 

PLUIT VILLAGE XXI « PURI XXI 
PONDOK INDAH 1 XXi 
KEMANG VILLAGE XXI 
PEJATEN VILLAGE XXI 
GANDARIA XXI « BINTARO XXI 
METROPOLE XXI » 
GADING XXI » KALIBATA XXI 
BOTANI OK « SERPONG XX « 
LIVING WORLD XXI » 
KARAWACI XXI « BSD XXI » 

MENROPOLITAN 
BLOK M SGUAN 
PA BLOK Me CMUNUR - 
TAMINI - CILEGON « 
EKALOKASARI 
WTC SERPONG » 
MARGO PLATINUM 
12.15-1405-15.55-17.45-19,35-2125 
DEPOK 
12.45-14.35 -16.25-18,15-20.05 
SURYA M2 - CIJANTUNG « 
MALL LIPPO CIKARANG 
13.00. 14.50-16.40 - 18.30-20.20 
BLITZ MOI VELVET 
14.00- 16.00-18.00 20.00-22.00 


BELLANOVA - METROPOLIS 
13.15-15.05 -16.55-18.45-20.35 
BLITZ CP 
1900-1818-14309-1730-1845- 
19.45.2100 -22, 

PONDOK Bebe 0 


14.05-17.45 -21.25 
BLITZ TK VELVET 


OTOMOTIF 


Miliki All New Sportage, tha most styi 


www klamobil.com 


h & award winning Crassaver Utility Vehicle dengan mesin 


Theta II 20 Dual CVVT yang paling powerful di kelasnya, mulai dari harga 240 jutaan". Untuk menambah 


Card dengan berbagai kemudahan dan fassitas. 


manan Anda, setiap pembelian All New Sportage akan mendapatkan All New Spartage Platinum 


“Segera kunjungi Showroorn KIA terdekat dan dapatkan All New Sportage impian Anda. All New Sportago 


Juga hadir dengan tras 


SPorracE 


“Syarat 


Danlars: 
(ABUBUR: (021) 82499008/09. BINTARO: (021) 7458034-25 JAKARTA UTARA: 


smisi Automatic dan tipe Piatinu 


mn ketentuan berlaku 


“Marga bertaku untuk transerbsi Marual, of the road DKI Jakarta, 


Ka 


(021) 6511717, JAKARTA PUSAT: (021) 4220780. 


JAKARTA SELATAN: (021) 8301800/03, 7302858, 29237060, JAKARTA BARAT: (021) 5322634, BEKASI! (021) 88964212. 
“SERPONG: (021) 5370909. SERANG: (0254) 227575. 


Parts Hotine: (021) 26708080, KIA Guard 24 Jam: (021) 65302010. 


IKI Kia Motors Indonesia (EJ @KiAmotorsiD 


MOBIL DIJUAL 


Panam 


SANNY AUTO GALLERY 
Al 4 Black Rotary Gear 
R Evogue,Vogue,Sport' 
Kgd Oa -45853188/Str 0625618 


SANNY AUTO GALLERY 
Hummer H3'10 Putih 3TV Cam 
Japan Ver Ori RHD Chrome Pack 
Kgd 021-45853188//Str 6525678 


SPECIAL Lag 


VALENTINO MOTOR 
New & 


29 PDK "12 White 


2:0121-75902390,021-7590231 


VICO AUTO 
Porscha Boxster 2.7 White On 
Red Full Opt hub:02126218887 


WILLIAM MOBIL 
R Evogue 2.0 5Dr/4Dr fopt 
New Hummer H3 
Black, White, Ri 
9909 h 


Tag FP VR 20, 2cam, 3mor 
ramic Brake, Di 
tioning systen 


FN PORSCHE 


LK 


1 3854827-30 
EURO MOBIL 


Porsche 911 Turbo, Abu?, Brand 
new. Hubungi: 08151820485, 
0818970007 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Wrangler JK Sport '2011 black, 
Adoor ,km 7000,Stnk Panjang 
Hub 081 2232 5001 


AAND3 AOvaa 


3 3854827-30 
EURO MOBIL 
Autobiography, Voge, Sport, 
Ultimate, putih, hitam, Brand 
New.08151820485/0818970007 


Pavi 


A6,2.0 Turbo'2011 Hitam Km9rb 
Mulus Sekali Seperti Baru, Hub: 
0813.1112.7984 “isi 


CHOSEN AUTOCARS 
“07 Slineplus, Black, 333 HP” 
New,Panoramic,Airsus, Full.Opt 
K.Gading 2938 5555 / 33522239 


05 Th 2010 Hitam S-Line Mulus 
Sekali Seperti Baru, Hubungi: 
70.555.667 / 0878.378.878.66 


05 2.0Turbo FSI Hitam'10 F.Opt 
Tgn 1, Kond.Istmw, Panoramic, 
Sound B10,Telp,DVD, 5 Line, 
Velg R19, Hub 021 33800178 


Rs 3 - BACK -. OTR 
yuad $ Tronic 
P (O-100Kr 

ady Whit 
Jatchback”E 
One. & Only In. Tov 
Blinkz Motors, 4585 311 


TT S Line 09 facelift 12 silver int 
red/F1shift bose book & spare 
key:0857-7879-9835 


3201 E90 '2008 Hitam,Tangan 1 
Dr Baru,Bagus & Terawat, Servis 
Record BMW.275jt 98811897 


320i Lci Exc'10, 325111 M.Edt 
523i 106 & 5231109 4 5231 "10 
523i Exc10,5231Exc'11,5281 
Exc11,528i  Exc'12,5301/09,”10 
Bestindo Ph : 74868000” 


520 D'2012 Hitam Km.15rb"'"" 
Langsung Nama, Seperti Baru 
Hub:(021) 75921295 V-Motor 


520 exc 2012 silver km2rb sroof 
keyless 1008 spt baru F-opt 
pemakai Isg Hub:99622899 


5201 Hitam'0A Km.27 Rb, Srvice 
Record, Mulus, Terawat. Garaga 
Motorsport “si 9916-1997-890 


523i, Hitam, Th 2010, model 
baru, bagus sekali, seperti baru, 
695Sjt, Ph.70878955 


523105 Akh Silver Lht Msh Bgs 
Skl 1Unit Saja Kredit Macet Mrh 
279Jt 08567837910. 


5281 010 silver, 17rb mil, kondisi 
mulus, lubungi “#4 
021-72798485 / 082112795967 
530 "2004 Hitam Km.60rb Jual 


cepat 245jt (Nego) Hubungi: 
0813-98806238 Jks NO.SMS 


630i Coupe, 2005, Hitam/ Biege, 
KM 25.000 Hub: 99577528 


730 Li 2011 Vin 2010, Black on 
Beige,Free Svc sampai2016,3TV 
STNK Pnjang. Hp: 9292-8383 


7301L hitam'2004 KM.49Rb Serv 
Rec Astra Istw 435 Nego Serius 
Hub:92921054 - 79192373 


AUTOHAUSE IMPORTS 
“ X6 Facelift Black 
640 M Packaged White 


Pluit 66601313/Snter 29450877 
BESTPRICEGLAKESIDE AUTO 
xe 


X1 "10 Hitam#X5 '01 Hitam.PS8 
Auto SPBU Tanah Kusir Hub: 
96992001 / 72895801 Mg Buka 


X1 Sdrive 18 thn 2011 Hitam 
ATPM Warranty H 455jt Ontr 
nego 72791616 / 085691904722 


X1-1.81 12 X1-20.D 11 

X3-2.5104 ““ X3-2.0D Bsns'11 
& X3-2.5i "05 “& X3-2.5 "07 

353.511 0D/11,730 Li"10 


5, 
Bestindo Ph : 74868000 


X5 3.0 Executive'05 Pk/07 hitam 
Facelift, Panoramic. Ph 4210789 
0811.970214 - 08.7878,555.255 


X5 3.011 Turbocharge, X3 
2.0d'11 X1 2.0d'11 Spt Br,ATPM 
belum BBN Hitam,Bisa Leasing 
081287880777--08558861168 


X5 4.8 AT 05 panoramic,Hitam 
air susp,VR20,ban bre7351L '02. 
Gunung Sahari 3/5 ph 4259084 


DH mevroter 


Camaro SS Coupe'10 Yellow 
Bumblebee km.brb ...Spt.Baru 
Metro Mobilindo 021-65861571 


Captiva Diesel VCDI AWD 2.0 
A/T'09,Abu? Met, Pajak Pjg,Asu 
rasi,Audio Hub:0815 8826 277 


Captiva, Trail Blazer, Colorado, 
Orlando,Bonus menarik hny di 
Sun Mtr kalimalang ph.8648515 


Trail Blazer / Captiva/ Orlando 
Indent Sekarang,Oktober Dapat 
Hub.Sun Motor Jl.Panjang No.1 
Kebun Jeruk Jakbar Ph.5321359 


DM corvsurr 
APM SAHARA LIMITED EDT! 


Wrangler 3.6 Sahara Arctic & 


mited Edtio 


APM WRANGLER SPORT! 


Wrangler 36 Sport 
Renegade/Platinum/Mountair 
) Get. 0 


pa pl 
3Years APM Full 


CHRYSLER SLIPI 
New Chrysler 300 C4 
Wrangler Sport Platinum,Moun- 
tain/SaharaArtic/Rubicon COD 
Grand Cherokee 3.6 & 5.7 R-Stok 
Jeep Compas,Patriot 2.4 Ltd '12 
“Dodge Journey" 
43 Years ATPM Warranty 


021-29308685 / 081287577717 
GCHEROKEE £ A LD 11 


Jeep Wrangler Sahara Dsl AT 11 
Putih, KmLIrbNR18,JKIL,Tp Dl 
Din Perempatan Radio Dalam 
(PNS) No 59 Ph 7211118 Lb bk 


Jeep wrangler sahara long putih 
/T1 km3rb Stik Feb'12 Kond spt 
baru 698 Nego“0813.1818.8177 


Jeep Wrangler Sahara- Artic' 12 
putih,km3rb,BBN Stnk a/n pem- 
beli 99,9baru cash/kredit nego: 
021-97911111 Pin BB: 323dcbff 


Jeep Wrangler Unlimited 3,8 AT 
2008 w Hijau tua(dpnt) km 24rb 
VRI7 Tp dbl din Full ors Tanah 
Abang II no.66 Ph 34833131. 


Sport platinm/rubicon cod mw3 
Sahara Artic/Jeep. Compas' 
Grand Cherokee 3.6L & 5.7 
Dodga Journey / Patriot 
0211458 585 84 / 0211158 585 86 
HP. 0812 3000 5891 


Wrangler JK Sport 2010 putih. 
2DR km 10rb spt br, Jaksel. 
08161116563 


Wrangler Rubicon 4 Door '2011 
Sahara Tan, km Srb, Auto Royal 
B0S, HP 0812 822 02 306 


Wrangler Unlimited Sport 3.8 
NT Bensin 2010 Kuning 
Pintu,KM 13rb Hub: Best Car 
PMK bike 5/55 Ph:65860561/70 


MP oamatsu 


All New Xenia Ang Mulai 2.2jtn 
Granmax MB Anas Mulai 2jtan' 
Luxio Angs. Mulai 2.3Jt-an'" 


Pancoran.......7948303-7900651 
Dewi Sartika. 8095355 
Fatmawati, 7508833 
Bekasi......801949 - 88305225 
Radio Dalam. 7393002 
Tanjung Priob ..1403900 


II new xenia dp12jtn pu.serion, 
terios,luxioyr.stock free GPS prs 
cpt hub.55781717.95458738 


NI new xeniatpkt jujr)dp17/ang 
2,7.PickUp dp 7it:Terios dp 15jt 
Hub: 95151333, 0878 7825 2333 


Terios TX'2011,Manual, Hitam, 
Sgt Terawat,Tan I, Jual Cepat, 
BU,Rp.158)t : 021-92935568 


| FORD 


Escape 3.0 XLT 2004 Silver 
TV,Camera,Leather Radio Dlm 
168. 72791646/ 085691904722 


Escape XLT 2.3 AT'07/06,Hitam 
Metalik,Tan Ifull ors,sat trwt 
mulus. Hub:0856-97-6000-77 


Everest (2.5) Limited A/T'2011 
Putih, Airbag,3 TVxCam,Tani, 
Spt Br,Vieta Mttr Ph.9292.9668 


Everest 4.2'011 Putih PS8 Auto 
SPBU Tanah Kusir ph 96992001 
1 72895801 Minggu buka 


Everest Ltd 4x2 A/T'09 Putih 
Stnk Ith km low antik Hub. 
0813 1030 3007,0815 11 999583 


Fiesta 14 L Trendy'2011,Abu2, 
Nopil, Jual Cepat, BU, Rp.163Jt, 
Nego. Hub : 081807705387 


Fiesta 1.6 S A/T, Th 2011... 
Biru Met, Km16rblstimewa Skil 
Pakubuwono725.2333/725.1893 


IE konon 


Accord 2008 VTIL Slvr Tdp.75jt 
Civic 2008 18AT Stone Tdp.48jt 
CRV 2010 2.0 at htm”Auto High 
0858222.22266, 08131958.0015 


Accord VTIL AT 2010 w Hi 
km 16rb VR17,Jok kulit, E seat 
Xenon Krey full ors TT/K Tanah: 
Abang II no.6 Ph 34833131 


Accord, Brio, CRV, Freed, Jaz 
Free Vkool, Bunga Ot GPS 
Honda Mugen Puri 5835 8000, 
0818931972,93385722prosescpt 


Brio, Jazz, Freed, Civic, CRV, Rdy 
#Vcool.B901/Angzitn/TDP32jtn 
HondaAristaMangga2"6129999 


Brio,Freed,Jazz,Crv,City,Accord, 
Civic. Odysey,rdy,dptk aksr mnrk 
pih wrn. Honda Pluit 6677888 


City GD8 1.5ITSI ATS, thn'2006, 
abu metalik, Tan 1, kond, mulus, 
Hub. 4216006 / 087885005995 


City th20031DSi matic hitam tan 
I rawatan Dealer harga Rp 10zit, 
Hub: Win, Ph 0856-7730269 


CRV 20 AT Thn 2008 Silver. 
Seperti Baru, Radio Dalam 16 B, 
Hub: 085691901722 / 72791646 


CRV 24 '08 A/T Tgn 1, Hitam, 
3TV,KM 50rb,PT.Pioneer Juanda 
40, Jakpus.Hub: 08159933335 


CRV 24 A/T Th'2010 Service 
Honda Terawat Rp.287Jt Nego 
Bisa Kredit Hub:0816.1950753 


CRV 24 AT 2007 Silver Nopil 
tgn dr br km 60rb svc rec full 
ors bnr? antik sptbr 68168268 


CRV 2009, 2000CC, Warna 
Abu-abu Metalik Hubungi: 
087887805938 


Crv all new rdy“'Ace-Brio krdt no 
dprciv cty freed jazz”Vkool 
Honda jatinegara.021-85919898 


CRz 1 a hari type Alpha 


VIP Moto 


aa 118, 6 
5866766 open till night 


Elyssion 3.0 htm 05 dbl sroof j 
kittvxcam e.seat int rapi Tdp83 
a9.Bjt Auto Spood:08161615536 


Fred,CRV,Jaz promo mnrk& krdt 
tmrh.TT smua merk d.esmi 0857 
82140125/ 94588238/ 22b47c49 


Freed PSD 09 Htm tgn 1 pjk 1th 
mis s.pakai serv rec TDP45,Sjt 
ang.5,bjt B&G Auto:93116333 


Freed PSD/2010policeMletaKSlvr 

stone)AC digital pjkPig bln.8tdp 

35Jt Ang 5,584rbx47 sanda PMK 
197616563-085717229193 


Jazz RS AT'09/10 Htm Ori 
994km20rb,Serv Record,bs Krdt 
Dp 29,5j&(TT)08131717.0347 


New Accord VTi-L '09/08 Abu? 
Good Cond Lotec Auto Car PMK 
5.47-49 Ph.6540856-65851032 


New City RS A/T'2008 Akhir, 
iVTEC Hitam,Istimewa,Rp.185jt 
Nego Hub:0812-8444039 


New Odyssey'11 htm kmlorb s. 


rec TVecam e.seat dpn blk-425jt 
khis krd AxelCars:081361186888 


GMOI 


Pawai 


H1 '08-10x110 '09-11-Trajet '07 
#Avaga "08-09Santafe '07-084 
Tucson "05, AutoSAFE Pd Indah 
7293129/ 704177A1/ 28807887 


H1 CRDI Diesel/2010/2011 putih 
km 12rb, istw. TT/K. Psr Mobil 
Kemayoran Y 15 ph 65861570 


H1 GLS AT 2008 silver 9seats 
km 22rb asli svc rec ban srp bim 
ttrn antik spt br:08811596869 


H1 Royale Tdp 114jtan Ags5jtan 
New Santa Fe 113jt/Sjtan Bs TT 
99031668 - 081382317086 


Ban 


II New: Sportagej Picanto, RIO: 
Progio : Travelo: Ambulance: 
Hadiah Isg GPS. Hub: 790.2858 


Picanto Matic 2006 Hitam Km50 
rb asli full ors spt baru simp 
antik 70703680/0817733960 


' UDOKU 


Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 

kecil (sel) yang disel 

Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong 

dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya 1 angka) 
Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris, 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolom, 
Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area. 


but area, 


Gonceptis Sudoku 


By Dave Oiwen 


| 718 
39 |: 
4 


t 


Difficuliy Le 


Jawaban edisi sebelumnya 


“ac 


-loloja Nia 


emicansing.com 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 10 Oktober 2012 


| MOBIL DIJUAL 


isuzu 


All New GIGA FRR, FTR, FVR 
(4x2),FVZ Dump 6x4 Rdy,M.Bus 
16/12 Seat, Panther, DP Ringan 
/Bunga Os“ 5" Hub : Karabha 
Perkasa 021-6299318 / 6399500 


Dump Truck FVZ 6x4,FVM 6x2, 
FRR 4x2,FTR 4x2 box/bax,truck 
Elf 6/4 ban,Microbus 16/12 seat 
“D-Max single/double cabin Disc 
#bunga mnrik Hub:PT.Rahardja 
Ekalancar 6266370-56941588 


EIF Truk Box Almunium, DP Mrh 

Tenor dth, Paket Bunga Or, 

Pasar Minggu 7985333-: 7975333 
..1531 


2 15HB R A/T 2010 Warna 
Hitam,Mulus,STNK Pjg Best Car 
PMK Blok 5/55 Ph:65860561/70 


((X-7 GT Thn 2010,Ungu Li 
S.Roof, Bose, Km 16rb, Pjk Pj 
“ Hub: 0817 787 655 


CX-7 GT'2010/2009 Hitam Tgn-! 
Istimewa Serius Hub:92921054 
“79192373 


CX7 GT Facelift 2009 Abu-Abu 
Radio Dalam 168. 72791646/ 
085881182920 


RX 3, PUS AN laa Low, Km, 
,) 
Hub:15805343"WUM"92120611 


Il meraoes 


AUTO ONE KLP GADING 
CLS 350 Diamond Black/Black 
SLK 250 AMG Pack White/Black 
E 250 Cabrio Black '1 

ow Km, Lika New" 
02 158 585 84 / 021 458 585 36 
"HP, 0858 8888 8871” 


AUTO ONE SLIPI 
E 250 Cabrio "11 Black on Beige 
CLS 350 Black on Beige, AMG 
Pack Sunroof, TV Tuner, Back 
Cam,DVD H.Kardon,Night View 
sAuto One Premium Cars Bts 
021-29308685 / 081542729900 


AUTOHAUSE IMPORTS 
" CLS 350 AMG White,Black 
" SLK2506E250 Special Price " 
Pluit 66601313/Snter 29450877 


Benz 2 tipe E250 CGI AT, thn 
2010 Warna hitam metalik, 
jarang dipakai Hub: (021) 
7304326, 087775064573 


Benz C300 2010 hitam km 30rb 
seperti baru jual cepat 550Jt 
08562992235 


BEST PRICE @ CHOSEN CARS 
» CLS350 CGI 76 & CLS63 AMG 
" ML350 BlueTEC Sport Diesel- 
» G Pluit 66694555 -98007337- 


C 200 AT Clasic W Hitam Th 
2002 BU H 190Jt Nego Alamat: 
Pemancingan Telaga Tongyang 
Bks Tmr Tip 081210153106 


C 200 CGi Avantgard'11Htm 
Stnk 1th,km19rb,mis tnp cct 
/khs pmkai:510jt:08164815189 


C 200 Kompresor Thn 2009, Km 
30rb spt br, Radio dalam. 168 
72191616 / 085881182920 


C 230 Komp '98AT Elg,Black, 
JokKlt, Sound,Istw, Fatmawati 
sbrgApotekretna:082113251213 


C 240 fc.lift'05 Cubinete silver, 
VR 47, full Elg, km43rb. iD1 PRO 
Motor 4507941, 0813 8180 3668 


300 Avg'10 black on black, km 
35rb, grs ISP, STNK pjg.iD1 PRO 
Motor 4507941, 0813 6180 3668 


C-Class24005 BL3 Slvr.Elegn, 
Sanr#/AT, KM:109527, 225Jt. 
021.92260591 - 0818.675.954 


200 '08 Hitam km50rb bengkel 
resmi 374jt/Dp.208 Radio dim 
raya/14 hub.0812 820 20212 


200 CGI Facelift pk 2012 hitam 
km 900 serv rec jmn spt br.528jt 
(khs kredit)Axel Cars :26256586 


200 CGi Hitam 2010/2011 
(200 Kompressor Silver'2009 
BOS Sunter Hub:0816.734173 


230 Sport A/T'2006 Hitam 
Tgnl 235 Nego Serius Hub : 
92921054 - 79192373 


CHOSEN AUTOCARS 
CLS350 AMG, black&white, New 
CLS 63 AMG PerfrmnPack,Black 
SLK 250 AMG, Facelift, Black 
ML 350, Diesel,White,Amg, New 
K.Gading 2938 5555 / 70078198 


CIK'STORE AUTO GALERY 
250 coupe white ful opt ckp 
Tep40Ojt a9Sjtan:021-29450729 
1021-29450873/ 0858 80305132 


CLK 230 "2002 Cabriolet, Kom- 
presor, Avan Garde A/T. Softtop 
Collector,Item Full Ori.Hub: Brag 
081 682 1283 / 081 5896 3301 


CLS 350 th2012 Lsg Nama,Black 
or Black,Km.250,Pw.Back Door, 
AMG,Spt Baru. :021- 6827.6686 


CNN AUTO SUNTER 


E 250 AMG Coupe B.New'12 
Merah H.Krdn,Pano,Cam VR19 
E250 CGI AVG Estate'11 Htm 
Pano,Km.1rb 3TV,Atpm spt.br 
Valentino Mtr 021-75903390/2 


E 250 AVG Bran New "12, White 
int, brown, special price, ATPM 
knalpot trapesium, ““Rp.950Jt 
on the road, Hub: 0818,832.952 


E 250 AVG'10/5 Km.17rb Sudah 
LED, Harga 775Jt (Nego) Hub: 
(021) - 75921295 V-Motor 


E 300 AVG Panoramic Htm'2009 
Isg nama km 30rb kond istmwa 
ex direksi Isg pakai Ph:7982304 


E 300 AVG Panoramic Silver'09 
Pjk Pig Kond Full ors ex direksi, 
Mercindo Used Car 7982304 


E 300 AVG Pnrme'09 Htm ATPM 
krey,dynamic seatBE260 Elance 
105 Htm,T-1,5.pakai.7089-5678 


E200 kompresor 2005 VR'19 Km 
30rb H 285it nego Radio dalam 
168. 72791616, 085691901722 


E200K/05 Htm Mengkip In Begi 
Km53Rb Lht Sgt Bas S'Prkr CD 
S'System 279Jt 56163381. 


E200K/05 Mei,Htmjkm.50rb Pnl 
Wood cd no.Pil 2'angk Istmw 
Simpan Lux 290jt"08161122455 


E250 avantgarde station wagon 
2011. Panoramic km 2rb ATPM 
72191646 / 085691901722 


E250 Avantgarde Th 2010 W, 
Hitam Met,Tgn 1,Mulus,Trawat 
AutoMax 1585.7731-4584.6849 


E250 Coupe & Cabrio, Black/ 
White Tahun 2012. Contact: 
#WGizalle 08577 111 2888" 


E250 Coupe'1l White on Red 
AMG Pack,Full Option,Km 900 
Seperti Baru.Hb:087770002772 


E260 Elg Th 06 Hitam « E260 03 
(04 (2unit),Sgt terawat, H.285jt 
Hub: 92992700 - 93695188 


E280 7G Tronic'08 Htm Tagnl Bgs 
Jl.Mangga Besar Raya No.36A 
Ph.021.6256555-92299107 


E300 '09 Panoramic KM Rendah 
Masih Grs Hub : Grand Auto 
Ph.6546952/53 


E300 Avg'2010 silver,km rendah 
Tgn |,Service Record, Spt Baru 
#0857,170.69700 / 654.2860” 


300 elgc hitam 2009, vr20 Km 
60rb, exclt conditions, Ist hand 
800jt nego. 0811930266 


Jeep G300 96 At Hijau(G55 Bra 
bus look)V20,Fstp,Miror,H.light 
H.Ng:0816816655-68116655 


IML300'2011 black STNK Pjg spt 
baru Km.1400 Krd/TT tdk kece- 
wa. Hub. GJM.0818.131.587 


ML320 Th'02,Hitam,8 Seat 3brs 
TV2,Istwt 53201 97196195 Jl 
Gunung Sahari 3/5 ph 4259084 


New CLS 63 AMG'2012 ATPM, 
putih,grs ISP 3th,rdy stock. Hub 
722 6544, 5312 1000, 450 7941 


n pk 
"10:10015 ori LN 06201351818 


New SL 350 AMG'2012 ATPM, 
merah. hitam, paladium, silver, 
ready stock, grs ISP 3th. Hub ph 
722 6544, 5312 1000, 450 7941 


PAKUBUWONO CARS 
CLS 350 AMG, White, Cam Park 
Pwr Back Door,TV, DVD, Heater, 
Call (021) 725.2333 / 725.1893 


PREMIUM MOTOR 
..£ 250 Coupe AMG Pac - Silver, 
..£ 250 Coupe AMG Pac - White. 
..SLK 250 AMG Package - Blaci 
.. Hub: 021 - 651 5000 


S 500 Th 2003 Warna Hitam, 
Jok Kulit Hitam,ATPM,ada Meja 
Hubungi Ph :425.9084 


5280 Th'O1 Hitam # ML320'02 « 
S 3201/97 Hitam,ors cat, stw 
Gunung Sahari 3/5 Ph 4259084 


$280-L/04 Akh Slvr KAA ud 
Elect Vcum Lkp Mis No.1 Mrh 
Krdt Mct355Jt Debnasasiaag 


5320L Th'2000 Maroon Interior 
Black, Km 36000,Mulus,Original. 
Hub: 0813 1788 1110 


5350 '09, Black-beige like new, 
Full option, Ory 3 TV, Vacum, 
Facelift 2011, call. 08174859127 


'S500 Silver'03 Vacum 2TV Telp 
Toni Ji.Mangga Besar Raya No. 
36A Ph.021.6256555-92299107 


SL 32096 Km.33tb, .... 
Record ATPM 
Metro Mobilindo 021-65861571 


SL 350 '03 AMG Silver On Red 
“Nappa Leather Pangramic 
"Facelift Km 28Rb Rp. 780juta”" 
Klp Gdg 4526715-16/92190131 


SL500 AT 05 Hitam,Km 15rb, 
Cabriolet, VR20,Jkit,body Kit, 
Tanah Abang 11/66 ph34835051 


SLK 200 K '2010 Hitam Km.7rb 
Pajak panjang Seperti baru « 
(18004 Km 49rb. 02133389533 


SLK 200,SLK 250 AMG,Ready 
stock"Brand New” Grs ATPM 
Hrg Menarik hub:0816797205 


SLK 250 AMG AT th 2012 w 
Paladium silver 1005 baru bisa 
Isg nama, VR 18 AMG, Cabrio 
let, Magic Skey,Ambiun Light 
audio H Kardon,E seat, Jl.Tanah 
Abang II no,66 Ph 30833131 


SLK 250 AMG B.New'12 Putih 
Interior Red,Heater Magic Sky 
SLK 200 AMG '2011 Km.Irb 
Harman Kardon.Full Ori Mulus 
Valentino Mtr 021-75903390/2 


Smart orange night limtd edtion 
2011 bin9 spt br, panoramic # 
acc brarbus 085782808180 


Service 


'S500L Most Ful 
Ready Stock, 
arminal 


DP wnsusisai 


AII New Pajero Sport Mirage, 
Outlander, Ready Stok Free 
VkootDisct 8sr.0812.8808.5866. 


Alinew Pajerosport freelcd#GPS 
#R.camtvkool,bng0',R.stok all 
Ir081398954363-081542814787 


Lancer Evo 1.6 SE-i AT 2002 
Biru Metalik Radio Dalam 168 
72711616 / 085691904722 


Pajero Sport 2.5 GLX 4x4 MT'11 
slvr istw km12rb380jt Dp9Ojt ag 
11,8x35:5860555/0856.9983307 


IL vissan 


All New G.Livina Ang, 2Jt-an 
Evalia,March, Juke ReadyDP 15 
ph46831318 Nissan PuloGadung 


Elgrand 07 HW Star Hitam Met 
Km 30rb mulus antik seperti 
baru. Hp.0813.19044377 


Elgrand 2.5 Black Ridder 2008 
Hitam,Good. Condition.Hub:021- 
3717 6771 // 021-9207 3692 


Elgrand 2.5 Extronik2011 km7rb 
2tv Acam dbl sroof jklt vacum tg 
1 fori good cond: 087885694049 


Elgrand BL 2.5 htm 08 otoman 
JK Acam 2tv int rapi tdp140it ag 
12,7it Auto Speed:08161615536 


Navara Frontier '11 LE,AT,black, 
full option,STNK Pjg,brg full ori, 
Rec. Srvc. Auto Mega 45847429 


New X Trail Autech 2.5'2011 
abu2 met Tv ARF Auto PangPol 
4/48 Jks 72796125/33824242 


PAKUBUWONO CARS 
New Nissan GTR 3.8 Facelift 
Th'2012, White, 550HP, Recaro 
Seat, Full Option, R, Stock!!! 
Call (021) 725.2333 / 725.1893 


Serena Build Up,2 OL 2WD A/T' 
08,Htm,Tgn 1,MIs. Trwt, Alox: 
On iban, 021-56991829 


Serena CT'04 Champagne tgn 1 
km.8Irb, jok kulit, harga 128jt 
HP.0811148409 Jks 


SIRAJAKREDIT 
GL Xtrail Srn March Ev Dp Kecil 
Klik Aplikasi Online 3 Jam OK 


JAL PRI 


Teana 2.3 JS/V6 2008 Hitam 
Full Ors KM Low Hub, 
052124096688 / 23779793 


Teana 230SJ'08 Hitam Good Con 
dtion Nopil 2 angka jl-munggang 
No.101 Condet 087885899516 


Teana All New XV 2010 Hitam. 
PS8 Auto SPBU Tanah Kusir Ph. 
96992001 / 72895801 Mg Buka 


X Trail ST'O4. Service Record 
ban,fuel Pump, Accu baru.khs 
user.145jt. Tel. 2875 0700 


If peuceor 
RRCZ 1400CC Coupe'12 Gress Br 


Putih Atom Tdk Jadi Pakai Lsg 
nama OTR 715jt 087878789191 


Pi suzua 

Grand Vitara '08, Manual, silver 
Mesin Prima, Orisinil, Hubungi 
0813 1665 5353 “& 
Splash GL-MT 2010 (F Kota) 


Coklat Met. KM 6rb stnk pjg. DP 
25Jt Ang 2,9Jt. 081332868500 


II Tovora 
AMI Alphard X, SC, G HDD/“““" 


Lexus "Face 
“Harrier 2.4 White / Black” 
Land Cruiser 4.5 Dsl UK Facelift 
Prado 2.7 TXL / TX New “4 
“& FT 86 CBU White / Black "“ 

We receive ur car in best price 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


II New Alph Wellcab SC,6,5,X 
Vellfre ZG,V,Z,X/Harrier/RX270 
Facelift/LC ZX,UK.@ Auto Lotus 
29450828,93001139,70312368 


NI New Avanza,Frtnrnv,Rush, 
Yaris Disc Bsr.DP101/Bng 3,58 
1-Sth. 99222979/085695573735 


Alphard 24 AS 2006 Silver, 
Radio Dalam 168. 72791646, 
085881182920 


Mphard 2.4 ASG '07 Hitam, 
2Camera, KM,23Rb Hub : Grand 
Auto Ph.6546952/53 


Alphard 2.4 G 18 Spkr '09, Silver 
Km 17Rb, Kondisi Istimewa "“' 
“#“#4Robby Jaya AutoCar” 

021-65866188 / 021-70367088 


Mphard 2.4 G 2009 Hitam Full 
Option | Radio Dalam 168 
72791646 / 085691904722 


Mphard 2.4 G Th 2008 Hitam “ 
Harrier 2.4 L Th 2006 Hitam 
CJ mtr 6527788/082179998639 


Alphard 2.4 G'10Pth kmgrb s.rec 
ILkltsauto Ither 3cam,tv2,18spea 
ker,e.seat,tgn1,T.085319068817 


Miphard AS'08, 425,5jt#MZG 05 
106:370,5JEAXLOSFclift 325,5jt 
Nego 58356865/5804264/66 


Mphard ASG/05 Silver 2.4 Kond 
Bgs Jl,Mangga Besar Ry No.36 
Ph.021.6256555-92299107 


Mphard G 18 Spk, Silver, 2009 
Alphard MZ 2007, Silver,Walicab 
Alphard MZG 3.0, Th 2007 Black 
Hub:45843333”WJM"91668581 


Alphard G 2005 Hm thtr hitam 
Km 65rb Tan |,trwt,Pik plg hub: 
0818751458 / 97411980 


Alphard G 2009 Hitam 18 spk « 
AASG V 2007 silvar istw ful ors 
Hub. 082121096688/23779793 


Alphard G 2009 Hitam Km.20Rb 
Alphard G 2011 Putih Jok Kulit 
Harrier 2.4 G 2008 Abu-abu Met 
29450828,93001139,70312368 


Alphard MZG "2007 Black 2TV " 
Kondisi Sangat Tarawat,Full Ori 
7263777ChristianAuto80200698 


Alphard New Type G "Ready 
Stock” Hitam/Putih TDP.104Jt 
Olleya “65866879/65867429" 


Alphard $ 10 htm Int.beige PBD 
Alphard S "09 Htm Pk pjg Istw 
Vellfire Z'11htm JK PBD TVcam 
Alphard 3.0 ('074'08) Htm Istw 
AlphardAS'06Abu.02133389533 


Alphard SC aless, Ve 
utih, gr | 
Dsmic 7220903, 0856912 


PANDANWANGI 
KACANG IJO 
KARBOHIDRAT 
GANDU, 


KENTANG 
FOX CRIME 
BAWANG PUTIH 
COKLAT HITAM 
GASTRONOMI 
SALMON 
LEMAK 

BAYAM 
VEGETARIAN 


| Gizi / 


Jawaban edisi 2 


| TEMA: 


PANGAN 


.. 
@nexmedia 


teen aan 


(HiDDen WORDS 


Temukan 15 kata yang tersembunyi. Muruf-huruf dalam kotak dapat membentuk 
kata-kata seperti tercantum pada daftar kata di sebelah kiri, Rangkaian huruf dapat 
tersusun secara mendatar, menurun, serta diagonal ke atas atau ke bawah. Susunan 
huruf juga bisa dari depan ke belakang atau sebaliknya. 


1, Lingkari rangkalan huruf yang membentuk kata tersembunyi. 
2. Gunting jawaban, masukkan ke dalam amplop, dan tempel kupon di sampul luar. 
3. Cantumkan nama, alamat jelas, lengkap dengan kode pos, dan nomor telepon 


kedalam amplop. 


4. Jawaban hanya dikirim melalui pos ke PO BOX 4612 / JAKARTA / 12046, dan 
tidak menerima pengiriman jawaban melalui Faksimile, 

5, Jawaban diterima selambat-lambatnya tanggal 22 Oktober 2012. 

6. Nama pemenang dan jawaban akan diumumkan tanggal 24 Oktober 2012. 

7. Hadiah: Paket berlangganan Nexklasik selama 12 bulan untuk satu pemenang 


setiap edisinya. 


PEMENANG EDISI 10: 


« Hamsinah Iriany 


Keterangan : 


1. Pengambilan hadiah mulai 17 Oktober 


0852-17454xxx 


2012, dengan membawa FC kartu identitas 
dan bila diwakilkan melampirkan surat kuasa 
dan FC identitas pemberi dan penerima 


kuasa 


2. Pengambilan hadiah dapat dilakukan di 


3. Untuk informasi dapat menghubungi 
Nexmedia) 


kantor Nexmedia, SCTV Tower Senayan City 
15th Floor, Jl Asia Afrika Lot. 19 Jakarta 


10270 
021-27935600 (Bpk. Michael — 


HIDDEN WORDS 


EDISI #11 


KLASIKA 


Untuk informasi hubung 


glan Iklan Kompas 


2567 6000 


MmOsg VIJONY 


MESKI terlahir dengan gang- 
guan penglihatan dan pada usia 
12 menjadi buta total akibat 
kecelakaan saat bermain bola, 
laki-laki kelahiran Pisa, Italia, pada 
22 September 1958 ini mengukir 
prestasi tak terbantahkan dalam 
bidang tarik suara, 

Bocelli merupakan sisi lain 
yang berkilau dari musik klasik. 
Sejak dianugerahi penghargaan 
sebagai pendatang baru terbaik 
pada Festival Musik Sanremo 
1994, Bocelli telah merekam 
sekurangnya 30 album studio 
solo, baik klasik maupun pop, 
sembilan opera, dan menjual 


AAhat ho RUGI 
| meta) ms | 


MUSIA 


lebih dari 80 juta rekaman di 
seluruh dunia. Ia menjadi artis 
klasik solo terlaris di dunia dan 
memopulerkan repertoar- reper- 
toar klasik sehingga menjangkau 
pendengar dari berbagai kalangan, 
bahkan merambah ke tangga- 
tangga lagu populer. 

Bersama Pavarotti, Bocelli 
menjadi tenor kenamaan yang 
kepiawaiannya mendunia. Sara 
seperti Pavarotti, Bocelli pun telah 
tampil di berbagai tempat dan 
kesempatan, termasuk pembu- 
kaan Piala Dunia 2006 serta di 
hadapan Presiden Barack Obama 
dan petinggi pemerintahan Italia. 


aan ka 
wa 5311307 


(REASINDO 
4 


SAPTI 


mrioperkoran @ & 


38 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 10 Oktober 2012 


II ovora 


Alphard SC,Vellfire ZG Premium 
Sound,Audioless Ready Hitam 
Putih AutoMax BOS 021-6506 
888 / 4585.7731 / 9999.1688 


Alphard th 2010 hitam, pajak 
panjang, pemakai, mulus Hub: 
0857.829.16.131 


Alphard(2 unit)MZG 3.0 th.2005 
Black dan Silver Kondisi Bagus 
Siap Pakai. Hub:021- 6827.6686 


Aitis '09 G A/T hitam ful ors Pik 
pig sptBaru Tdp26Jt ang 6,53Arb 
x17"Sanda Motor”PMK Blok.Y-8 
Ph.97676563-085717229193 


Altis 1.8G AT,Silver'04,Khusus 
Pemakai,Plat Nomor Cantik,Hub 
32625363 


AUTO ONE KLP GADING 
LC 4.5 Uk Black,60Anniv Edition 
021.458 585 BA / 021 A58 585 86 
IP. 0858 8333 8055“ 


AUTO ONE KLP GADING 
LC UK 4.5 Facelift Black/White 
“RX 270 Facelift Black/White" 
Alph 24 SC/G/S/X Black/White 
Velifi 2.4 Aa Pan 
“Harrier 2.4 / Prado TX / TXL 
021 158 585 84 7 2 158 58586 
MHP, 0877 7557 2286" 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
“New Alphard & Vellfire 
24 G Black & White 18 SP” 
2.4 5 C Edt PBD,Exec Seat Ales 
“24 Z G Edt, PBD, Exec Seat" 
Dp 30!i,Ang BJtan,3th Frea TV 
L.Seat Info Call : 081389109131 


AUTOHAUSE IMPORTS 
RX270 Facelift White,Slver, Blck 
Pluit 66601313/Snter 29450877 


Avanza, Innova, Rush, Fortuner, 
Yaris ready stock 1004 baru C/K 
0813.9936.0444, 0856.7711.1444 


AAYUN JAYA MOTOR BOS 
Alphard SC,G , Velifira ZG,V 
Hah RX270 facelift “tx 
Otomotif” Sunter 
1 021-6523555 “ 


AAYUN JAYA MOTOR BOS € 


k “ Harga Promo " 
021-27236333 / 081316320999 
Camry 24 V Th '06/07 Hitam 


Tgn 1 dr Baru mulus Istimewa. 
0818718152. 035216163986 


Camry ZAV 06/07,HitamTan 
LKm Rendah, Kondisi Super, 
Hubungi:0818773800 


Camry 2AV ATl2htm metitgni 
Ex org asing,sat trwt,kond.mlus 
spt baru,jrg pakai 08174859127 


Camry 3.50 08/07,new model, 
1005: Orsinil,Km 26rb Hrg 265jt 
pake dr baru Hub:081283956908 


Camry New Mdl G/07 Ndak 
Klt,Tan-l,Serv | Rec Tyt,Htm 
Ors,Ass All Risk. Osdonoolio1" 


Camry @ 3.5 Th/08/09 Htm Lsg 
Nama Prima Jl.Mangga Besar 
Raya No.36A Ph.6256555 


Camry V 10 Hitam Km.15Rb 
mulus bagus TV 3 Service 
tecord,0811192325 


CHRISTIAN AUTO 
«#4 Alphard G 3.5 V6 
“st Alphard G 18Spkr 

"nite Alphard X 2.4 
tah “Yale 185pkr Aan 


Wa th RX 270 Facolifta « « » 
“eta FT 86 GT Limitad #nwn 
4 7263777 Roady - 83831358 " 


CIK'STORE AUTO GALERY 
FT 86 CBU White new Ready 
021-29450729 / 081315157679 


CIK'STORE AUTO GALLERY 
“Alphard Hybrid 2.4 White 
021-31908111 / 085311648277 


CNN AUTO SUNTER 
Alphard & Vellfire All Type 
New RX270 Facelift White,Black 
Toyota FT 86 GT 2L Nan 

| 


Ganusdo7 Mark Lev Hitam Istw 
Vallfire V prem sound'08slvr km. 
30Rb J.Klt 625Jt 087878788181 


Fortuner (Diesel) Matic 2010 
W.Hitam Met,Full Variasi, TT/K 
Voice Auto Ph.021-65866289 


Fortuner D Turbo putih disc spe- 
sial & TRD mt black,TRD dsl a/t 
pth 1006 br.Star M.70788977 


Fortuner G'09Dsl Manual Hitam 
Ful Ors Mis Tdp49Jt Ang7,690rb 
x47 Sanda Motor PMK Blok.Y-8 
Ph.97676563-085717229193 


Fortuner G 2.7 th.2009,w.Hitam 
Km.32rb,Kond,Bagus siap pakai 
Pjk Bln 05. Hub:021- 6827.6686 


Fortuner G Lux 2011 Hitam KM 
10.000 (Serv record)istimewa 
Hub,SKY: 021-70919393 


Fortuner G Lux AT 2012 Putih 
Tgn | KM 4000 spt baru Hrg 
385Jt Hub: 082111211191 


Fortuner G Lux At'10 Hitam 
Met. Istw Rp.312,5jt (Nego) 
(YK ph: 58356865/5804264/66 


Fortuner G-Lux 2.7cc'07 Bensin 
black on beige, VR 20, iD1 PRO 
Motor 4507941, 0813 8180 3668 


Fortuner G'06 A/T Bensin Silver 
Stone Serv Rec Tdp 25Jt Ang 
6,534rbx47 Sanda Motor PMK 
NY-8 Ph.97676563-085717229193 


Fortuner'12 G M/T Diesel Abu? 
gelap,Km 3rbCbaru pki 3bin)msh 
wangi baru,339jt.08176767611 


Harrier "06, Pnmic, Pwr Bdoor, 
grilemblim Lexus, istimewa, 
087888178685 


Harrier 2.4 F.Option 07, Hitam, 
PDB,TV,3Cmr,DTS,  Hdd,J.Kulit 
021-99687193 / 0815.9988.138 


Harrier 24 L Prem th 2004. 
Hitam Radio Dalam 16 B. 
72191646 / 085691901722 


Harrier 2.4 L Prem th 2011 NIK 
2010 hitam,heater,2TV asuransi 
thn tgn 1 Hub:021-70665599 


Harrier 2.4LPrem'05,Silver,Tgn | 
Pjk Pjo,Serv Rec Auto 2000,Istw 
340jt Nego: 723.6262/ 723.6226 


Harrler "2006, hitam, jrng pakai 
sangat bagus/km 30rbikhusus 
pemakai, Hub.08.111.28.222 


Harrier 2007 L-Prem Htm PBD: 
S.Parking BIn.9”Auto High MG2 
0858222.22266, 08131958,0015 


Harrier L-Prem "08 Abu? Kondisi 
Terawat, Pwr Back Door Hub: 
Grand Auto Ph.6516952/53 


HarrierAirs'04black km65rbASII, 
1TV,3 Cam/Ori, Istw Skli, STNK 
Ith Pjng:081 2232 5001 


Innova 2.0 G M/T '05 silver, 
tgn-1 dr br,nopol D,mIs,pik bin 
8,H:140jt,pmki.0818892981 


Innova E-2011,Hitam Met,Tgnl, 
Jarang Pkai, Mulus Sperti baru, 
Ex.Org Asing. Hub:08174859127 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Innova G-2011, Abu-abu Met, 
tgn 1, sangat trwat, mis sprti 
baru,ex.org asing:08174859127 


Innova V A/T Diesel'2010x2009 
hitam #G/2010x2009 abu2. TT/K 
PMK blok Y no 15 ph 65861570 


Innova V AT 09 Grey tgn 1 pjk 
pjg interior rapi trawat TDP.54it 
29.5,8It BKG Auto # 93737468 


LC Cygnus 4,7 Mark levinson'07 
hitam, night view, TV, Cam mdr, 
(.Box,ors cat.Hub 0818-661979 


LC UK dsl new#Cygnus'05 black 
LC Prado TXL/10'05 TV, E seat 
LC AXG 200 '08 hitam.TV,3cam 
Alphard V 3.006 htm,2TV,2cam 
Harrier LP 2.4 "08 heather, F.opt 
Innova G MT'2011 DB, CD, DVD 
Brio new 6546116, 91280777 


LC VX Turbo MT'2000 Gold met 
LC Prado 2.7 TX-Ltd"2008 akh, 
hitam,ors cat, Hub 0818-661979 


LAKESIDE AUTO 
RX 270, Vallfire, Harrier, Ft 86 
JILPluit Indah Raya No.168 
Tlp:666.98.378 / 021-99.80.6868 


Landeruiser UK 4.5ATO10 Hitam 
Km8rb,VR20,TV Plasma3, Cmr, 
Jok klt, E seat S.roof, Hidraulic, 
Xenon Perempatan Radio Dlm 
(PN15) n059 ph7211118 


LC 100 VX Lmtd'00, Uk Vers, 
JLKit Biru tua Met, Kond Trwt 
istimw 44440714,087878698426 


LC 200 4,7 '08Hitam,New Model 
3 Camera, E.Seat, Cool Box 
Hub:Grand Auto Ph.6546952/53 


LC 200 Htm'08 FulBox TV Mntr- 
Bdy Kit Full Lexus Tgnl.Mangga 
Besar Ry No.36/A :021.6256555 


LC 200 Styling Package 2009. 
Putih Full Option Radio Dalam 
168, 72791646 / 085691904722 


LC ZX 4,7 '2008 Hitam Km.20rb 
Coolbox Heater 3Cam Goodcond 
Valentino Mttr 021-75903390/2 


Lexus LS600 Hybrid 012 Hitam 
Kml0rb Grsi 5th TT/k "4240789 
0811.970214 - 08.7878.555.255 


Lexus LX570 AT 011/012 htm, 
km 500,VR18,TV2,Cmr,Elc seat 
dpm blkg, Jkit,air susp,Cbox PBD 
Sroof,Xenon,Fors 99ispt baru 
TanahAbang 11/66 Ph 34833131 


Lexus RX 270 Warna Grey Thn' 
201lakhir,km900/Sunroof/ Like 
New.755 jt Hub:0812 8697 6300 


Mark X, LC VX200, Alphard V 
AATPM Astra, bs krdt 5th, bng 
ringan, 021-5290.1818 (Andini) 


New Alphard 2.4 SC Heater AT 
2012 Hitam, 1001 baru bs Isg 
nama VR18,TV2, 4Cmr, Sroof , 
Heater, E Seat Body Kit, Xe non 
Tanah Abang 11/66 Ph 34833131 


New Alphard S Full Option 
TvtCamera | 2012, Hitam 
Hubungi 0816.10.2838 


New Alphard S24 SC Audio loss 
2011 Htm kds Istmw Jl.P.Polim 
4/08 1.72796125/08161433362 


New Fortuner Dsl 2009/01 mis 
270it New LC L200 pk.09:1M 
Hub:6691102 / 0838 5028 1999 


New LC 4,5 Facelift UK Version 
New Alhpard 2.4 Face Lift “ 
New Vellfira 2.4 Face Lift " 
Accept Trade in Good Price "si 
Valentino Mtr 75903390/2 


NewLexusRX270“B“ W&Harrier 
24 j.ori BW & Vell 2.4 all type 
B“WSS, The Winner 5201888 


PAKUBUWONO CARS 
“Alphard 2.4 Wellcat 
“Lexus RX 270 Facelift . 
“Vellfire 2.4ZG & Alphard 2.4SC 
Call (021) 725.1893 / 725.2333 


SHUTTERSTOCK 


Prado TXL 4x4 2006 Hitam,Tgn | 
Full Option pajak panjang TDP. 
103jt ang.10,3jt Hub:688 70550 


PREMIUM MOTOR 
Lexus RX 270 FL : White & Black 


SIMPRUG CBU CENTER 
Lexus CBU & All Toyota CBU-- 
—-Best Price & Bergaran: 
—-Kredit & Tukar Tambal 
Surat Surat Terjamin -- Servi 
S.Part, Body Repair 726.1024/ 
722.6383/ 739.4543/ 727.99999 


SIRAJAKREDIT 
Alphard Lexus ftnr inv avz yaris 
Dp Kecil Aplikasi Online Cepat 


Soarer 430 SCV 2Pnt '05 Silver 
Hardtop Khs Pgmr SptBr Kmorb 
Mangga Besar Ry 36A :6256555 


Vellfire 2008 V 18Spk Htm BIn.8 
Leather Murah!"Auto High MG2 
10958222.22266, 08131958.0015 


Vellfire Putih 2.4 V'09,Km 7900, 
21V,3Cam,Tgn I,Hrg 665jt,Kond, 
istmw,sprt baru.085289883399 


Vellfire Z Audioless'08, 2 Mntr 
Cam, DVD, J.Klt, Trwt, Garage 
Motorsport ““ 0812-8700-9300 


Vellfire Z Putih(3Unit) '010 
Audio Less Nopil,Istmw,J.Cpt 
660Jt Nego Bisa C/K Handy 
081223111388 /02170870 825 


Velifire Z'10 Hitam km 14rb asli 
tgn 1,2TV,Cam,VR18,x- wnt,full 
ors pjk pja Cash/Krd:935 888 79 


Vellfire ZG 24 Prem sound AT 
2012 w putih,1001 baru bisa Isg 
nama, TV2,3 Camera Jl.Tanah 
Abang 11/66 Ph 34833131 Lb bk 


VIP - YEAR END SALE 
Alphard 24 G Facelift 
" Valifire 24 V Facelift 
Alphard S-C / Velifira Z-G 18spk 
Velifira 2.4Z Gold II 18 spk 
Harrier 2.4PLP with park sensor 
Prado 2.7 TXeLtd, Black 4 White 
LC 46 ZX Bensin 
24/48, 021-4505066 
AMOI 45066766 open € niaht. 
all Now @ VIP Motors 


VIP - YEAR END SALE 
Harrler 24 PLP,jek orig,P.Sensor 
“ Ready Black, Whita, Silvar — 

Only @ VIP Motors 
'021-4524M18, 021-4505666' 
GMOI 45866766 open till night. 


WILLIAM MOBIL 
“Alphard G 18 Spkr Facelift 
Pear! Gold, a, Black 
Alphard 'K Audiolass 
Valifire V 18spkr Black,Whita 
P1:7209999 / K.Gd9:45877777 


WILLIAM MOBIL 
FT 86 GT white/black,orange' 
New RX270- silverblackowhite 
Ready Stock 
P1:7269999 / K.Gd9:06877777 


Wish B.up 09 at htmppjk plg s.ro 
of ,full audio,tv3, vr17 BU Alex 
081385717701 - 087871100889 


Yaris S Limited 2006 A/T, Sliver 
met, v-kool, stnk Ithn, km 98rb 
mulus128jt nego 085692836868 


Yaris'1I,pjk bln 3,silver,manual 
irg pkal,Km 10rb,tgn 1,serv,tyt 
dr br,spt br.Hub:08170133376: 


Il vowo 


New XC60 T5 240 HP,320NM Du 
buy back guarantee"081294534 
84: 08128559790:08158195209 


580 24 Turbo T5 07 Flift Hitam 
4560 2.3 Turbo'OM tt/k.1240789 
0811970214 - 08,7878.555.255 


XC 90 T6 AWD 05, 3.0cc S/M 
Roof, Hitam,Telpon.JI.Gunung 
Sahari 3 No.5 Ph 4259084 


Mw 


Boete "2012 TSI Black, Sunroaf 
Parking Sensor, Ds 
Mak oi per GEBsisi” 


Caravelle V6'02 hitam 11seat, 
TV,JKI,C boxtGL'O0 TV,Cbox 
istw. Gn Sahari 3/5 ph 4259084 


Caravelle Tdi 25 Long AT 07 
805.(2unit)Hitam Met& biru 
met, TV 27" , kaca pemisah 
interior lux,antik 08111.925192 


CIK/STORE AUTO GALLERY 
Scirocco 2.0 TSI White'2012 
021-31908111 / 081380228878 


Scirocco 2.0 AT, Th' 2010, Grey 
Sroof,Leather,Eseat,Km7rb,R19 
Gall...(021) 725.233 / 725.1893 


Scirocco R rising blue 270hp 
Panoramic,VR19, Ready,770jt 
ONTR 7220903, 0816813900 


Scirocco'2012 Hijau Panoramic, 
Km.700, Seperti Baru 
Metro Mobilindo 021-65861571 


Touareg 3.2 2005 Abu2 Sunroof 
AWD hydrolic E'seat keyless,Km. 
low,Antik sprti br. 02133389533 


VALENTINO MOTOR 
New Beotle 1.2 TSI Yeliow&Red 
New Roadster,, 5 JCW., Cabrio 
Red & White 
Ready Stock 021-75903390 


WILLIAM MOBIL 
New VW Beotle 1.2 full ot 
Red, White, Bladk, Yellow 
Ready Stock 
PI:7269999 / K.6d4:45877777 


MOBIL DISEWAKAN 


A A2 alphd 1,2jt, avz, inv, xtril 
Bjam225 12jam250,bin/thn prsh 
disc Sinar 4500099, 83932888 


AA4, New Alphard 2012, 
Vellfia.V,Fortuner 1 jt Nabila RC 
081280070140 / 081281877877 


Iwanza, Xenia, Innova, serena, 
Fortuner,Harier dgn supir/tanpa 
8298202,8294551,08161454075 


T,Alphrd new,Avz,nv,Frtnr,new 
Crv.stock” Cendikia RC”021-78 
834517-78818339-08161602609 


T.Aphrd, Cmry, Ftnet, Avz, Inv 
Xtrl, Mrc, Jar, Praio, Wadd Ttpn 
Mmpng RC:7973703/93035546 


T,Avanza,Inova,APV,Nirmala RC 
7423063 / 7409467/74715030/ 
08551021922 R.Stock B.Price 


TAnnova Matic,Ayanza Matic, 
Fortuner, Alphard,Camry, DII.Hub 
RR 021.92999155 - 5650093 


Tinv, Avz, Mercy E250 bin/th, 
Best Price 021-8853082 - 
087878125397 Khansa 


TWell 2012 putih 2,5jt wedd car 
n0 OT emry,inynew bmw,mrcy, 
new avz, 70537429, 96267384 


Vw, Vlv, T.kjg, Inova,avnz,S.apv 
12jam27SrbedriverZamus2djam 
7266148, 70487507, 93684031 


MOTOR DIJUAL 


KTM Tril Austria 250cc 4 Tag 
2008, BPKB Surat Harga 90Jt 
Hub:0818999087 Jakarta 


TrooperSport 200cc 1001812012 
KinsTiger)10ittotfe Maxi 125Ins 
Supra)5,25jt(offeScooter Exotic 
125(jns Mio,msn Spin)S,Sit(off) 
grsith,bskrd5816287-70120909 


PCX 125cc matic,Th'2010 Warna 
Gold,km:1800,Tan1,MIs, H.27,5jt 
Jatibening Hub.081310682245 


PAMERAN PROPERTI 
MALAYSIA 2012 


Pengembangan g di Ungkungan 


kota pintar Cyberjaya - Kuala L 


Proparti di lokani terkemuka Nusajaya. Johor 


dar Singapur 


MENGAPA MEMBELI PROPERTI MALAYSIA? 


larga Properti dari IDR1.75 - 7 milyar 
-Proyek-proyek tersedia di Kuala Lumpur & Iskandar, Johor 
'erkiraan Hasil Sewa 6-84" 
it Perkembangan Investasi" 
n Kepemilikan Asing 
n Bank Tersedia Dengan Tingkat yang Rendah 
"Peluang Untuk Molakukan Diversifikasi Pada Ringgit Yang Kuat 


“#yrabayrat dan ketrtuadotantun barak 


Malaysia Property Incorporated (MPI) merupakan langkah yang diambil 
Pemerintah Malaysia untuk menjadi sumber informasi pertama mengenai 
hal-hal yang berkaitan dengan Investasi Riil Estat dan akan menjadi pintu 
masuk anda untuk memperoleh sarana investasi yang tepat di Malaysia. 
Bersama dengan PENTA Properties International, telah beroperasi dan 
dipercayai dilndonesia selama lebih dari 20 tahun, karni akan membawa anda 
ke suatu pameran tahunan yang diselenggarakan oleh 4 Pengembang Riil 
Estate Malaysia terkemuka, yakni: 


UEM —. 
MAYLAND 


Ta) ENGRP 


UemuNouEmWo —— OsePeorernyBEmUD #nco1arauo 
Inilah kesempatan anda untuk berinvestasi di riil estat Malaysia yang MAYA 
paling menjanjikan dan juga untuk mengetahui lebih banyak tentang apa MIAertng 
yang ditawarkan Malaysia kepada anda. x: 021 300 2 


JANGAN KETINGGALAN! 
HUBUNGI KAMI 
SEBELUM TERLAMBAT! 


Sabtu & Minggu 
13 — 14 October 2012 
Jam 10:00 — 18:00 WIB 


Tem 
Grand Hyatt Hotel 

Jl MH Thamrin Kav 28-30 
Jakarta 10350 


RSVP : Tanti 0813 8181 8128 


OTOMOTIF | Mobil 


Sepele, tetapi Mengganggu 


UMUMNYA, setiap elemen yang membentuk 
bodi mobil bukanlah sekadar tempelan yang 
tak memiliki fungsi. Salah penanganan, 
bukan tak mungkin menimbulkan keluhan 
yang mengganggu. Soal karet pada bagian 
jendela mobil, misalnya. Seberapa besar 
perhatian Anda terhadap komponen ini? 
Yang umum terjadi, sebelum timbul 


masalah, sang pemilik kendaraan abai 
terhadap kondisinya, Akibatnya, ketika 
hujan, air merembes masuk sehingga 


mengganggu kenyamanan berkendara, Atau, 
kaca tiba-tiba sulit terbuka atau ditutup dan 
kadang disertai bunyi berdecit. 

Padahal jika menilik lebih jauh 
penyebabnya, tak lain karena terjadinya 
penumpukan kotoran pada bagian karet 
Jendela. Meski perawatannya amat mudah, 
cukup menggunakan air dan sabun, nyatanya 
masihbanyakorangyang luput membersihkan 
bagian tersebut. Kotoran yang menumpuk 
akhirnya menghambat pergerakan naik-turun 
kaca. Pada beberapa kasus bahkan dapat 


..sang pemilik kendaraan abai 
terhadap kondisinya. Akibat- 
nya, ketika hujan, air merembes 
masuk sehingga mengganggu 
kenyamanan berkendara. Atau, 
kaca tiba-tiba sulit terbuka atau 
ditutup dan kadang disertai 
bunyi berdecit. 


merusak kaca film dan akhirnya menimbulkan 
goresan pada permukaan kaca. 

Tak sedikit yang menyiasatinya dengan 
menggunakan pelumas berbahan dasar 
minyak. Padahal, hal ini merupakan langkah 
yang tidak tepat karena ketika bahan dasar 


KAMIMENGHARGA 
WAKTUANDA 


minyak bertemu dengan bahan karet, akan 
membuat karet mudah getas. Akibatnya, 
elastisitas karet berkurang dan inilah salah 
satu penyebab air bisa dengan mudahnya 
merembes ke dalam kabin. Ketika rembesan 
air mengenai mekanisme bagian dalam kaca, 
akibatnya pun akan lebih fatal. Yaitu 
munculnya karat sehingga mekanisme kaca 
tidak mudah dioperasikan. 

Cairan yang dianjurkan adalah 
menggunakan pembersih berbahan dasar 
silikon, yang sifatnya aman untuk karet. 
Lakukan secara berkala dan jangan lupa 
untuk selalu membersihkan bagian karet 
jendela ketika sedang melap atau mencuci 
mobil. Dengan demikian, penumpukan debu 
pun bisa dihindari. 

Kerusakan di bagian Ini memang terkesan 
sepele, tetapi jika dibiarkan berlarut akan 
terasa mengganggu kenyamanan. Sebelum 
terjadi pada Anda, lakukan perubahan mulai 
hari ini. 

LADTJ 


KLASIKA 


Untuk Informasi lebih lanjut hubungi bagian iklan Kompas 2567 6000-2567 6076 


KOMPAS / KLASIKA / 


Rabu, 10 Oktober 2012 


39 


PP, BANGUN JAYA STEEL 


STAIMLESS STEEL 


Lan 
(atnirma er ema Fi GT 8615| 


Atap Baja Ringan Unimitra Ke- 
kuatan Ganda, Kokoh, Bergaransi 
Ekonomis Hub:47885035 


Baja Ringan & Renovasi Atap 
"ita Australia Design #3 
KaryaTtuss86810537/68799558 


Dinding/ Lantai/ Beton Ringan, 
guipanel,3mx60cm,mrh,cpt prak 
tis,thn gempa, Hub: 0815 8503 
2287/ 0818989368/32196895 


Gipsum Murah t'psg 50rb/m 
Rangka Hollo, List Profil, 021851 
3339, 99465817, 081219665707 


Jual Material Baja Ringan 
(75,C60,C50, Bersertifikasi dan 
diakui olah Pemda DKI Hubungi: 
021.47861618 / 021.37577688 


Pintu Beton ringan, tahan rayap 
(air 210x82x4cm warna solid / 
kayu 33kg 690rb. T: 82496895 


DESAIN INTERIOR 


Mendesain & mengerjakan 
Interior ruangan | & arsitek 
bangunan. Hub: 0812-8117047 


INDEKOST 


Kost bin850rb,hrian75rb,AC,TV 
Sbed,kmd,pt bbs:ampera 6/20,6 
sahari sbrg M92sguare 6911885 


APARTEMEN 


rah & 3KT 
banyak 


Ready stoki data Mal 
Rwmlw7202929/ 085035189340 


Ambasador Apart, 3BR,118m' 
Harga Menarik(dibawah NJOP) 
Dijual Cepat. Hub:0816.75.418 


Belagio Mansion 3k“Senayan 
Res 184m&195m" Resideng 
1/2/3kt"”4081511161258 


Beverly-TB.Simatupang 3Kt,Apt 
1s.293m Hanya 7,85jt/m Murah! 
ERA 7653888 / 0816.1381.3292 


Century 21 Akasia. Mgr Il Twr F 
18R, FF, Siap huni, Harga nego, 
Metty 0818 602 757 / 563 7979 


City Resort Type 42/Palem 
Tower Marigold Lt.12, Jakbar. 
085219095399/081384060579 


Cityhome Apt(MOI),2Kt45m,FF 
““Ray White Sguare” "Andi" 
“erik 9878 8336 71/A Sisi 


Cityhome,FrenchwalkGdgResort 
(MOI)TheVillas,Raywhitesguare 
Kim 087788261100 / 92901777 


FX Residence 3Br, 92m, 130m. 
Senayan Res 155m?,FF" “Joni: 
0815 922 6685 / 021-68192511 


Gading Resort Apt(MOI),341Kt 
105m?,FF"“Ray White Sguaro 
Cun Ing 0816736651,92918592 


Galleria Apt,JI.Buncit Persada, 
Jaksel,2BR,Wardrobe,Kit Cab, 
136m?.7210101,71688289/90 


Gandaria Heights Apartemen" 
61m3, 2 BR, Unfurnished, Tower 
BT 38 " RWG " 085716920552 


Green Bay Apt., Siap paka 2KT, 
S.Pool View. Harga Rp.385Jt 
Berminat Hub:HP:02170773440 


Istana Sahid,Penthouse,509m? 
7BR, 2Lt, Lux, Garden, Jacuzzi 
C21 Amb 0815 8766 518 


ce 


Bunga ringan & pasti, 
mewujudkan rumah 
Impian sejak dini 


Periode: 
1 Okt- 21 Des 2012 


Kalibata Apartemen, dijual, 
Tower E/16/8C Fully Furnish 
350jt. Hubungi : 0811843240 


Kemang Village 98m?,2BR,FF- 
2,250M,161m7-3,7M,165m? AM 
Sri/IDP 7507504, 08159819027 


Kempinsky 276 3BR 8.3M “Paku 
buwono view 153m 3BR full fur 
nished 5M"eminence 3br renov 
2br 83m lux 2M“081213878788 


Rasuna epic Apart , 900 jtan , 
installed ,strtgs , invest ,tkt 
huni tggi, hub 081389553377 


Senayan Residence jual/sewa 
3.bed golf View, unit Gandeng, 
300m,hrg Murah. 0818959563 


Setiabudi SSG 2br Jual Cepat. 
Sdrman park 3br,Park ryl 1,2,3 
Jual sewa.Hery 0815-1869917" 


Signature Park Tebet Apt, 2br 
36m It 10 baruview tol MT 
Haryono hub:0813 1600 3310 


Taman Rasuna 2KT,FF 925jt dan 
3KT,FF Twr.8 dan 16 Hubungi: 
0812-941 3867 / 081510773650 


X-Bata,Gd.Raffles — AprtLt.7, 
3Km/Kt (L.50 m2), Non Frnshd, 
087819152929, osi21 91717127 


(DISEWAKAN 


'Ambasador2 Apt(ITCKuningan) 
28T(90m? Furnished, Hub:Maha 
rani Properti 08121008927 


Capital Residence,3 Br, FF,Cor- 
ner Unit,View:Poole Citywinotti 
design, bagus, Hub. 0816945866 


Gading Mediteranian Lantai 
20,Luas-45m?,AC(2 Unit), Dijual 
Murah, BU-Hub :081310771100 


Kalibata Apartemen, disewa, 
Tower C/16/CE Fully Furnish, 
Hubungi : 0811843240 


MitraOasis Penthouse,300Sgm, 
Fasilitas Ikp,full furnish Hub: 
Vijay 0811185740: 3928001 


Puri Casablanca, 3 BrFF pool 
view,gocd managemen Jual/se- 
wa Hub. 0816915866 


( picaRi 


Dicari Apartement Pavilion, 
Bellagio 2/3br,jual ada serius 
Buyer" 0811 956 327 "“" 


Dicari Cityhome Apt Twr Santa 
Monica & Manhattan,Ray White 
Sguare" Dana 0811930133 


RUMAH DIJUAI 
| BoDETABEK 


BSD Bik T.Tekno Dijual Tanah. 
Luas 8500 m & 6700 m. SHM. 
Hub: 081288342169 


BSD-T, Giriloka 380 / 400,S'pool 
Lok-Ok,jarang ada" “CB, Gracia: 
53158200” “ Riko: 08161848605 


Depok Town House Ready Stock 
SHM 1 mnt dr Stasiun KA,Ping 
ir Jin Utama Ph:021-70629955 


Grand Galaxy City, Miliki Rumah 
2lt, 3KT,Angsuran Rp 4Jt/BIn 
Bng ON, DP Gx, Hdh Lasg Mtr 
Honda Scoopy, 02182435500 


(JAKARTA BARAT 


Cengkareng Tmn Kencana It.230 
1b.300 2lt Bagus Murah rp. 1.7M 
—Hub 081219715839 -- 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Golf Laka Resc 6x15:Hrg 1,5M 
8x15,Rnv,Hrg 2M: 081571357079 


Golf Lake,6x15/8x15/6x18:8x20 
Danny:081936001945/51425590 
“Century21 Meditarania2 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Green Lake City Clus Ame-Latin 
Rmh 6x18m2,2Lt,4Kt,Rp.1.59M 
Ani Property 0815.9357.501 


Kav Polri BlokA,Is:525m?, Grogol 
Petamburan,3menit dari Central 
Park Hubungi Hp:0818-792568 


Mangga Bsr,Rmh Kos Gandeng 
57 Kamar, Hartanto 9343 2569 
Westen PRO 6530 8989 


Taman Surya 3 boulevard 8x24 
SHM, listrik, Telpon, PAM. Hub: 
0819 3265 5436 


Taman Villa Meruya,uk.7x18, 
Uk.9x18: — uk.9x22,22x206Kav. 
300m.Hera 0878 8373 8282 
Informasi Properti 581 1991 


Tmn Ratu,J.Cpt,7x18, 3Lt,timur 
Kondisi bgs.Lady 49 777 311 
Informasi Properti 581 1991 


Untar,Kos2an,Lt.110m? SHM, 12 
KT, Hrg 2,2M(Nego), Jln dilewati 
2 mobil.0818483238/ 93681056 


Villa Meruya,Dijual Rmh Baru, 
Developerindent,Ls 160m2 / 
168m2, 2Lt, 4#1KM, HGB, Hub: 
68997878 / 58902565 


Villa Meruya,J.Cpt 7x18,2Lt, 
Sltn renov.Lady 49 777 311 
Informasi Properti 581 1991 


(JAKARTA PUSAT 


Bunggur Besar 17/58,Lt 194m, 
SHM-1,5M/mbl msk.95674848, 
081317174848,082185842332TP 


Cempaka Baru9x20,SItn,3It,B9s 
Akses Mdh,2,5M/Nego.LJHKGT 
Inggrid085890000207,29068595 


Kertosono200m?, jrgada, Suma- 
tra 1200,KtkMangunsarkoro 
600 Hub: “0818 0807 0695" 


KramtPulo F5 huk 2/t250m Sblh 
Lrah/Alfa Indom 3Nur Htl Oplet 
NJOP842jt 1.3M Shm 99200021 


Menteng 790m tenang,BU-20M 
Jambu 950m mewah-Solo 900m. 
Semarang 680m--08118881298 


Menteng”190/150“ Shm" Best 
Loc”"Ji 
Peotasetonats Kemang 7195522 


Menteng-JI.Wahid Mag 
SIR, Is.tah 280m?, HGB 
0812 1325 5574: 021- aa 


(JAKARTA SELATAN 


“Aditiawrman 1400"TamanPatra 
520 lux”'Cibeber 360 dpn taman 
Polim 400 dpn taman&330-11M. 
Tulodong, 300 BU"Cikajang 600 
Laksana 360" Gandaria 400 sepi 
Woiter 400" Iskandarsyah 2 800 
Wijaya 9 720"Dempo 5206260 
Hang Jebat 450" Lamandau 480 
Ah.Dahlan 470BU-08115881298 


ADR"Pdk Indah, Alam Permal'" 
230/215gandeng bgn lama 7,3M 
Dewo 0817.778.978 / 7292995 


Ampera kavPolri850/600LBulus 
2500/2000 msk20mbiD wangsa 
365/350msy2poo1081810175583 


Andalan Teras Realty"Pd.Indah 
200m' “2lantai"siaphuni,murah 
“10816 113 221247509553 


Andalan Teras Realty“Pd.Indah 
Area Metro "487/1200” New 
Junaidi“0811 89 2294"7509553 


Andil Pro" Jl.Nangka-Jagakarsa 
1005/600 SHM S.Pool jual cpt 
0817.150,172/0812.8300.8090 


Andil Pro"Loka Indah-Buncit 
Komplek 444/300 SHM Jual BU 
Maliki'“0812.944.6887 


Bintaro Jl H Gari, Brand New, 
SHM, JakSel, C.House Hrg 1,1 M 
Lt148/81.Hub.02170770991 


Bintaro Permai Ry2630 Bintaro 
Utama320 warungbuncit ty1450 
Cikajang Ry 250, 0818 148986 


Brwjy,drmwgs14m,17.5625/500 
214,70011,krtngra370-6185m, 
Ciasm,cpku&erIn9ga0818902323 


Cikajang 250“11M,Barito 380 
A.Dahlan340,PrapancaRy540“R 
whiteKD7263456,081315005394 


Cilandak T Hos 226/300” New 
S Pool" Pejaten Mas 320/220 
Jarang ada"Agus 08129389561 
Professionals Kemang 7195522 


Cilandak, Pdk Labu 1300/600m? 
5Kt, 5Km, 2Kp, Tenang "5,5M" 
BSM 75912929"0853.1149.4212 


Ciniru 235 m, Ciawi 276 & 200 m 
Cibulan 220 m, Ciragil 300 m, Ci 
sanggiri 365m/08.2125.333.119 


SHUTTERSTOCK 


Kar 
toeveuoren 


api 
Sabat Baar Ae 


Cipete 320/200 Retua 440/300 
Tenang,Kemang. 480/600 pool 
BSM?75912929”0812.821.1065 


Cipete mrh 1900Gejt,mrh 1Rb- 
11pool,1900, nw2.5, gaharu, 
saidi4,7 &9pool, cindk,I.bis,nw 
Mrh2500s17b4s081280990966 


Cipete Saidi'""315/150" SHM" 
Jarang ada”"lok elit 0811871641 
Professionals Kemang 7195522 


JambuTownHouseS.poolkemang 
Jaksel,Jual Bu,It/1b.256/310Thn 
2010.Hub:0818908667-98745566: 


Jl. Muria Guntur No.8, 2 Lt, 
Lt.350m,SHM, Belakang Kantor 
KPK,Strgs Hub.85553139 


Jin Puri Mutiara No.6 Cipete 
Kemang Area Excisv Cluster 
Ph.083829063693/08161941414 


Keb Baru Rumah Baru 400m 
15.5M “Gandaria 220m Best 
Location 4.5M “Ciomas 210m 
“Terusan Hang Lekir2800m cek 
Apartment “Taman Gandaria 
100m “Bangka 380 Kav 1ljt/m 
“Haji Nawi raya A18 cek u ruko 
5.3M nego Hub:081213878788 


Kebayoran Baru Dijual Rumah 
250/280,SHM, Daerah 2in1, Bisa 
Buat Kantor/Rumah, 0818 651 
809 / 0821 2325 5323 Anton 


Kemang Dim 1Rb,ry800-8Rb,am 
bera Ry 1000,300086400,mad 
rsh1900,new10812m081890232! 


Lbk bulus Villa delima 500/780 
Lux, B new lok tenang, Jual Cpt 
BSM" 75912929”0811,89.2929 


Patal Senayanylt/Ib.129/200,2Lt 
5Kt, 2Km, Carport, Harga Nego 
Regina Realty-081.310.54.2007 


Pd,Indah 300/400m,Bagus,Siap 
Huni, Depan Taman“ERA Graha 
“4 7653888 / 0817.9986.2383 “" 


Pdk Indah Ls.296/380,Exclusive 
Area Motro Alam.The Best!ERA 
Graha 7653888/0816.181.3292 


Pejaten 938/300 rmh lama'shm 
1 lantai" Siap huni'"0816950382 
Professionals Kemang 7195522 


Pande Indah 120/240m,Bagus 
147/250m Classic “ERA Graha 
esa 0816.355.197 Yova 


RC Veteran(B.Mayang) 235/200 
3KT,SHM"ERA Graha 7653888 
3 Rendra 0812.933.9297 “" 


S.Budi,Pst Bisnis,Antra Sdrmn 
RSaid,ljin bs 3Lt:RWhitekmy 
Sumar/081585357017/4268000 


JANGAN LEWATKAN KESEMPATAN INVESTASI 
APARTEMEN TERTINGGI YANG MENGUNTUNGKAN 
DI JALAN UTAMA CBD 


MELBOURNE 


DI JAKARTA 


SETELAH SUKSES 
PELUNCURAN PERDANA 


DAPATKAN UNIT LANTAI ATAS UNTUK TINGGAL DI KOTA 
PALING LAYAK HUNI SEDUNIA DENGAN PEMANDANGAN 


INDAH SAAT HARGA PER METER MASIH MURAH 
JUGA TERSEDIA UNIT APA 


TAHUN DEPAN 


Ming IA Li 

8 STAR RATING BUILDING 
Fibre Optic, hemat energy, teknologi penghantar panas untuk kota Melbourne 
yang sejuk, Double Glazing 


PROPERTY EXHIBITION 


Sabtu & Minggu 
13 & 14 Oktober 2012 : sentunan interior modern dengan trend abadi di masa 


11.00 - 


19.00 wib 


HOTEL MULIA 


IRIS ROOM, MEZZANINE LEVEL 
Jl Asia Afrika, Senayan, Jakarta 


021 574 0008 


Y MANAGEMENT 


Senayan------TownHse-----Baru 
Lznya hrg6M--Hot Deal, Jrg Ada 
ELITE: 7257828/ 081317579982 


Simprug Garden --- 756m? 
19Jt/m?-Nego Panjang, Hot deal 
ELITE: 7257828/ 0816 195 2286 


(JAKARTA TIMUR 


Buaran rmh lux 2 It 360/450m2 
shm list5500w bkttar,grs tmn 
(tc 2.8M hub 081519472627 


Hajiten msk dr AMYani spg 
Indomaret . SHM 265 m2tk rmh 
baru bs usaha BU3M 4 
Balaipustaka 4 -18 SHM 230m 
lux 2tk jus35M Lindapro 
92805955, 081283170375 


Komp IKIP Duren Sawit, Rumah 
MewahLt.267m?,Lb.370m',5HM 
3,6M Nego Hub:081288837188 


Kota Wisata Amsterdam HGB 
Blok 19/16 80 jadi LT/LB 325/ 
248m2 2it 900jt 0818122312 


Lb.Buaya Lt.349/Lb.200m,Sertf 
Lt.Bawah:2Kt,2Km,Lt.Atas IKt 
UtamatKmd:021-7072 5238.TP 


Pulomas Rmh Baru/Renov/Kav 
Kosong/Tua,SHM 144/270/512 
Jln dpn Ibr,bs kpr:087884670124 


Rawamangun,New,21t,Byk Ukt!! 
Mulai Ro.1.5M,contury21gading 
Liana'"“08994578970 / 4517272 


(JAKARTA UTARA 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Layar Permai 8x12:FF,2Lt/Utr 
Long Beach 6x25,Sltn,Ranov,FF 
Madit Blvrd 9x30:tmr:S'F:Renov 
Kenari Golf 6x16:2,5LE/Mural 

Edy Huang 085 890 700 200” 


CENTURV21 Te, 


Akasia 8x18:Sltn,Renov,Murah 
TH Medit Resort9x25,The Rome 
10x25:FF:BU!!: 0815 1735 7079 


JanurElokRy,11x21m,2Kt,s.frnsh 


5,8M/Nego"'Ray White Sguare 
Serly 081808126999/33757323 


M.Krng P2U ngantong, Florence 
120,L.Prmai 150.Rwpik 5882200 
#4 Heriyanto 0898 9866 878 “ 


Muara Karang 15x17m,dpn tmn, 
hook,2Lt#marmer,LB:600,5KT41 
6.8M, 081991106611-36863286 


Pluit Sakti Raya, Lt.595m 
(17x35), Jarang ada.RW M.Krg 
Megen: 08568059149 / 6627007 


RAY WHITE BOULEVARD 
Janur Kuning/6x17/144/J.Cpt 
Antony081908882009/45866000. 


Villa Gading Indah,Lt.387/450m. 
21t:10,5M/negoRaywhiteSguare 
Serly 081808126999/33757323 


Walet Indah 7x25,Venice 7x20, 
Crown G.8x24 “Rwpik 5882200 
& Heriyanto 0898 9866 878 "“ 


TANAH DIJUAI 


TANAH DIJUAL 


SILIKON LUPPO Sapa 
- Tanah Siap | IN 
HOUSE, Tuas #al Di f MANG 
SELATAN 1E (DEKAT HERO), SHGB 


« Tanah Siap Bangun - 2473M' Di 
DELTA KEL EKAT METRO TV, 
SHGB 


Hubungi: 0813 1828 8081 
mall: dreawan786yahoo.com 


| BobETABEK 


Sinema eta “it 
buana420"9, it:palmyra386 jt 
ERA5399888" Titie0811-817387 


Nisut-1000m?,yw Danau,jrngada 
siap banitny TUIYM CBGrada: 
53158200” Riko:08161818605 


Nisut.Sale, Palma 480, 500,443, 
373-500M,Ajt/nego, Boulevard, 
CPG,Limited,Ave(08158706003) 
##4Harcourts Central BSD 


Bekasi tnh2500m?/1br27m,Shm 
"PagirJin Raya H.juanda tambun 
“utk Usaha'"021-9887.0561 


Bsd Nusalk314,hoek,Bellagio470 
hoeksAnggrk Ik1805200,Bdn, Uus. 
081314676570,Ljhooker 5386899 


Gading Serpng Clust Scarlet,kav 
172m?, hdp timur laut,hook.hub 
Ryo.R:02194125777 Century21 


Sandratex-Ciputat L503m (Jual 
1/2)) 3.250rb/m Ibr 25m2 cck u/ 
kos2an/RmhTggl 081310122469 


Sawangan Depok 6000m“SHM 
Jl lebar“500rb/m"“0817733147 
Professionals Kemang 7195522 


Sawangan Village Depok,Tanah 
Kav,Siap Bgn di dalam Perum 
5:456M2 , Hub: 0813.16019217 


Serang,letak strgs,Raya Serang 
Km.66 u/ industri/ gudang, HM, 
Ls.10,400m?,Tono 08161850967 


EN SIAP HUNI 


“ Beli langsung dari developer Australia yang berpengala 


Interior 


depan 


designer 
Internasional 


man lebih dari 35 tahun dalam membangun gedung 
residensial tinggi di CBD Melbourne dan didesain oleh 
Scandinavia peraih 


penghargaan 


# Fasilitas lengkap dengan biaya perawatan yang murah: 


kolam renang air hangat, 


jacuzzi 


sauna, 


steam, gym 


cinema dan BB@, conterence rooms dengan private 


kitchen, fine dining restaurant & Free Sky Terrace di level 60 
dengan view cantik ke city, sungai Yara & laut Port Phillip 
» Hanya 104 DP sampai bangunan jadi 


Wisma GKBI 37FI. Suite 3703, Jl. Jend, Sudirman Kav. 28, Jakarta Pusat 
Email : Inguiry@brady.co.id, www.brady.co.id 


(JAKARTA BARAT 


Century 21 Akasia.Kmanggisan 
Utama, LT::3000m?, stras, jra 
ada Linda 9927 0804 / 563 7979 


Kavling Citra2 Blok D&H,JrgAda 
“RayWhiteSguare” Denni 
"49818 770627 / 8539 2913 


Kotabambu Ry 40m dari Ks 
Tubun,1km dr psr tn abang,Tnh 
SHM 5806525m2 cocok utk 
hotel,Ruko Hub:0818112199 


Puri Kencana" "jual cepat kav. 
huk It.291 hadap Selatan/barat 
“492709579/08164846079 


(JAKARTA PUSAT 


JlPramuka Raya 4000m bisa 
16it-Jl.Wahid Hasyim 6400m 
bisa 18it---TP---09116881298 


JAKARTA SELATAN 


A.Sutera-Cluster Onyx Ls.840m 
10420m" Jalan lebar “ERA Graha 
7653888 "“ 0816.855.197 Yova 


Andil Pro“"Kemang (Ampera) 
6000m? Cck u/town house SHM 
Jual Cpt'“Andreas 0818.789.171. 


Cinere Raya 2900m4Bgn tingkat 
dkt Mall,SHM,cocok Shwroom/ 
Gedung/Tw.house 0818166263 


Jl.Raya Pasar Minggu, Jaksel 
1s.750m? SHM,Siap bangun IMB 
ALt.Mub.32821188,33001357 TP 


JlWarung Buncit Raya 6000m 
Jl.Bangka 8 2300-Jl.Simprug 
Golf 2500--TP--08118881298 


(JAKARTA TIMUR 


Jin.Atternative Cibubur Jual tah 
depan Nissan, SHM, luas tanah 
15000m2 Hub. 0811228926 


Kav.DPRD DKI Cibubur Blok A5. 
1980m Hadap timur.Jl.Utama 
Komp.200m dari Cibubur Junct 
& Pintu tol jkt.08551119168 


(JAKARTA UTARA 


Berkah prop danau sunter 
selatan 1915m,HGB 2032,kotak, 
16.8it/m kosong, kawasan bisnis 
/Gudang,T:0819836289.sorry Tp 


Bukit” Gi Mediterania 
LT.300M? ur Laut View 
Taman Hubungi : 0816.825.426 


Kanolndh 993M?L.Prmai 903M? 
JoharRy 21x25 “Rwpik 5882200 


“4 Heriyanto 0898 9366 878 “ 


PREMIUM OFFICE 
BY KUNINGAN CITY | Tow 
GRADE A OFAICE TOWER 


CENTURV21 MEDITERANIA 
Ebonygolf1000an:v'danau20jtan 
AkasiaGolf400an,v'danau,ISjtan 


Diamondgolt600an:v'90If:20 
Crown Golf 500an-v'golf.20jtan 
KatamarnPrmai 560m-an:18jtan 
Unit Terbatas: 0815 1735 7079 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Kapuk Raya1459m?sLebar 39m? 
SHM:cck u/odg,Marunda 2755m 
Lebar 45:SHM/085 890 700 200 


Pantai Mutiara ,kavling darat, 
43x36m,1500m2,hadap ” taman, 
Jual TP, hub 081617117527 


RAY WHITE BOULEVARD 
Kav.Bgm-Gdg/848/Hook/Murah 
Antony081908882009/45866000 


Royal Orchard 750m? Lok Prima 


Green Spine Ray White Gading 
140813.8913, 7263 / 1515993” 


RUANG USAHA 
( ouuat 


Gudang 2 Gandeng.Tmn Tekno, 
BSD. Lt/Lb. 1.080/750. Jrg ada 
“Hubungi : 0857-7704-2005" 


Available for 


LEASE 


Premium office 
start from 300m? 


space 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Bangunn restoran Kom Kuliner 
Alam Sutra Lt.1997, Lb.2800 
Ada genset 250KVA, Lok Ok 
Roos 0815 9800 801/92854083 


Gudang Duren Sawit 7300/400 
Saharjo 1300/800" “ERA Graha 
"4 7653888 / 0817.998,2383 "" 


Jual 1 ruko & tanah (773m?) 
Pos pengumben Raya sbrng apt 
permata exekutif:021-99958800 


Kantor BaruJual JIlMampangPra 
patan no26 t/b225/750mbit fas 
its lift AC hub Ahmad/Didi 
081911720555/085888280620 


Kios di Apt Kalibata City Twr 
(/BMOS,strategis,dkt Lobby 
9,8m2,2mk,TP 0812 1979 1871 


Kios ITC Cempaka Mas.jual/se- 
wa,Lt 2 blok.F No.389-390. Hub. 
021-56943281 / 0811.1825.18, 


Ktr siap pkai,Plaza ABDA,SCBD 
sudirman204m?6408m? furnish 
& strategis.Hub:0813.9800.2218 


Pabrik Bitung Jaya-Cikupa,BU!! 
Lt.20,550m? Hrs Terjual! RWMK 
Hendro 085881025872/6627007 


PROPERTI | Dapur 


Personal dan P 


INILAH jantung utama bagi penghuni rumah 
untuk mengisi kehidupan sehari-hari. Meski 
peranannya begitu penting, tak jarang Ia hanya 
menjadi bagian rumah yang terbengkalai, jauh 
dari kesan estetik. 

Memang, kegiatan di dapur tak bisa dibilang 
selalu bersih, Namun, bukan berarti jauh dari 
keindahan dan kenyamanan, bukan? Membuka- 
buka lembaran buku atau majalah desain interior 
yang membahas soal dapur boleh jadi membetik 
inspirasi untuk menata dapur di rumah. Akan 
tetapi, tatanan desain dapur ini sebaiknya tetap 
sesuai dengan selera. 

Rumusan menata dapur bisa berbeda bagi 
satu orang dengan lainnya. Hal ini tergantung 
dari sifat maupun kebiasaan sang pemilik 
rumah. Vita (30), misalnya, merasa nyaman 
dengan dapur mungil nan kompak yang 
dimilikinya, Ia sengaja mendesain dapur dengan 
konsep multifungsi dan serbaringkas berhubung 
apartemen miliknya tak seberapa luas. 

Meja dapur misalnya, selain menjadi tempat 
untuk menyiapkan ragam masakan, juga sebagai 


unya Misi 


Dapur memang menjadi bagian 
dari rumah yang sifatnya 
personal. Setiap orang juga bisa 
menuangkan misinya ke dalam 
tatanan dapur. 

—— ——— ———— 


tempat bersantap. Jika sedang tidak digunakan, 
meja dilipat sehingga kembali memberi kelegaan 
pada ruang. Berhubung sering bepergian, Vita 
juga tak selalu sempat memasak sendiri di 
rumah. Itu sebabnya, bahan-bahan masakan 
yang disimpannya bersifat cepat saji dan bisa 
diolah dengan mudah, sesuai dengan jenis 
perangkat memasaknya, 

Lain halnya dengan Ratih yang memang 
senang memasak. Ia membutuhkan area dapur 
yang cukup lega agar makin nyaman saat 
bereksperimen dengan beragam masakan. Ia 
pun menerapkan konsep open kitchen yang 
terhubung langsung dengan ruang keluarga agar 


lebih terkesan besar. Meja persiapan di bagian 
tengah dapur sekaligus menjadi “pemisah” 
antarruang. 

Dapur memang menjadi bagian dari rumah 
yang sifatnya personal. Setiap orang juga bisa 
menuangkan misinya ke dalam tatanan dapur. 
Menjadikannya sebagai tempat berkumpul 
keluarga, area eksperimen diri atau lainnya, itu 
sah-sah saja. 

Berangkat dari unsur subyektivitas ini 
pulalah sebuah dapur bisa tampil lebih hidup. 
Beragam pernak-pernik yang bersifat personal 
bisa menjadi elemen desain yang unik. Baik 
lewat permainan warna, aksesori desain hingga 
cara menata perangkat masak. Contohnya, 
memajang beragam piring hias dengan motif 
apik hasil berburu dari berbagai negara di salah 
satu bidang dinding dapur untuk sekaligus 
menghias ruangan secara keseluruhan. 

Elemen apa pun yang ditambahkan, bisa 
memberi karakter tersendiri pada sebuah dapur. 
Sekarang, coba tengok dapur Anda. Elemen 
apakah yang terasa “kurang”? (ADT) 


KOMPAS / KLASIKA / 


Rabu, 10 Oktober 2012 


DIJUAL/DISEWA 
GUDANG & RUKO 
MULTI GUNA 
» SAWANGAN MEGAH 

Jl Raya Parung - Ciputat Jakarta 


PAKET 12 X BAYAR 


--. 


DEKAT PONDOK INDAH 
DEKAT CIPUTAT PAMULANG 
- DEKAT DEPOK, BOGOR. 


DISEWAKAN GUDANG 
luas penguan, 4 6500 M, Luas 
Tanah: 4 1 Ha, di Delta Silikon 5 
Kawasan Lippo Cikarang READY 
luas bangunan: # 2.1 Ha, Luas 
Tanah: 3 Ha, di Dota Slikon 5 
Cikarang 
READY JAN 2013 

Hubungi: 0813 1828 8081 

: dreawan786yahoo.com 


Pabrik 
Curug Tangerang 
Luas t/b 417.000 m2/8.297 m? 


HUBUNGI: 
onla1g454/os12820668 


( DuwaL 


RAY WHITE BOULEVARD 
Ruko Blvd / 5x20 / 3t / Langka 
Antony081908882009/45866000 


Rk CempakaPthRy,3Rk,5x22/21t 
Rp12m, Gndg, Century2lgading 
Liana'"08994578970 / 4517272 


Rk Ciledug Ry,3lt,br renovasi, 
Lt/Lb:4500/2500m ?,SHGB,SHM, 
ERASusila"Dewi “08161989586 


Rk Gedong Panjang, uk:4x19m 
ALantai, Timur, Rapi.RW M.Krc 
Fan 083898989268 / 6627007 


Rk.mangga2Sgr,2-4rk.gandengg 
Mgg, dua,gandeng 2,RwhiteM2 
Josh 0856 142 8338, 6126969 


Ruang Kantor,Murah Strategis 
Siap beroperasi kepemilikan 
strata title,hrg 17jtan/m?@CBD 
Thamrin" Hub: (021)392 9988 


Ruko : Pluit Sltn Greenmansion, 
Jemb 5 Grandbutik M2, Palem & 
PIK, Jual/sewa # 0815 887 3581 


Ruko Dijual 3Lt Jl Jtnegara 
Barat No.92 Kp Melayu Lt 208 
Lb 204 HGB Hub.08129854174 


Ruko Dijual Lok Sgt Strgs Depan 
Pasar Jl Jatinegra Timur No.37 
Hub.08129854174 


Rukosunvest di ciputat: sdg 


disewa Bank: 3 lantai, 850Jt 
—Hub 02192821745 


(DISEWAKAN 


Gud.Tgr 1s.648:360:507 & Rmh 
Permata Buana 8x20,J&S.Red 
House 70835321/0818126388 


Gudang Marunda Center 
Lt.600m2, Lb.480m2.RW M.Krg 
Megen: 08568059149 / 6627007 


Gudang Pluit Raya Disewakan 
1t.1.100m?,Strategis.RW M.Krg 
Megen: 08568059149 / 6627007 


Kantor Mrh,Mwh,Strgs,Lok Gd 
di Pancoran Hanya 1Jtan/BIn Bs 
urus domisili Ph : 021-70990499 


Kantor Siap Pakai Bebas 3 in 1 
Instant Lokasi Sudirman Hub: 
(021752898099,5152363. 


Kios ITC Permata hijau2,3x2,7m 
Ada 4kios,bisa lan/smua,Mulya 
081310193646, RWsny57948999 


Ktr Bbs 3in1 Di Kuningan 
1.115165,225,Free — Parking, 
Strategis,JI.HR Rasuna Said 
Kav 87 Kuningan.Call 522 4888 


Ktr@Pd.Indah area,Hrg special 
Tsdia mulai kp.1-5 org, furnish, 
Free r.moet,park&wifi 7512038 


R.Ktr/Toko,strgs,JktPus,mlai 
50rb/m?,luas,ssual keb,fas,Ikp 
frae OT, Hub.3806511,99561225 


Resto &Ktr G Sahari ry/19 resto 
bg HsIKMg bs ry,cck m.market 
&Ktr Perlantai Kramat Jaya dpn 
Islamic Center Hub:0816901537 


Ruang Ktr,Jl,Jatinegara Barat 
Raya 195 siap pakai,Lkp,AC,Tlp 
Strgs Ls.50M2, Ph.8508777-78 


Ruko 3 lantai Lokasi Permata 
Ancol.Hub:087781523851 


Ruko 44t semifurnish KI Gading 
Medit&ruko sunter 3lt.s.furnish 
Hub: 4095 1110 / 3652 2121 


Ruko di BSD Golden Madrid 528 
Dpn Psr Modern BSD,Lok Strgs, 
Hub: 68767582 - 0818989727 


Ruko Psr Modernland. Gandeng, 
3llok.strgs dpn pintu msk Psr, 
Modern. Berminat 081111752525 


RUMAH DICARI 


Tebet, Meteng dim, Pancoran, 
Pejaten,,Kalibata, Kby baru Isg 
pemilik (Tp) Hub.081286528887 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


Griya Inti Sentosa, Rumah di 
sewakan, 14x17, 2Lt, Peminat 
Serius, Hub: 0856 868 888 9 


Jl.Bangka 2,Rmh LT.950,LB.450 
3K4,1STD room,klm renang,tmn 
luas,23000W,strgs.Ph:7191411, 
71791188,32821188,33001357 


Johar Hj 8x15,Venice 6 Uk 8x15, 
Crown 8x23 “"" Rwpik 5882200 
"& Heriyanto 0898 9866 878 "“ 


Menteng ji.Padalarang 700/1000 
Borobudur 1000/500 utk Ekspa- 
Triat "0817 6690 836, 7456767 


TwnHouseCilandak diImRy no.22 
unit 1 kby baru bikg citos,4kt 
42,3km ful furnish02197008117 


TANAH DICARI 


Developer mencari tnh utk bgn 
tusunami,kwhouse,0ff,ruko,aprt 
hotel diJabodetabek,pnwr email 
kergapuraprimaland@yahoo.com 


KLASIKA 


Untuk Informasi lebih lanjut 
hubungi bagian iklan Kompas 


2567 6000 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


American Education 
Expo 2012 


JAKARTA 


Kamis, 11 Oktober 2012 
18.00 — 21.00 WIB 
InterContinental Hotel Jakarta 


Jl. Jenderal Sudirman, Kav, 10-11 
Jakarta, Indonesia 10221 


ATTENTION: Parents and Students 
Come & Meet Admissions Officers 
from the top U.S Universities 

Bellevue College 

Concord University 

Drexel University 

ESLI Universities 

Felician College 

Fisher College 

Gonzaga University 

Mlinois Institute of Technology 
Living Arts College 

Murray State 

Northern Arizona University 
Oklahoma City University 
Saint Joseph's University 


Snow College 


Troy University 
The College of Saint Rose 


To prosngster fee evant, please visit: WWW.studentlane.com 


AGEN PERWAKILAN 


Cuka makan dim kemasan botol, 
Gampang jual, Dicari agen utk 
Semua kota seluruh Indonesia. 
Hubungi  021-32832996 atau 
sms ke: 0813 180 966 68. Email: 
sionharapanlestari@gmalil.com 


JI Accu Mbl Mutu Dijamin Sama 
Aki GS Tdk Bohong Bs TT Hg. 
Ns70sRp.360rb.Hub:5818626 


ANTENA/PARABOLA 


Agar Bayang & Bintik ditv anda 
benar benar bersh, "ant 100rb” 
pabola 1,5it,Indvdn,Top tv,cctv 
71443335-56958877-83311183 


Agar Antena di TV Anda Bagus 
Hub:s”(CV.Central  Elekro)”- 
Antena TV (100Rb)CCTV (3,5Jt) 
Parabola (1,538), Indovision, dll 
56980784-71519989-83225656 


Agen & Ahli Antena Tv.Hy100rb 
Pabola 1,5jt,CCTV,IDVSN,Top tv 
Jkrt:56962844  Bksi:83311184 
Tgrg:56181850 Dpok:71115853 


Agen & Ahli Camera CCTV 3,5Jt 
(Antena tv 100rb)(Pabola 1,5jt) 
(indovision 149rb)(Top Tv 85rb) 
70756333-68223800-51212486 


BIRO JASA 


Acc & Jasa Penerjemah,Depkeh, 
Deplu, Notary Legal/Non Legal, 
Impt.BSE 021 8261013,8352323 


Ak.Nkh,Crai,Imb,Nik,Kitas,Kitap 
Pspr,Vsa,PT,CV,PMA,SIUP,Mrk 
10p102199843144-081380199272 


SHUTTERSTOCK 


Akt.Adopsi,api,cv,epo npik,kitas 
pma,pt,pspor.ptbanaya9404751 
1081380877269/ 087775552822 


Akta Cerai kawin Ihr, pt, cv pma, 
siup tdp uug depkes PT Verba 
(021) 6916124/70540029 


Akta PT,CV,PMA,Merek,gpnsi,si 
vj, SIUP, TDP, NPIK, NIK. PT.Glo 
bal02168601235,081399263935 


Bpom.Depks,pbfklink-alkes,obat 
kosmtk.pangan, Merk, Export.dI! 
jl.kb.Jrk19/111H-081219174825 


Jasa B.Sitter,Perawat Lansia 
Governass,Gaji Lsg Tnp Pot. 
Hub.021-9187 7668,769 8912 


Jasa profsional kilat urus pt Ikp 
Gjt, CV 3Jt, Travel, PMA, Kadin, 
SIUJK,Gapensi,Migas,Siupal, 
APIDII sIs byr 085715033817 


Konsultan Kuliner, Anda ingin 
buat kuliner kecil & besar, 
waralaba serta naikkan omset 
penjualan Hub:0812 9590 239 


Menyediakan Jasa Pembukuan 
(NR, R/L) & Perpajakan. Hub. 
Telp. 021.1290-6755 


Penerjemah,reg-sworn,ATS,021 
70703989: 70701270:081311618 
437(2Mjam)bamiats@yahoo.com 


Ush Bngkrut,proyk mcet,Terilit 
htng,asset Trancm dasolusi bng 
&disconto  RngnADBMargonda 
08128267212, 0858356 43010 


ELEKTRONIK 


Beli Beks/Rsk:TV,Amply,Power 
Speaker,Keyboard Laptop DI. 
Munif:32399211,081513179277 


Tangki polyethylene 


BERSERTIFIKAT SNI 


FOOD CROT 4 ALOAR ESISTANT 
AMAN 


MESIN & ALAT BERAT 


PT, CAHAYA ADI ALAM 
OCTOBER BIG PROMO 


Cummins, 
Yee set Mtb ata 
P (53028 1F.019 023 


P3 


CENTRAL DIESEL 


GENSET 20 


2000 KVA 


Tersedia dari 
2281: 3000W 


Asphalt Mixing Plant: Lbj-800, 
18J-1000, Concrete Batching 
Plant: 35M3/jam, 60M3/jam, 
Crusher Shan Bao (asli) Cap, 
40on, 60Tan, 100Ton, Vertical 
Shaft” Crusher. 021-54370623 
108131071201, PT, Trisarana 


Boiler Second Horizontal Solar/ 
Batubara/Residu Kap.3/4,5,6,7 
& 10 Ton. 0817775377, 5688369 


Dijual DEUTZ 2268 Zeropack 
Engina, Genset 27-160kVA, Rdy 
Stok, Wahana Dissel 56971111 


Dijual Mesin Radial Drill P.2Mitr, 
Horizontal Boring&Mesin Plano 
Marufuku P.4Mtr L.1250, Hub : 
0816735495 


Nikon Scnoo1 


Level : 
Level 
D.lmaging 25 ox s4 


Beli PowerAmplifer,Sounds sys- 
tem.keyboard, —“camera,Lap- 
top.dll Hub.081388315001 


Beli.Keybroad.Amply.Power, Mix 
er.Speaker.Drum,Laptop.Camera 
-Tv Led.DIICArie)70001573 


FOTOCOPY/LITCHDURK 


IR5-6000.5-6020-18jt. 5-6570- 
13jtIR3-4570-5, 5jt.IR3300-8,Sjt 
Kyocera 7,5it. Toner Super 
70Rb- Part Ori Komplit. Murah 
WISUDA 021-4700089-1897863 


Kredit$ & Bergaransi 3 thn bisa 
Tukar tambah Mesin Rekondisi 
MF (6 in 1) & sewa mulai 199rb/ 
bin PT MCM 6318655/63860575 
“1602868,Cikarang 29083323-24 


FURNITUR 


MURAH-BERKWALITAS 
Service Sofa (Ganti kain Import 
1 Kulit asii),Gordyn & Vitraga, 
Wall Papar,Cat Ulang Furn,Cuci 
lampu crystal, Crome & Prada, 
Telp:753 3333 - 751 5476 


Rapihsofa Spesialis Ganti kain 
Jok sofa,kursi ukir,klt asli,im- 
itasi oscar, politur dll:85460829 


Domain, webhosting, website 
mudah editnya, Alfaweb78.com 
081314259139 Bill. 


TRUCK/TRAILER 


Dijual cepat!!!nissan dump truck 
CWA 260M & 260X thn 20052 
unithead tractor CK12 thn 


95.hub » KIAT 
081905659248/082124969959 


Hino FM260,dump truck 6x4 (10 
ban) th 07,08,09, kond, bagus, 
dijual cepat,hub 081314666155 


Hino Trailer, Thn.2004, kondisi 
mulus.Hubungi : 0812 9999 232 
1 0812 1838 9667 / 4919 6638 


Dijual tersedia sparepart khs 
Genset (Mesin Diesel) "Deutz” 
Type A.8.M 528 peminat serlus 
hub: Kumar  tIp:021-4895000, 
fax.021-4894000 — Jl.Pulomas 
selatan-jaktim 


Disewa/Jual Genset "Murah" 
Silent/Opan 80 - 2000 KVA. 
HP:08111 38189 - 0816 1845723 


Forklift ex Jepang 1-7tonjlif 
3-bmtr, Mitsubishi 7ton thn 
2008,hub 0812 84 95 319 


Hartech Genset Powered by : 
Perkins,Cummins,Volvo,Yanmar 
Doosan,Sales & Rental,Ready 
Stock. Ph:6306888 Fax:6306533 


Intergen Genset Open & Silent 
5-1000 KVA. Garansi.! Hub : 
1021-2900 6565 


22 Oke s/d 21 MN JL MRH GENSET MITS 82KVA 
23 Okt a/d 


Silent.Komp Accu br. Kond bnr2 
bas.hra nego 0811177567 


Mitsubishi FN 527 MS (6X4) 
Tronton Th.2009, kondisi bagus, 
dijual cepat, Hub 081314666455 


Nissan Trailer CWA BTX,Thn'95, 


kond.mls, Hub: 08129999232 / 
081218389667 / 49196638 


MESIN & ALAT BERAT 


voryo 
PENTA 


Wonwoo Le raranar”| 


Visit us : wwwmandiripower.com 
Telp :5407890/5407869| 
15445938 Fax.(021) 
6196535 


READY STOCK — TOK BARU 


2 KVA wi 2000 KVA 
DIESEL GENERATING SETS 
MERCEDES - PERKINS - FORD - 
YANMAR - LISTER - CUMMINS - 
HONDA - MWM - DEUTZ - MAN 
LOVOL - ISUZU » PEUGEOT - 
LAMBARDINI -IVECO 
JUGA TERSEDIA SPARE PARTS 
Hubungi Kami : 


Email: ugenflindosat.net.id 


Jual / Sewa Mesin Genset Open 
/, Silent 10 -1000 KVA, Hub : 
021. 5537769 , 021. 5516135 


Jual Beli , Sewa Genset Merk: 
Caterpilar, Mitsubishi, Cummins 
Dgn Harga Murah. 021-5418833 
"32 / 5414195 : Fax: 5442021 


Jual Mcm2:Mesin Mie Telor/In 
stan/Masin Mie Ayam(Ajarin Bi 
kintResep)Hub.Bayoran Teknik. 
1.021-5321737-5351106-70600 

290-70836174 fax.021-5328376 


Jual MiniExcavatorDozer,Wheel 
Loader,Bobcat, Sakai Roller ex 
Japan 71578038/0816712308 


Jual R.stock/new Stone Crusher 
Shan Bao, tandem/ vibro roller 
w, loader, Hub, Prof Machinery 
T:021-54364999,F:0215013333, 
081311303001/ 085781070088. 


Jual Wheeloader Komatsu WA 
350-3THN 04, Normal & Siap 
Kerja Bucket Naw.0811109948 


Jual/Beli/Rental (Open-Silent) 
Genset 25-1000KVA Hub:Magah 
Jaya 0215105887-08174899918 


Kami ada persediaan, Mata 
Gergaji Besi.Pjg 273cm, Lor: 
17-20Cm, Tebal:33Cm, Berat: 10 
Ka/lembar,  Rp.100rb/Lembar, 
Peminat serius hub:Kumar Tlp 
021-4895000 F.021- 4894000 


Mesin | Jual Bubut CW 
2500x1500 CW 61160x10.000 
Gear Hobing Ms 20x2200 


Hub.65831004 - 82610065 


Mining Services:Jemb.Timbang 
Grusher, Conveyor,Belt. Conve 
-yor, Magnet Separator, Mining 
transport services,jotty Bpilo 
(piling)construction 08111202022 


Prime. Power Rental. (Rental 
Gensot)hemat solar,free delive- 
tv&perawatan/hemat total. pe- 
makaian,harga kompetisi, Hub: 
Triana Bintang 024.658.1760 


SALE!!! GENSET PERKINS UK 
20,30,45 sampai 500 KVA Hub: 
081805897133/ 081326149278 


Screw Air Compressor : sales, 
service, sparepart, 
08156120006 


HOTEL/PENGINAPAN 


Fas“R.rapat 180rbebr'fast hotel 
Prima Indah,Gn.sahari dkt Ancol 
dpnM2sguare62203273,6591078 


Hotel Ciloto Indah Permai Pun 
cakWeekday | 250rb,Weekend 
350rb,Paket Meeting mulai dari 
225rb. Fasl-Kolam Renang,Play 
ground, Kuda, Outbond dll Hub: 
021-4212184, 4245159 


Hotel Pecenongan,harga promo 
mulai dari 250rb. Tlp:3856005 / 
3856006 


IZIN PERUSAHAAN 


Beli izin pt 04-08 tdk aktif,urus 
pdrn pt,pma,api,srp,trvI,dll,sdia 
dom pt32036262,081574934567 


BY SEA CHINA JKT 
21jt/cbm.Sing Jkt 3jt. Taiwan 
Malaysia Korea Bangkok 3,9jt. 
Eropa,Amerika, Ausie, Afrika 
bit/cbm, Hub 021-55963604 


Jasa FCL & LCL, Guangzhou-Jkt 
by sea& by air, harga mulai 500 
il 21) 26387779 


Jasa FCL &LCL,Guangzhou singa 
pore-Jakarta by Sea &by air Hub 
021.55954778/79/021.82563929 


KARTU KREDIT 


Abaikan Angsuran CC/KTA! Byr 
Dg Disc Besar/Bebas Byr(Pemu 
tihan).Legal,STC Senayan Budi 
97977219:081291445418 


Abaikan Angsuran CC/KTA!Bbs 
Byr/Pmutihan.legal.STC/Blok M 
Ray 9905 0278:0812 1065 9595 


Bantu ttp ce/kta dgn pemutihan 
(Dibebasbayarkan) Legal STC 
Senayan Andre 02190408617 


Bermsih dg CC/KTA Anda? Km 
Bantu Pmutihan.Legal Cpt Tnts 
Dewi 94986428:087880523323 


Tutup KK/KTA Hanya Bayar 15 
dri total tagihan trakhir,hutang 
lunas 10016 hub:081802033247 


KOLEKSI 


Rolex dll @2t-Barang kami mc 
mang tdk ada disini,sama sperti 
asl,sejmlh org ternama yg ragu 
sudah jadi langganan 7365461 


EKSPEDISI / KURIR 


China-Jakarta Ph.021.62203622 
Murah'"16-20H Sampal'“Service 
Memuaskan "" Blueray Cargo" 


SERVICE REPARASI 


AC, AC bgs dgn , dispsr, frozer 
K,Gas,kulkas, P.air,M. cuci, sihrt 
TehnikCool.71457718-71481084 


AC/Kulkas/W.Heater/Kompor/ 
Dispenser/Msn Cuci/Pompa Air 
King Service 6334875 - 6337206 


Ahli Prbaikn Piano-kboard,stem 
/ant bdy,cat melamic.NAZARET 
mc. 7540696 / 0813 80251661 


Beli Semua Merk Alat Msk 
Keyboard, Drum, Pwr,Mixer, Spaa 
kr:51218988-081517245633bono 


Gitar Expo.Disc khusus Gitar & 
Bass, ampli gitar& bass,Effect 
gitar & bass .Auvimus.Glodok 
Plz Lt1/28 Ph62302656 cash-crd 


Petrof Piano Cdg,jI/beli:Vamaha 
Kawal, Patrof&Lainnya.JI.Cideng 
Timur 52.1: 38900602/3860200 


Piano cash/credit. Petrof House 
Fatmawati-dktCitos7691693-76 
94912: KIp6d945879083,Maruya 
5850212, GrndMal Bks,88955510 
Kalimas8805936:85D,53162204 


PAKAIAN/SEPATU 


Adel Collection Thamrin City Lt 
Dasar blok B16/8 Jkt 31997426- 
7973260 - 081382213350 


Dijual Dackron/Fiber putih 
cocok u/isi boneka & furniture 
harga pbk hub:7055.2982 


Jas/Safari/Psh/Pdh/Celana, big 
sale,9jam selesai.Isardas Tailor 
Pintu Air 33-D ph 021-3152908 


KULITASLI 
Fashion, Shoes, Furniture, Pro- 
motion,Car,Bag,etc Ph 612 8888 


RAGAM 


PEMBORONG/BIRO TEKNIK/ 


Bocorzdakctmblek.mdidll 
renov: 1005arnsistajmb 6868 
6835, 081384099925Raja Bocor 

AAhli,bngan,brkwalitas, rmh,ruko 


kntr,rnov,cat,dIl,Citramas Group: 
02149778783, 081283083419 


Arsitek As Karya Siaga Contract 
or Wujudkan Rmh Idaman Anda 
Free Consultasi 082123267227 


Bangun Rmh/ruko,kantor,brkwa 
litas&pglm 10th Cv Hilmyjaya 
021- 4255375,1223017 Garansi 


PERALATAN MASAK 


Dijuattfryer Ayam Crispy Oto- 
mat Lemari Display Panas,Oven 
Mixer Greasetrap,Sink,Exhause, 
Kompor, Grill, Peralatan Cafe, 
Kapal, Pabrik, Hub: Indometic 
Telp:021-6313056, 6315788 


PERHIASAN 


DUAL BELUT BERUAN & JAN MEWAN 
TERIMA BELI SEMENTI 


Ahli Arloji & Beli Berlia 
Rolex,patek,P.Omega,berlian,dI| 
dan Hrg tinggi&Beli sementara 
Joy Watch MallArthaGading Lt. 
Ds1.Ph:68585788-081310223799 


Ahli Arloji “ Artoji Antik Anda 
Arloji Mewah & Berlia 
dibli hrg tagi 
olax,Patex,P,FrankM, 


Beli Berlian & Emas 22K - 24K, 
LM Dgn Harga Tinggi, bisa Dtg' 
Asiung 3812570-93001M18P.Br 


BERANI BELI EMAS 
harga tertinggi Swiss gold Plaza 
BII 021-31990035 


PERLENGKAPAN RMH 


PTJendela Mas 
Telp. 021 - 20218972, 29218973, 
O21 - 681 


6 
www Jendelamas.biz 


Kasa Nyamuk Anda Sering 
Robek 


Anti Sobek, Anti Karat, Tidak Luntur 
(TELITI SEBELUM MEMBELI 


6311388 
709000039 


Canopy polycarbonate stenlis 
pintu teralis,A.Maling,Fgate Tlp 
151350657, 51350707, 68529888 


Terima Pencucian&Pemasangan 
Gordyn, Carpet, Sofa,Wallpaper 
Furniture,K.Set. Hub.92871727 


Panasonic All Type JuaService 
“telpekeyphonesPABXfaxtAC 
PT.Tritunggal Hub:021-8578014 


Simpati 081234567891 560jt 
0812.23456787..0853.83456789 
serlus !!! call: 0852.10708090 


Sedia Dana Cash/krd &Deposito 
Bts (LPS):PT BPR Dana Usaha jl 
G,sahari Ry/6 yanti Ph:6299486 


RAGAM | Olahraga 


Murah Meriah, 


MESKI sadar banyaknya manfaat positif yang 
bisa direguk, masih banyak orang yang 
menjauhi aktivitas olahraga. Banyak alasan 
mendasari, mulai dari ketiadaan waktu hingga 
kondisi kantong yang tak memadai, Padahal, 
olahraga bisa dilakukan dalam berbagai cara 
dan tak perlu merogoh saku dalam-dalam. Apa 
sajakah yang bisa dilakukan? 


Jalan kaki 

Inilah kegiatan olah fisik yang paling murah 
dan bersahabat dilakukan untuk orang dari 
segala usia, bentuk tubuh, maupun gender. 
Berjalan kaki secara rutin berguna untuk 
menjaga kesehatan jantung dan melatih otot- 
otot kaki untuk bekerja. Sediakan waktu 
setidaknya 30 menit hingga satu jam untuk 
berjalan kaki secara konstan dan efektif, 

Anda bisa melakukannya sembari 
mengelilingi kompleks perumahan. Jika 
membawa anak berjalan-jalan dengan kereta 
bayinya, semakin banyak kalori yang terbuang. 
Usahakan pula untuk selalu menggunakan 


Tubuh pun Bugar 


..Niat yang besar menjadi 
pondasi untuk keberhasilan 
berolahraga dan mereguk 
manfaat yang ditimbulkannya. 


tangga ketimbang lift atau eskalator saat 
beraktivitas. Bahkan, berjalan-jalan di mal pun 
bisa menjadi salah satu ajang olahraga. 


Melatih kekuatan 

Melatih kekuatan juga diperlukan untuk 
kebugaran fisik. Cukup dengan bantuan barbel 
kecil ukuran 2 kg atau lebih sesuai kebutuhan, 
Anda bisa berlatih rutin di rumah. Cobalah 
tidur telentang di atas lantai dan tekukkan 
kaki setengah. Sembari memegang barbel 
kecil di kedua tangan, angkat dan taruh 
kembali tangan di lantai dengan gerakan 
membuka sebanyak 10 kali. 


Selanjutnya, cobalah duduk di kursi tanpa 
sandaran tangan, lalu tundukkan tubuh hingga 
area dada hampir menyentuh kedua lutut. 
Sembari memegang barbel, angkat kedua 
tangan secara perlahan dan rentangkan sejauh 
mungkin ke sisi tubuh dan turunkan kembali. 
Lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali. 

Informasi ini bisa diperoleh dengan mudah 
lewat internet ataupun video-video instruksi 
olahraga, yang kini amat beragam. Mulai dari 
olahraga melatih kekuatan, membangun 
stamina hingga kelenturan baik lewat senam 
yoga, pilates, aerobik, salsa hingga bellydance. 
Ya, jenis-jenis tarian ini kini telah menjadi 
bagian dari varian melatih stamina dan 
berolahraga yang juga merambah di berbagai 
pusat kebugaran, 

Masih ada banyak cara untuk berolahraga 
yang semua kembali pada diri sendiri. Yang 
jelas, niat yang besar menjadi pondasi untuk 
keberhasilan berolahraga dan mereguk 
manfaat yang ditimbulkannya. 

(ADT) 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 10 Oktober 2012 


41 


kempasiana 


online 


belan 


esensi bukan sensasi 


3) kompasiana 


Kiat Aman 


Waspadai Gejala 
Kecanduan Saat 
Belanja ”Online”! 


mudahan 
belanja “online” 
membuat "e- 


Olah: commerce" mening- 
kat pesat. Hasil survei 
Rahmad Agus Koto belanja "online" oleh 
Ta. Master Card, April 2012, 
ajuskoto 


menunjukkan, total 
nilai transaksi di Indo- 
nesia pada 2010 sebesar 3,4 milliar dollar AS. Nilai 
transaksi akhir 2012 diperkirakan akan meningkat 
menjadi 4,2 milliar dollar AS. 

Namun, berdasarkan hasil studi yang dilakukan 
oleh Robert La Rose, ahli telekomunikasi De- 
partment of Telecommunication Michigan State 
University, Arnerika Serikat, kemudahan belanja 
"online" dapat meningkatkan risiko Compulsive 
Buying Disorder (CBD). 

World Psychiatric Association mendefinisikan 
CBD sebagai kondisi psikologi kronis, kecanduan 
untuk membeli barang atau jasa apa pun, ter- 
masuk perhiasan dan pakaian. 

Penderita CBD akan merasa gelisah apabila 
tidak berbelanja dalam jangka waktu tertentu, 
lalu muncul gangguan emosional, stres, hingga 
depresi. Penggemar belanja "online" Ini menga- 
laminya secara perlahan, biasanya didahului oleh 
sifat konsumtif atau boros. 


aa 


£ Indikator CBD: 
H3 Sering kali membeli sesuatu tanpa ada 
i perencanaan sebelumnya. . 

: 


Menganggap belanja adalah kegiatan yang 
. menyenangkan dan dapat menghilangkan 
stres, 
13, Suka membayar tagihan minimum untuk 

H tagihan kartu kredit. 

74. Kadang-kadang timbul perasaan bersalah 
£ setelah membeli sesuatu karena menyadari 
£ bahwa barang yang dibeli tidak begitu 
& dibutuhkan, 
: 


5. Ada kalanya muncul keinginan yang kuat 
Untuk belanja tanpa memiliki alasan. 
yang jelas.. 


lesnenuanane 


Ia Kan EN gara Nan Ona EN KAN Naa kanan 


annedesnanasi 


Gee 


Solusi untuk penderita CBD adalah terapi konsel- 
ing atau pengobatan berdasarkan hasil konsultasi 
dengan psikiater, serta aktif dalam kegiatan sosial 
dan keagamaan. 

Untuk menghindarinya, menurut Robert, dengan 
mengendalikan diri saat belanja "online", mema- 
hami dan menghindari indikator-indikator CBD, 
mengatur keuangan, dan membuat skala prioritas 
untuk barang-barang yang akan dibeli. 

Ihttp://kom.ps/ACXRKc| 


@ RuthNina 


@01 budi 


@AndyTantono 


Dengan situs jual beli online 
memudahkanku yang ada di 
daerah pelosok bisa tau produk- 
produk baru yang sudah ada 
walaupun di ditempatku belum: 


KPK 


ada. 
Adryant K Warui 


Saya termasuk orang suka belanja 
online...suka nya barangnya 
lumayan bagus dan tidak 
pasaran...dukanya terkadang 
barangnya tidak sesuai dengan 


Arifah Yuliati — Sambar.. 


Furgoniah 


belanja online itu ibarat membeli 
kucing dalam karung, barang- 
barang yang ditawarkan belum. 
Jelas kualitasnya seperti yang kita 
harapkan.tapi untuk kemudahan 
belanja OKELAH, 


Sa ananda harus nandal memilih 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Belanja Lewat Internet 


Mira Gila 


(C8 mirarisma 


elanja "online"? Wah... gue 

banget tuh! Saya sering ber- 

belanja lewat internet karena 

di kota tempat tinggal saya, 

Cilegon, susah ditemukan 
barang yang "tidak biasa", 

Beragam barang saya beli lewat 
situs web jualan atau Facebook, mulai 
dari onderdil elektronik, onderdil motor, 
ponsel, laptop, jam, baju, kerudung, isi 
"polaroid", sampal korek kuping yang 
pakai senter seharga Rp 1.900. 

Banyak orang bertanya ke saya, tidak 
takut tertipu dengan belanja "online”? 
Saya akan menguraikan kiat-kiat yang 
biasa saya lakukan agar tidak (merasa) 
tertipu saat berbelanja lewat internet: 


Cari toko tepercaya 


Sebelum memutuskan bertransaksi, 
jangan malas untuk melihat "review" 
atau "reward" yang diberikan pelanggan 
untuk sebuah toko "online". 

Di Facebook, Anda bisa mencoba me- 
nanyakan ke pembeli, apakah pelayanan 
yang didapat memuaskan dan apakah 


barang terkirim dengan baik. 


Namanya juga toko "online”, belum 
tentu pemilik atau petugasnya "online" 
setiap waktu. Kadang ada toko 
yang menyanggupi jika pelanggannya 
berkirim SMS. Katanya sih agar respons- 
nya cepat, 

Anda juga harus bersabar menunggu 
stok barang dalam arti jangan bertran- 
saksi, kecuali barang benar-benar terse- 
dia, Kalau tidak, uang telanjur dikirim, 
barang kosong, Anda sendiri yang rugi. 
Jarang ada toko yang mau mengembali- 
kan uang yang telanjur dikirim. 


Teliti deskripsi barang 


Biasanya, untuk baju, Anda harus 
teliti mencermati rinciannya, seperti 
ukuran lingkar dada, panjang, warna, 
dan bahannya. Jangan lupa untuk selalu 
mengukur lingkar dada jika ingin mem- 
beli baju baru. Siapa tahu Anda tambah 
gemuk atau kurus. 


Ingat biaya im dan transfer 


Kadang ada orang tergiur dengan 
harga yang murah, tetapi lupa memper- 
hitungkan ongkos kirim dan biaya trans- 
fer yang harus ditanggung. Juga biaya 
asuransi jika membeli barang elektronik 
atau barang pecah-belah. 

Usahakan berbelanja di toko yang 
rekening banknya sama dengan rekening 
kita. Sebab, transfer antar-bank biasanya 
dikenakan biaya tambahan. 


Ihttp://kom.ps/ACXcSS| 


nda punya cerita seru 
As tentang belanja 

online? Ikuti Kompasiana 
Midazz Blog Competition dan 


raih hadiah total Rp 2,5 juta, Info 
lengkap, klik 


liputan warga 


Mahaji Noesa 


Oa mahajinoesa 


anyak pengayuh becak 
B di Kota Makassar, atau 

akrab dipanggil daeng 
becak, tak punya tempat ting- 
gal. Para daeng becak tersebut 
setiap malam tidur di becak, 
berpindah-pindah dari satu 
tempat ke tempat lain yang 
dianggap aman. 

Para daeng becak ini berasal 
dari wilayah tetangga ibu kota 
Provinsi Sulawesi Selatan, se- 
perti Kabupaten Gowa, Takalar, 
Jeneponto, dan Maros. 

Salah satunya, seorang 
daeng becak yang saya temui. 
Dia begitu asyik tidur di atas 
becaknya yang diparkir di 
dekat halte bus angkutan 
ke Trans Studio di selatan Jl 
Penghibur, depan rumah dinas 
Wali Kota Makassar. 

“Kalau tengah malam di sini 
sunyi, tidak ada gangguan. 
Tapi, pagi-pagi sekali harus 
cepat bangun karena jalanan 
cepat ramai,” kata Daeng Laja 
(bukan nama sebenarnya). 

Lelaki berusia 48 tahun itu 
mengaku sudah jadi "pag- 
goyang” (tukang becak) sejak 
tahun 1990-an. Dia mengaku 
terpaksa bermalam di becak. 
lantaran tidak punya sanak 
famili yang punya rumah di 


Kota Makassar. 

Kisah hampir sama dicerita- 
kan lima daeng becak lainnya 
asal Gowa dan Jeneponto, 


Tampak puluhan becak Makassar parkir tak 


Armada bentor menanti penumpang di arah selatan 
JI AP Pettarani Kota Makassar. 


yang ditemui tidur di becak di 
tepi jalan Kota Makassar. 

Dari dialog-dialog singkat 
dengan mereka diketahui, un- 


Kisah Para Daeng Becak 
di Kota Makassar 


tuk urusan mandi sehari-hari, 
para daeng becak ini biasanya 
menumpang di sumur te- 
man atau pipa air warga yang 
terbuka. 

"Kalau mau mandi pagi, saya 
ke Jalan Landak Baru dekat 
lampu merah, di sana ada ker- 
an air," jelas daeng becak yang 
ditemui masih asyik meleng- 
kungkan tubuh di becaknya 
yang diparkir di emperan salah 
satu perkantoran di Jl Veteran 
Selatan. 

Sedangkan untuk urusan 
buang air besar, mereka sudah 
punya lokasi tertentu yang 
tersedia air untuk membi- 
las, seperti selokan atau tepi 
pantai. 

Ihttp://kom.ps/ACXWUgI 


kawat 
dunia 


”Lebay”-nya Polisi 
di Tokyo 


Oleh: 


O 


Hendra Wardhana 
(79 wardhanahendra 


TOKYO, JEPANG - suasana pagi yang 
biasanya hening di sekitar rumah saya tiba-tiba 
terpecahkan oleh suara sirene ambulans dan 
mobil polisi. Lebih kurang 20 petugas kepoli- 
sian datang ke lokasi kejadian. Rupanya, telah 
terjadi kecelakaan antara motor dan sepeda. 

Beginilah sistem penanganan kejadian 
di Jepang. Kepolisian Jepang menangani 
setiap kasus yang terjadi tanpa melihat skala 
besarnya kasus dan juga siapa yang menjadi 
korbannya. 

Kalau boleh dibilang dalam bahasa gaul, 
agak ”lebay” memang. Namun, "lebay" di sini 
adalah dalam artian yang positif karena dalam 
mengantisipasi keadaan darurat memang se- 
baiknya dilakukan semaksimal mungkin. 

Ihitp://kom.ps/ACVVIUT 


Petugas serius melakukan pemeriksaan atau 
penyelidikan. 


kesehatan 


Sinyal Tubuh 
terhadap 
Serangan Stroke 


udah banyak 
penulis ataupun 
pembicara yang 


menguraikan tentang 
penyakit stroke, dari 
tanda-tanda awal sam- 


pai pengobatan, Aku 


Christie Damayanti 
(C2 christiesuharto (un tidak henti-hentinya 
menyosialisasikan stroke 


karena aku tidak mau ada yang mengalaminya— 
seperti aku sekarang. 

Namun, pernahkah Anda memperhatikan tanda 
peringatan dari tubuh yang menjurus ke serangan 
stroke? 

1, Kesemutan separuh atau seluruh tubuh, mulai 
dari ujung jari kaki atau tangan. Makin lama 
makin ke atas, makin lama makin berat. 

2. Secara perlahan mengalami susah berpikir 
dan berbicara, serta mengalami kebingungan 
yang amat sangat. Kepala pun mendadak 
pusing dan berputar (vertigo). 

3. Mengalami penglihatan ganda atau 
penglihatan buram, sampai akhirnya 
pandangan gelap disertai pusing. 

4. Mendadak hilang keseimbangan serta 
tidak bisa berjalan lurus sehingga orang itu 
tampak mau jatuh. 

5. Mendadak pusing tanpa tahu sebabnya. 


Oleh: 


Sebenarnya, beberapa tanda peringatan di atas 
bukan mendadak, melainkan selalu! Aku selalu 
mengalami pusing tanpa tahu sebabnya, bahkan 
sejak duduk di bangku SMP, 

Aku sering mengalami penglihatan ganda, 
padahal jika aku memeriksakan diriku di optik atau 
dokter mata, mataku tidak bermasalah. Dibanding- 
kan dengan usiaku saat ini, jika aku memeriksakan 
kesehatan mataku sekarang, aku hanya minus (-) 4 
dan plus (#) 15, 

Dua dari lima tanda peringatan di atas merupa- 
kan gejala awal stroke-ku. Selain itu, sejak tahun 
2007, aku sudah divonis menderita penyakit darah 
tinggi akut. Ditambah lagi dengan gaya hidupku 
yang sangat riskan. 

Aku sering makan tidak teratur dan makan ma- 
kanan berkolesterol tinggi. Hidupku juga terbentur 
dengan kerja keras sebagai arsitek proyek dengan 
tenggat waktu yang ketat. 

Tanda-tanda sebuah penyakit sebenarnya sudah 
bisa dideteksi awal dalam tubuh kita. Masalahnya, 
banyak dari kita yang tidak memedulikannya. 

Ihttp://kom.ps/ACWaxY| 


& OBROLAN RABU DEPAN 


Setiap agama memiliki tempat yang wajib dikunjungi. 
Dalam agama Islam, misalnya, ibadah haji ke kota 
Mekkah merupakan satu dari lima Rukun Islam. 

Tulis pengalaman Anda berkunjung ke satu tempat 
dalam rangka ibadah di Kompasiana (www. 
'kompasiana.com) dengan tag "wisatarohani”. Anda 
juga bisa berbagi lewat Twitter (tambahkan hastag 
#wisatarohani #freez) dan Facebook (tulis di www. 
facebook.com/KOMPASIANAcom). Info selengkapnya, 
klik http://freez.kompasiana.com/guide. 


42 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 10 Oktober 2012 


Vous parlez frangais? 


KURSUS 
BAHASA 
PRANCIS 


INTENSIF & 
SEMI-NTENSIF 


Kursus mulai 
15 Oktober 2012 


Daftar sekarang juga! 


FAN 


Ace, Arb,Biss,Conv,GMAT,IELTS 
TOEFL, TOEIC, Mand 1 bin. BSE 
6352323, 8281013 TbtTmr 8J/1 


Kcc,Arb,JH7497020,Ing, Pc, Mdr 
Bld,Jp,Kor,Spa,Ma, Fi, ki, Comp, 
Mus,Luk.UI 61.089636289635 


Bid MdrSolusiGrUI-Itb74707766 
ing Gr Jp Fr mat Fi Ki komp Acc 
musik lukis Sidtabek Cirendeu2 


Keyboard/Piano,Gtr,Drum,Pop/ 
klasik,guru krmh,kusuma 21, Hp 
081281537000 Ph.02195761843 


Pembangkit Listrik Tng Surya « 
Angin Tol 13 - 19/10, Jl. Perintis 
K 99 Jaktim, Ph : 081311419974 


CN 
OBITUARI Pp ! 


TOUR-TRAVEL 


Amazing Bkk Pty 250ct&15Nov 
Guilin 5H-$399x, paket akhir 
tahun.SamudraTours:458-76988 


Bali Pkt Ah fr 2.5jt,mdo 3hfr 2jt 
Ad sin fr $295,50 korea fr 9530 
6d hkg-sz-mfm fr $300:6267322 


Bali- Brmo- Srgn- Bt.Raden-Jog 
Brkt: Okt/ Nov/ 26-27 Des Ria 
Hidys 46463000, 33219066 


Korea8D 15,5jt,3d Sin3,bjt,Viet- 
Halong 8,9it7d Sin-Mal-Thai 
5,3)t:6102725/68373788 


Mau Liburan di Bali, Voucher 
Hotel, Transport Murah & Paket 
Tour Hub. Desak 081237690611 


Sin260ct u.studiothardrockesri- 
wijaya4,9jt allin/beijing,shnghai 
15nov/happytourindo.56941717 


Spore-Malay-Thai 6h(10 Free 1) 
bkk-pty-phuket 6h(8,5jt)jog-bro 
bali 8h.Hb:55958009/55956531 


Taiwan Muslim 15 Nov 5D 5688 
430Des Kul-Sin $10084, 30Nov/ 
7Des 3D Sin USS SGD588t 
12/25 Des BkkPty 9984, 12/19 
Des Hongkong $878", 19/26 
Nov, 5/17Des Korea '$1138x, 
30Nov, 22/29Des China $598x 
MasTravel' Biro 021-55780317/ 
53161608, Pengrsan Visa,Sedia 
ELF VVIP 9 seat utk Trans 
Bndra,Jabodetabek,Bd9,Anyer 


DAERAH-DAER/ 
Ji sawouna 


JtTnh Lembang 15Ha 475rb/m? 
SHM,Cck.u/Area WisataView 
HtI,Outbound.022-92921599 TP 


JI socor 


Dicari Lagi Rmh Ruko Tnh Gdg 
Dijual/sewa/kontrak:Indohouse 
Jl.Cikuray 23 Bgr 0251-8314376 


Hotel mulai Rp99rb,AC,TV,Hot 
water,meeting: 0251 8338899, 
8378658, 8901088, 8315769 


Jual: Vila di Cibogo (shm/imb) 
2iti, 1t.2000m?/lb,700m2, view 
ir bagusttinggal finish 
-ing).Hub:Bp.Herryanto, 0815 
8918 279 Pemilik Langsung 


Ruko(3unit)3,5It hrg spesial utk 
pembeli pertamaJjl.Ry sukabumi 
km18 Bgr. Hub 08159937631 


PD akampe 


Jin.Pantura km 6 ckmpk It 3,2 
ha ada bang hotel melati (SHM) 
jual cpt TP Rp.12 M nego. Hub: 
0816552221 - 0817194189. 


PB apanas 


Sewa Vila d Cipanasyv/ keluarga 
/Kntr. Fas dapur,R kel luas, WH, 
Pool,view bagus :085811227711 


JI pewpasaR 


Boutigue Condotel Seminyak, 
Tilidkt pantai ,expo di MTA 
Shm,ROI 1610811 956 327” 


Dijual rmh 2Lt,mau pindah ke 
LN,LT 2025M?,SHM,LB 525M2, 
Tip 2 Iines,Lksi'd kota Denpasar 
Bali,Kebun luas msh bs ditmbh 
bangunan lagi,cek utk RT,home 
industri,dl.Hub:08123840869 


PE surasumi 


Cibadak Jual Tnh,Kebun Ternak 
Ikan Masih Aktif,Air Nglir,SHM 
6500m,275Rb/m,0816913152 


JP vosvararta 


JI.rmh&pendopolt/1b900/500m? 
hook, strgs, cck u/ hotel, t.tal, 
Sltn Univ Batik. 085868982399 


LUAR NEGERI 


Bantu Visa # Info Job:USA,Aust 
Knd,NZ,Euro,Ing. Salak,Ti.Duren 
A9ape:92992145,081387771029 


S'pore Kost Pelajar/ Kmr Harian 
Orchard, Novena brsh&nyaman. 
165 98510888/ BBM: 2608e1b0 


3 


LELANG 


Asset anda disita/dilelang oleh 
Bank? utk konsultasi/Take Over 
TpBI checking hub:0816.901.537 


Dilelang mobil Alphard 2.4 G 
2009 full optn hrg dasar 600jt 
Nissan Sentra 2002 silver hrg 
dasar 7Sjt:Serena HWS 2009 
abu? tua hrg dasar 200jt: VW 
Touareg 3.2 AT'04 hitam 350it 
021-93930998/ 081398670368 


PAMERAN 


Bazaar Plaza Bapindo Tgl. 22 - 
25 Oktober, Hub: 087883759785 
ahmad 99626399 tmpt terbatas. 


Seminar Gratis UKMPROperty 
Bs Beli Rmh Tnp DP/cicilan Hub 
021 92509530 / 22E12F99 Hotel 
Balairung Jl.Matraman Ry No. 
19 Lt.2 Sabtu,13 Oktober 2012 


PELUANG USAHA 


Bisa Buka Travel Sistem online 
hanya 3 jt.cetak tiket lgs, Ph: 
021-86612596/97, 98500730 


Buka usaha Ticketing Online, 
tiket Print Sendiri,hanya 1,Sit 
tel 021-3663322,081298317979 


(Cr:Dsbtor Bubuk Kunyit Instan 
Merk Maureen. Enak & Lezat,u/ 
Mag, Liver dll.Margin tinggi,pro 
duk fastmovingT:085223999023 


Inves Forex!mdl Mli 300rb profit 
£74/hr (Kontrak 100 Hari) SMS 
"Minat" HP: 0878 8556 3999 


Paket Usaha Es Krim Bakar” 
PelatihantAlt Ush, Hny 3,Sit 
Call/SMS: 0877 288 94988 


KERJASAMA 


Ace 4 jam ada 350rb acc nsabh 
sik 02, bng 045/bin, tnp 
fee/survey, 29 p'hragan - 4x pd 
2011, free Ipad, bb, laptop # 
ksmpatan dapat Lunit inova, Isg 
cair sd 800M,jamin murah/200jt 
Platinum Finance, Jl.Blvd ry brt 
665 Kp.Gd 021.1585.1381-3 


Pi 


- “ 


(Dai 


525tb, 1003-9781 
PtiGaf K.Gding (0 
45867819/21 bng 5,5Xprthn.trm 
Mbl Krdt, Brhdiah BB, Apple, Mtr 


m Ada Agunan BPKB ad 
B, Ipad2 & iphone bng 
ot 


tunai 150jt-250.000 nasabah 


Ace 1 jam Cair/Agunan BPKB, 
tanpa survey,bs byr Bunga saja. 
Maju Artha 7980399 - 7980393 
Jl.Raya Psr Minggu no.5 Jaksel 


/Ace Ijam cai,jminan BPKB Mbl 
/Mtsinp surveyibs byr Bunga 
saja.Terang Makmur Jaya Jl.KH 
Noer Ali AIA Kalimalang Bks Ph 
88950011-49770786-99198368 


/Ace Ijam cair,imn BPKB Tnp sur 
veyJbs byr Bng saja.Tri Makmur 
Sejahtera Ph:6332006 / 2008 
Jl.Hasyim Ashari 13-A Jakpus 


Acc Agunan BPKB 1 Jam Cair 
Bayar Bunga Aja 2,585 Hub: Oto 
Cash Rawamangun Ph.4712248- 
17868487 Bekasi 4712248 


Agunan BPKB Langsung Cair. 
Mudah, No Survey.Ph:7981911 - 
7994815 Maju Bersama Jaya Jl. 
Mampang Prapatan Raya no.82 


Dana Tunai prs cpt Ahr Cair,Pan 
ca Artha AM.Sangaji17:6303481 
182/83 jmn bpkb mbi/mtr aman 


KEHILANGAN 


Telah Hilang BPKB Honda Jazz 
Merah No.Pol: B270 LEN 
No.Rak: MHRGE8860AJ007014 
Nosin: L15A72743337 Diny- 
atakan Tidak Berlaku Lagi 


Tih hing sertifikat hak pakai a/n 
walujo n0,131,gmbr situasi no, 
15/12/Pn/19968n0.9,9mbr si 
tuasino.87/87/Pn/1981  &diny 
tkn tdkbriku Ia pngrim Setyo 


Segenap Direksi, Manajemen dan Karyawan 


PT. RINTIS SEJAHTERA 
PT. PRIMACOM INTERBUANA 


Menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya 
atas kepergian 


Bpk. Soebyakto Tjokro 


Ayahanda tercinta dari Bapak Iwan Setiawan, 
President Director PT. Rintis Sejahtera & PT. Primacom Interbuana 


Hari/Tgl 
Waktu 


Disemayamkan : 
Dikremasikan 


: Senin, 08 Oktober 2012 


1 4/- Pkl. 06.30 


WIB 


Rumah Duka RS. Husada lantai 3, Ruang M-N 
: Rabu, 10 Oktober 2012, Pkl. 11.00 WIB 
Krematorium OASIS Tangerang 


Semoga Almarhum di terima di sisi 
Tuhan Yang Maha Esa. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


BERITA DUKA CITA 


Telah berpulang dengan tenang ke sisi Tuhan YME 
Pada Hari Minggu, 7 Oktober 2012, pukul 11.45 (waktu Singapura) 
di National University Hospital Singapore 


Istri, Mama, Mama Mertua, Nenek, Kakak, Adik, Saudari Kami yang Tercinta. 


Emelda Hendra 
dalam Usia 85 Tahun 
Jenazah Disemayamkan di Rumah Duka Atma Jaya, 
Jalan Pluit Raya No. 2, Jakarta Utara Lantai Dasar, Ruang E, F. 


Dan akan dimakamkan pada Hari Jumat, 12 Oktober 2012, 
di Pemakaman Taman Makam Ouiling, pukul 8.30 WIB. 


Kami yang Mengasihi, 
Suami: Bob Hendra 


Anak: 

Agus Hendra 
Heddy Hendra 
Hadi Hendra 
Lanny Hendra 


Menantu: 

Kwai Lin Catherine Lee 
Christopher Naulibasa 
Lina Jap 

Harry Prasetya Teo 


Cucu: 

Nadia Koolina 
Isabel Teo 
Albert Fung 
Ashley Fung 
Emily Teo 


TURUT BERDUKA CITA 


Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya 
atas meninggalnya: 


Ibu Emelda Hendra 


Dalam usia 85 tahun 


Ibunda dari Mr. Hadi Hendra 
(Presdir PT. RANA WASTU KENCANA) 


Mertua dari Mr. Christopher M.Naulibasa 


(Komisaris Utama PT. AGRINA SAWIT PERDANA) 


Meninggal pada hari Minggu, 
tanggal 07 Oktober 2012, 

Semoga Beliau beristirahat dalam damai dan 
kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan 
kekuatan dan ketabahan bagi keluarga 
yang ditinggalkan. 


Segenap Komisaris, Direksi dan Karyawan : 


- PT. RA 

- PT. KARYA BOGA MITRA 

- PT. KARYA BOGA KUSUMA 

- ZTE AGRIBUSI) 

- Mr. ZHANG WUHUA 

- Mrs. FLORA GU 

- Mr. 

£ - Mr. Y. HALIMT 

(5) - Mr. RUAN HUI 


WASTU KENCANA - PT. AGRINA SAWIT PERDANA 
- PT. BUMI TATA LESTARI 

- PT. BINTANG SAWIT LESTARI | 
- Mr. DARMADI 

- Mr. BUDI MULIO UTOMO 

- Mr. TJHIA PING TJU 

- Mr. HUSIN KOHARUDIN 

- Mr. TAN ALI SUSANTO 

- Mr. DIDI YAMAN 

- Mr. JAP SUN JAW, SH 


« 


INDONESIA 


JWANDI TJHIA 


) 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 10 Oktober 2012 


Universitas 


| / SANATA DHARMA 
Lea 


LOWONGAN DOSEN 


Sehubungan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat pada 
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, maka Universitas Sanata 
Dharma membutuhkan 


1 7 (tujuh) Dosen pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
2. A (empat)Dosen pada Program Studi Pendidikan Matematika 

3. 5 (lima) Dosen pada Program Studi Farmasi 

4. 1 (satu) Dosen pada Program Studi Pendidikan Biologi 

5. 1(satu) Dosen pada Program Studi Pendidikan Sejarah 

6. 3 tiga) Dosen pada Program Studi Akuntansi 

1. Rdua) Dosen pada Program Studi Sastra Inggris 


Dengan Syarat Umum: 
1, Minimum lulusan $2 

1 Berani mengambil Inisiatif dan kreatif 

3. Mampu bekerja sama dengan baik dalam tim 
4, Memiliki orientasi pengembangan kaum muda. 


Ss SsangYong 
Engineering & Construction Co., Ltd. 


Assistant Marketing Manager 
to be postianed at our Jakarta Mepresentalge Office 
1. Job Description 

1 Gateringand developing new project information Bough various 
proropri Jalabervoy an loper Opal areanya Mkpmtee 
MAgkae2 nd Penenaa WA Bevenanan On pian clan 

Canguhanti.corton. ek 
ng WA canon Dentona related wah the Information sources 


Iromptu teporbng on relevant business infarmatan 
ting with Our Internal teams ar task forces (or 
preguallfication. tender or contract to follow up and secure new 


2g 
A1 Bachelor ot igher degree In the comstuction or marketing related 
major 
As Interested candidate I reguired to submit aletter Ofapphcation with detoied 
(Wa recent pbato graph, statemen af expected satary ant avanlatie date far 
the cammencerment ol wovhing t0 the folowang address 


&, 


Bth SPV Marketing,max 33th & 
Admin Ace (Wnt). Kedoya Duri 
Raya E2 4A-5A Kb.Jeruk,Jkt Brt 


JLK.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, Indonesia 
@-malmepark#ssyenc.com 


Butuh Segera! Kasir&Customer 
Service menguasai excel, word & 
photoshop,Digital Photo Lab di 
Tebat Hub:021 - 9578 5241 


Bth u. Proyek, 1 Arsitek pengl. 


Le — 
Informasi lengkap dilihat di Lowongan Kerja: http://wwwund.acid 
Jalan Afandi, Mrican, Tomol Pes 29 
Yogvatarte 5500 
Telp. (0224) S1I201 Fax (o27ay Sean 
Cerdas & Humanis Email: humasgusd.acid Mebsite: wwwusd.acid 
| Lowoncan Maba 
-Indo,Gaji  Tinggi,Jarang Ada. 
Hub: 085 881 80 6628 
I LAIN-LAIN Bth cpt SMU/sdrj u/guru TK/PG 


'Accbsadm rngn dim Ittr p/w max 
ASth smu/kes1. 3-5jt/bl Isa krj 
sms 085715750097 wulandari 


Adm/ Oprt Tel Wnt,Pglm Kerj, 
Dom Jakut/brt. Lmr lgs Jl.Pluit 
Sakti 111/49 Jkt-Utara 14450 


Adm/Sekretaris Wnt, Lisn D3/ 
SMK, Pglmn 2th.Lmrn:Perdana 
K-143 Jkt Barat.Hub:5688630 


Artis cln pdtg br p/w dcr u/ 
Sinetron/iklan/klip. 97355155 / 
081381817571 jmn Isg shoting 


Bth In SMU/sdrj sbg. guru 
PG/TK melalui diklat singkat: 


kreatif:Rw.mgun 44617176,klen 
der98258582,KlpGding90464729 


Bth Operator Laundry Yg Berpe 
ngalaman,Pria Max 30Thn,Ulet. 
CV.Kirim Ke Jl.Nusa Loka Sek 
tor 14.1 H2/12,BSD.Tangerang 


Bth Pengemudi Rental.23-47th 
kontr bulanan,minSMA,SimA/B 
mmes-klnk grts.Lgs: Tes:J.Mam- 
pang Raya 60,Ph:021.70343637 


Bth Recptn,Kasir,Cutter,Koki & 
Waitress u/ Resto. Pluit Karang 
Barat No.82 JakUt.Hub:6613373 


Bth sgr guru privat wanita,SD 
SMP SMA Mat Fis Kim lulus b3- 


5th, Pria 30th, bs hitung RAB, 
CAD. Hub: 0813 1432 6506 
nicholas, kikia@yahoo.com 


Entry Pensiun,H.wife Inct 


Bz P/F Time Jobs Data 
$1200 sms081288003520 


Bth:L.Staff Sipil,Sarjana T.Sipil, 
Palmn Lth,Mampu Opr S-Curve, 
Auto CAD,Diutamakan Pernah 
Krj Dikonstruksi Migas, 2.Staff 
Keu,S1 Ekonomi Pglmn Min.ith, 
3.Akuntansi&Pajak S1 Ekonomi, 
Palmn Min.ath.Kirim CV ke : 
PT.Mekar Sempurna Jl,Kerinci | 
No.4 Keb. Baru Jaksel 12120 


Bth:Ksr, Waitress, Therapist/ME 
&Hiimn.SMA,Krm Imrn/dtg Isg 
Grand Comfort,JI.Mangga Besar 
Raya No.181 Jak-Pus,Interviaw 
setiap hari jam 13.00 8/d 17.00 


Butuh cpt SMU/D3/S1 sbg guru 
PG/TK milui diklat sngkt Bks . 


UTUH Sgr Part Time Me- 
Bis Dt,Ms,Off,D3/51 

#Rpjt,”0852 16911359 
Cari Asisten Kasir wanita, Imr: 
Cv krm/bw Isg:Jl.Peta Selatan 
no.6M JKB,tlp:71582128 


Cari Karyawan/ti L.Ahli PIB 2. 
Marketing 3,ADM 4.Resepsionis 
Cv.Krm : dep.import@ymail.com 


Cr 4 Sales (kndrn, Gj 3,5Jt) 
Drftr/Arstk (3D, Autocad)T, 
Sipi(RAB#DED)0852 14485622 


Cr Legal Office Pengalaman 
bata.cs19@9mail.com T5675020 
F:56965384. Gd Raharjo, JakBar 


DATA ENTRY PART TIME 


Doc Office(Input Data) Cash & 
330rb/Ibr.urgent 081311060272 


Pensiun,IRT:25-57Th Inct 


Depok Asri. 95031917 S1 Ph:021-36090018, 5448790 


KPI 


. 


D ATA Entry Scr OnlinetF/P) 


30271395, Jtwaringin.34271381 5-10Jt sm3081908906286 


d 


& 


WS atik... 


Dbtihkan sgr drafter bangunan 
Gbr 20430, CV di email ke: 
arumadrian@yahoo.co.id 


Dbthkn Satpam,Pria,Pny Srtfkt 
Satpam,Pglm,Pny SIM C,dom. 
Dadap/Jkt, Hub:021-98399110 


Dbthkn sgr: suster brpnglman 
W/klinik kecantikan. CV kirim ke 
pluit Murni 6 No.29 Jak-Ut 
hub:085890612217 


Dcari supir pribadi,pnglmn.tahu 
iin,tinggal d jkt brt.kirim cv ke 
cityloft sudirmanyjl.kh.mas 
mansyur no 121,unit 1802 


Der cpt SMU/sarj sbg guru PG/ 
TK mllui diklat sngkt “Lb.Bulus 
MMM9A12A, Kemang 78842588 


Der cptSMU/D3/S1 sbg guru TK 
1PG syrt kreatif,dtg lgs: Ciputat, 
30277400, Pamulang.34292827 


Dcr sales/counter/spv/adm mbl 
proton smu/d3max42th,pny mtr 
il.Kartini Ry no.47 :29097505-6 


Dibthkan: 1)WkI Factory Mngr, 
Min.D3 Mekatronik, 2)Teknisi, 
min STM Mesin/listrik,3)Opera- 
tor&Welder,Min STM Mesin/Lis 
trik/Otomotif: Max30th, CV ke: 
PT. Sato (021) 554 1022, 
sdm@satolift.com 


Dibthkn: Bbrp D3 Sipil/STM 
Pmbngnan u/Pelaksana, pglmn 
min.th.CV krm:  Ji,Pejuangan 
no10 Rt.9/10 Kb.Jrk 11530 
email:PLCemerlang@gmail.com 


Dibutuhkan Pelayan Toko, P/W 
onmplan mork, Min.SMU/sdrit, 
kem CV ke: Gandaria City Mall 
Uppar Groundi!M-U 12 Jaksel/E 
coolsnowindonesiadigmail,com 


Dibutuhkan segera admin teknik 
& Supervisor Teknik, PAW, Usia 
Max28th Pengalaman min2th di 
Developer Perumahan Pend.S-1 
teknik sipikirim Imrn segera Ke 
PT.Setia Wida Mas Komp.Ruko 
Giant Pondok Betung No.7 Jl. 
Ceger Raya,pondok aren,bintaro 


Dibutuhkan: 'A) Maths teacher 
with fluent English.2 years 
teaching experience. Able to 
teachCalculus/ComplexNumbers 
,kogarithm .8 ) Enalish Teacher 
for pre school / primary School 
with 2years teaching experience 
. Please send CV « photo to : 
#inder.recrultment@gmail.com 


OBITUARI 


Dibutuhkan utk Staf Legal,P/W 
SH,Max 35th,menguasai Word 
SExcel,Lmrn dtng ke Ruko Plaza 
Ciputat Mas Blok B/AA JllIr.H. 
Juanda No.5A,Jaksel 


Dicari:Engincer,Wanita/Pria utk 
consulting,training & marketing. 
S1, Pglmn O-2th, Bhs.Ing. Foto & 
CV ke: hr@endurra.com 


Dicr:Kep.Gudang Lok Bekasi/ 
P/Pglmn"'65301635Perk.Sunter 
Prmai Blok A no.2 sbrg carefour 


REELANCE Input Doc, 
F 2Rp8jJuta/Document(cash) 
1210873 8349 1387” 


ULL Time, Asst Business 
Fa consultant.Min 20-35 
Contact: 0877.8864.1108 
HOME WORKER 
input information,daily cash Irt, 
pension Min35th 087889145457 


SistemOnline,D3/S1, &Rp 7it, 
"Heks3s0878 1526 0398 “ti 


| NPUT Data Part Time, D3/S1, 


ANGSUNG Krj. Freelance, 
L checking Doce3it/data,IRT/ 

pensiun wlc 08786189455 
Lembaga Keuangan yg sdg ber 
kembang pesat bth “sgr-Adm, 
Kasir,Acctg & OB.Lmr krm ke: 
Terang Makmur Jaya,JI:KH Noer 
li no,A1-A Kalimalang Bekasi 


Manager Berpglmn di Mainan 
Anak & Spd, Pria Kend,Sdri.Dtg 
dan CV Ikp: Layar Pemai 4 No.21 
Pik Jakut.TIp:021-70090009 


PT. Success. Nat International - 
Singapore Education consul- 
tancy Group Recruiting Mar- 
keting Executive and athu- 
siastic teachers to join us 
Kelapa” Gading — Reguired 
knowledge of English, discipline 
and self-motivatad.2-5m - 3-5m 
4 commission, Email: CV to: 
enguiries(Gsuccessnat.com.sg 


Persh.Mmbthkn Marketing,Acco 
unting,CustomerService(CS)dpt 
bekerja dalam team, Email ke: 
tokyojaya, santosofyahoo.co.id 


Prsh Interior bth Drafter Design 
Grafis Admin SMK dom Cibubur 
Depok,vista kreasiyahoo.com 


REST IN PEACE 


Persh.Otomotive ya sdg berkem 
bang membthkn:Service advisor 
(SA), Foreman, Mekanik Senior 
Berpengalamanmin.2th,Emailke 
"tokyojaya, santosoGyahoo.co.id 
atau TIp.021-85107078 


Prsh.Developr.Cr Sgr:1)Tek.Spil, 
(P/W)SI,max40th bs AutoCad/ 
RAB,2)Acct,Adm(W)D3,max30 

th bs M.off. Lmm/CVJI.Perintis 
Kmrdekaan Prtokoan Pulomas. 
Blok 1/15 Jaktim 13260/hr. 
caturlintaspratama(dyahoo.com 


Prshn Developer membthkn Spv 
accountingcS1/pglmn Sth),Staff 
perencanaan civil / perumahan 
(mind3/palmn Sthn),jujur & tag 
iwbttulitime/parttime).Krm Imr 
ke Ruko Golden Madrid 2 F5,Jl, 
Letjend Sutopo,Bsd City. Lkp dg 
srt lamaran/riwayat hidup/foto 


Purchasing/Adm, Wnt, SMK, 
Palmn 2th, Lmn:  Jl-Perdana 
K-143 Jkt Barat.hub:5688630 


Rest Jepang Bertaraf Interna 
ional Membthkan GRO,Wnt Pe 
nampilan & Pribadi Menarik min 
SMA,Usia 18-23th,tinggi min 
160cmm,u/dtmpkan di Jkt Suraba 
ya & Bali Lmrn Lkp Krm ke PO 
BOX 141/DP/16100 atau 
astripunyaemailGyahoo.com 


U RGENT! Dt Entry P/T Exp 


2th Mndrn.Ince7Jt/month 
Job 1nfo:0812.1979.9860 


Urgently Reguired English Toac- 
her For Junior High School,CV: 
ktismail@jawarakreasi.com 


Waiter/s min.SMU sdrjt,onglmn 
Lmrsintvw langsung: JI-Tanjung 
Duren Raya no.79,Jakarta Barat 


Yayasan nirlaba utk pembinaan 
prestasi anak yatim membthkn: 
Koord Fundraising &Koord Opr"'I. 
1min.D8, 2.Pglm dbidny minsth 
3.Py kend.pribadi, 4.Menjunjung 
integritas, 5.Inisiatif & py rasa 
tgg jwb, Ikan gaji, bonus 
& pahala berlimpah. Krm Imrn: 
zulfikar-alimuddinGyahoo.com 


JI some xevancan 


Acctg Wnt,Pglm minZth,Single, 
Cekatan,Gesit,bs Pajak.Dtg Isg 
Ruko Pergudangan Elang Laut 
Blok E1/57 Pik.H:56982836/37 


Adm kntr#gudang,sgle,max27th 
min.D3,pglmn Lth,ms.office,in- 
temet,rin,ta.Jwb.cikarang.krm 
CV ke hrdiptproton@ymali.com 


Adm, Acc Computer wanita, 
single, bisa Inggris, telp 
55963797 


Akt Publik / Konsultan Pk di 
K.Gading Butuh Senior Auditor, 
staf act & pik.palm KAP/Fresh. 
CV krm ke: pangkiGbn.net.id 


Bth Sgr Staf Admin P/W 20-35 
th m'guasai kmptr daerah Tar 
Jir&kmnktf JI.Manis 4 No.17 kw 
sn indstr manis Tgr(bp.Michael) 


Cari Staff keuangan utk IFSFX 
Financial Investment. Dapat 
berbahasa inggris dgn baik, CV: 
infofifsfx.com (021)29391259 


Dbthkn Wnt Adm,b3/Sdrjt Imrn 
Lsg Imanda Mobil Bursa Mobil 
Serbaoto Blok C1/29-30 Palem 
Semi Karawaci Tangerang Tal, 
12-10-2012 Jam 9.00-14.00 


Dcri Wnt yg Pglmn bag. Adi 
max.30thn, min.SMA. Telp. 
6309313,Angke jaya 13,RT-013/ 
RW.05,N0.7A (pasar kampung 
bebek angke)Jak-Bar 


Dibthkan Segera:Bag.Adm,Min. 
SMA/SMEA, Jir,Tgg JwbCW),8s 
Bhs Mndrin/Hokian, Lir Krm Ke 
PTMSICKwsn Indstri Kroncong) 
JLRy Pasar Kemis Rt03/04,Ds. 
Kroncong: Jatiuwung-TGR 


Dibutuhkan admin & marketing , 
la maks 28 tahun . CV difax ke 
163859156 


Dibutuhkan Sgr: Acc, S1, (W), 
Pengalaman, Hokien/Mandarin, 
Hub:021-80216345 


Kepala ACC pglm min2th,bs 
Lap.Keuangan max30th. Hub: 
021-691.66.29 (Bp Sawong) 


Il maruerwa &snues 


Bthh sales P/W berpglmn punya 
kendaraan sendiri jujur min 23 
th. Hub: 021-73690017 Bintaro 


Kami Persh di Jakut sdg butuh: 
Sales diutamakan yg berpenga 
laman Hub: 021-97973333 


Segenap Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dan Karyawan 


PT. Istana Kemakmuran Motor dan Group 
Menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas wafatnya 


Bapak Sugiharto Sulaeman 
Dalam Usia 82 Tahun 


Dibtthkan sar marketing support 
P/W Usia max 28th Pengalaman 
min2th di Developer Perumahan: 


Ceger raya,pondok aren,bintaro 


Kami persh importir kunci pintu 
& accecories,bth bbrp Salesman 
dg pendptn,gaji,komisi,transp, 
bns.Syrtspny' mtr sdrmin.SMA 
max.30thjirulet,bpalmn6pny 

pelanggan ttp.Krm LmrniTaman 
Meruya Ilir Komp, Rukan blok M 
83 JakBar 11650 Telp.58903261 


Urgently needed,Mlkt Associate, 
Medical School or Public Health 
Graduates. Call: 021-7262347, 
081311135522, Email to 
endcesiswanto@gmail.com 


II sekretaris 


Bth Sekretaris U/ke Negara 
Oman min SI (B.Ing#Komptr) 
Pnmpilan ” Rapih#Bersih.Minat 
081574747326/021.8094442 


Sekretaris (W), min SMU/Sdrit, 
bs. M.Office, Lmrn bawa Isg ke 
Menara Imperium. Lt16A, Jl. 
HR. RasunaSaid Jaksel 


II zewwicerooursi 


Dbthkn segera Drafter Gambar 
Bangunan ( Kode DR ),Syarat: 
Min SLTA lebih disukai yg berpe 
ngalaman dibidangnya.Pelamar 
Dtg Lsng ke Jl.Wahid Hasyim 
No.106 (blk Sarinah Thamrin) 
Menteng Jak-Pus. Telp (021) 
314.2228, Hari Rabu-Jumat, Tgl 
10 -12 ot"12, Pkl 10-15 Wib 


Dicari : 
Engineerir 


after / Mechanical 

Syarat: Pria, 
Menguasai Autocad / Solid 
Work, | Mengerti — System 
Hydraulic, Kirim ke Jl, Rosela 
Raya Blok L No.161 Jelambar, 
Jakbar 


Drafter,perush interior pnglmn 
CADdtg las ke JIBedugul 58 
No:15A DMB Tp.021-59399077 


Drafter/Juru gmbar,bs autocad 
coreldraw,photoshop, Lmrn ke 
Jl.Kembangan utama Bik E6 No. 
31C Tmn Permata Buana Jakbar 


Pada Hari Sabtu, 06 Oktober 2012 pukul 14.32 (waktu Singapore) di National University Hospital, Singapore. 


Semoga Tuhan memberikan tempat yang terindah disisi-Nya dan Bagi Keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. 


HONDA DAAN MOGOT 
HONDA HASYIM ASHARI 


HONDA BANDUNG CENTER 
HONDA SEMARANG CENTER 


HONDA PLUIT 
HONDA PRADANA 


SE nAN 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


HONDA SURABAYA CENTER 


KAA Pp, .. 


44 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 10 Oktober 2012 


ETALASE 


SANKEN 


Nikmati Kehebatan Teknologi Teranyar digital SWH 


SEGERA temukan 
kehebatan teknologi 
tenaga surya teranyar 
pada seri SOLAREX 
dan PREMIA Digital 
SWH, seperti kolektor 
surya Thermozoom 
BlueTube dan tangki 
stainless steel 
Duratank yang berda- 
ya tahan lama, serta 
kecanggihan Digital 
Solar Controller dan 
rangka Aluminext 
yang kokoh (tersedia 
kapasitas 100-300 
liter). SANKEN Digital SWH adalah solusi terbaik, hemat, dan men- 
guntungkan. Nikmati kemudahan memiliki SANKEN SWH melalui 
program cicilan nol persen tanpa DP. Dapatkan sensasi kesegaran 
alami dan kenikmatan mandi air panas gratis yang sehat. ('/GPWJ 


SANKEN Digital SWH 


SANKEN LUMINA LED TV 


“Sensational Crystal Clear “ 


DENGAN standar visual Full HD 1080 p, SANKEN Lumina LED TV 
sanggup menyajikan ketajaman gambar terbaik, lebih halus, bersih, 
dan jernih. Peranti ini dapat memutar ragam format film-video, 
gambar, dan musik MP3 langsung dari koneksi penyimpan USB 
maupun ponsel. Dilengkapi fungsi Monitor VGA bagi PC, laptop 
maupun netbook. Selain itu, terminal HDMI untuk mempermudah 
koneksi berbagai perangkat AV di rumah. Teknologi DNR ampuh 
meminimalkan lemahnya sinyal transmisi penyebab gambar berbayang. 
Segera hadirkan kecanggihan Lumina LED TV ke rumah Anda, (“/GPWJ 


Info lebih lanjut, silakan hubungi Sanken Customer Care (021) 6626487, 66691234. 
Faks: (021) 6685248. E-mail: help@sankencorp.com, Situs: www.sanken.co,id. 


WuULU 


KLOSET pintar dari OULU 
menawarkan kecanggihan de- 
ngan berbagai keunggulan. 
Di antaranya adalah menggu- 
nakan sistem siphonic, hemat 
air (3/6 liter), dan hemat 
listrik dengan daya 90 watt. 
Produk ini tetap dapat 
berfungsi walaupun listrik 
padam. Bodi lebih putih dan 
lebih kilap, Dilengkapi pula 
dengan green washer dan 
dryer (pengering).  OULU 
kloset pintar memberikan 
garansi 10 tahun untuk meka- 
nisme dan garansi satu tahun 
untuk elektrikal. Dapatkan di 
seluruh toko dan supermarket 
bahan bangunan di sekitar 
Anda. (“/GPWJ 


HAKASIMA 


“Ovencook” Revolusioner Antigosong dan Multifungsi 


HAKASIMA Ovencook dari Korea merupakan alat masak serbaguna 
dengan desain khusus berteknologi canggih. Teknologi tiga lapis de- 
ngan rongga udara di tengah membuat panas merata dan suhu tetap 
terkontrol hingga 120 derajat celsius. Alat ini dilengkapi katup pem- 
buangan udara otomatis dan automatic pressure control pada penutup- 
nya, Hal ini membuat masakan bebas gosong dan asap. Produk ini 
bisa menjadi oven, pemanggang, steamer, hingga presto. Merebus 
tanpa air, menggoreng tanpa minyak, bahkan mengeluarkan kandung: 
an lemak kolesterol dalam daging ayam saat dipanggang. Dapatkan 
segera alat masak revolusioner antigosong dan multifungsi ini. Kini 
hadir dengan tutup stainless steel. (/VTOJ 


Call Center 500-510 Pulsa Lokal. SHOWROOM can CUSTOMER CARE Jalan Radio 
Dalam Raya No 6A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Telp (021) 7264512, 7264535, 
7265179. 


Multi V III 


@La 


COmutncinL Aa CO0rnOnan 


GREEN BUILDING menjadi tren dalam 
dunia konstruksi masa kini dengan 
menerapkan teknologi yang ramah ling: 
kungan salah satunya dari air conditioner 
(AC). LG Commercial Air Conditioner 
memiliki AC Multi V III yang ramah ling: 
kungan karena mengunakan refrigerant 
R41OA rendah karbon. AC LG Multi V III 
merupakan AC yang hemat energi karena mempunyai COP (Coefficient 
of Performance) pendinginan tertinggi 4,27 dibandingkan dengan pro- 
duk lain yang sejenis, Multi V III memiliki kapasitas per unit terbesar 
20 HP, dengan kapasitas kombinasi maksimum 80 HP sehingga lebih 
menghemat tempat outdoor unit. Memiliki kemampuan elevasi pipa 
tertinggi 110 m dan jangkauan pipa terjauh dari indoor sampai out- 
door unit maksimal 225 m. Hal ini memungkinkan Multi V III untuk 
diinstalasi pada gedung-gedung tinggi, Merupakan outdoor yang dapat 
dipasang hingga 64 indoor unit, dengan berbagai macam tipe indoor 
unit seperti ceiling concealed duct, cassette, dan wall mounted. 
Menariknya lagi, AC ini juga bisa diintegrasi dengan Building 
Management System. (/INOJ 


AC Hemat Energi 


Lantai Granit Wood Series Indogress 
Tahan Gores, Mewah, dan Alami 


ae 


INDOGRESS hadirkan koleksi ubin granit motif 
kayu yang memberikan sentuhan estetika 
kemewahan dan artistik bernuansa kayu alami. 
Teknologi modern dari Italia menciptakan random 
design yang memperkuat kesan natural, Hasilnya, 
terciptalah koleksi yang tahan noda dan scratch 
resistance tinggi. Wood Series dari Indogress ini 
mudah dibersihkan dan low maintenance karena 
tingkat water absorption-nya rendah dan berdaya 
tahan lama. Hadir dalam bentuk rectified tile berukuran 15x60 cm, 
30x60 cm dan 60x60 cm, pemasangan pada lantai maupun dinding 
menjadi mudah dan rapi. Dapatkan semua desain, warna, dan tipe 
granite tile Indogress di toko bahan bangunan dan modern outlet di 
seluruh Indonesia, Informasi lengkap tentang produk Indogress 
terbaru bisa Anda dapatkan di seluruh showroom resmi House of 
Indogress yang juga menyediakan layanan konsultasi desain gratis 
dari desainer interior profesional. (“/VTOJ 


HARTECH Solar Energy (HSE?) 


Pemanas Air Tenaga Surya Berkualitas dan Terjangkau 


HSE" adalah anak perusahaan dari 
produsen  Soundproof Genset 
(Heavy-Duty Electrical Eguipment) 
yang terkemuka di Indonesia, 
HARTECH" Genset, Semua produk 
HSE" menggunakan inovasi kolektor 
terbaru, HSE" Evacuated Tube, yang 
efektif menyerap energi matahari 
untuk memanaskan air hingga 80 
derajat celsius dan menyimpan 
panas selama tiga hari. Kaca 
Duoglas yang melapisi kolektor 
dapat menahan benturan 2 kali lipat, Semua produk HSE” dirancang 
untuk hemat biaya dengan kualitas terjamin, harga terjangkau, dan 
pelayanan first-class. HSE" Water Tank telah lulus tes kebocoran yang 
ketat (ISO 9001:2008) dan dibuat dari bahan stainless steel yang tahan 
pakai dan awet, dengan garansi 5 tahun. Tersedia model HSE" Life 
dan HSE? Prime, Hubungi customer service untuk saran model 
pemakaian dan info promo. (“/GPWJ 


Setiap 


Jabodetabek (021) 63860030, Jambi (0741) 23108, Medan (061) 4530795, 
Palembang (0711) 312906, Bandung (022) 7566785, Pekanbaru (0761) 44000, 
Makassar (0411) 3621677, Surabaya (031) 5458528, Balikpapan (0542) 8052020, 
Semarang (024) 3522000, Bali (0361) 8701868, Banjarmasin (0511) 7343633. 


Wasser Keran “Minimalist Series” 
Paduan Kesederhanaan dan Keindahan 


ALIRAN air bukanlah sekadar 
sebuah aktivitas, melainkan sebuah 
pengalaman. Wasser Minimalist 
menghadirkan koleksi-koleksi keran 
dengan kesederhanaan desain yang 
kontemporer. Lengkungan seder- 
hana yang modern adalah ekspresi 
dan bukti perhatian terhadap unsur 
seni yang terperinci. Keran Wasser 
— Minimalist adalah sebuah artifak 
baru yang menggabungkan unsur 
kesederhanaan, elegan, serta 
pengalaman dari sebuah aliran air, 
Terbuat dari bahan kuningan 
bertaraf premium serta kualitas 
chrome permukaan yang sempurna, 
keran Wasser Minimalist menjadi 
sebuah komplemen sempurna 
untuk interior kamar mandi Anda, 
Keran Wasser Minimalist memberikan garansi lima tahun terhadap 
kebocoran untuk keran mixer. (#/VTOJ 


Pemanas Air Hemat Listrik dengan TBST dan HDI 
SERING kali masyarakat awam meng: 
khawatirkan pemanas air listrik adalah 
peralatan yang boros listrik, Bersama Ariston, 
Anda dapat membuktikan bahwa pemanas air 
3 air listrik Ariston hanya membutuhkan sedikit 
waktu dan tenaga listrik untuk memanaskan 
£ - alr. Dengan thermostat TBST yang sensitif, 
apabila air sudah mencapai suhu maksimum, 
pemanas air akan berhenti memanaskan 

N 
! Insulation) akan menahan suhu air panas di 
dalam tangki hingga 9 jam. Dengan cukup 
sekali pemanasan yang singkat, air panas akan 
tersimpan dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga menghemat 
pemakaian listrik. Dengan pemanas air Ariston, air panas akan selalu 


: (Ti : 7 

Ariston “Electric Water Heater 

ini menawarkan kenyamanan mandi air hangat 

dengan konsumsi listrik yang minim. Pemanas 

| secara otomatis. Tangki air Ariston yang dilapisi 

| dengan polyfoam padat (HDI-High Density 

siap dan tersedia dengan konsurnsi listrik yang sangat efisien, Saat ini 
juga tersedia kapasitas kecil hemat listrik 350 Watt. (“/GPW) 


Dapatkan pilihan keran Wasser selengkapnya di toko-toko sanitari terdekat di kota 
Anda, 


Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi modern outlet, toko-toko sanitari, 
elektronik, dan bahan bangunan yang terdekat di kota Anda, 


HYDRO Alat Penjernih Air 
Menyelesaikan Masalah Air Keruh dan Berbau 


APAKAH air di rumah Anda terlihat 
kotor, kuning, keruh, dan berbau? 
Sudahkah Anda yakin air Anda aman 
untuk di konsumsi keluarga? Jika iya, 
segera dapatkan HYDRO penjernih 
air dengan promo spesial bulan 
Oktober 2012. Setiap pembelian 
satu unit penjernih air tipe HYDRO 
6000, berhadiah TV Toshiba LCD 24 
Inci. Gratis pula untuk cek air senilai 
Rp 500.000 di laboratorium Hydro. 
Jika masih ragu, Anda bisa lakukan 
uji coba gratis sebelum membeli 
dan tanpa dipungut biaya. Dapatkan 
pula garansi 100 hari, uang kembali 
100 persen. Kunjungi counter 
HYDRO di Mangga Dua Mall lantai 
dasar (depan ATM Bank BRI), dan 
MITRA 10 Serpong. HYDRO solusi air 
untuk hidup sehat Anda. (#/VTOJ 


Call Center: (021) 64 7000 96 (hunting), 021 7076 6008 atau SMS 0812 8155 1300 
wobsito: www.hydro.co.id, e-mail: info@hydro.co.id, PIN BB 2879 3666. 


AM 87-Acian Putih Premium 
Putih, Kuat, Halus, dan Hemat 


ADIWISESA MANDIRI (AM), perusahaan 
bahan bangunan yang sudah berpenga- 
laman 25 tahun, kini hadirkan produk 
baru AM 87 Aclan Putih Premium seba- 
gai solusi tembok retak rambut atau 
pecah-pecah. AM 87 Acian Putih 
Premium efektif meratakan dan meng- 
haluskan permukaan beton atau plester 
sebelum pengecatan atau pemasangan 
wallpaper. AM 87 merupakan campuran 
siap pakai yang diperkuat dengan poly- 
meric binder. Keunggulan utama produk 
ini tidak memerlukan material perekat 
(additive) lain karena memiliki daya rekat kuat, Acian AM 87 mudah 
diaplikasikan, cukup tambahkan air, Produk ini juga tidak cepat 
mengering sehingga mudah dihaluskan dan dibentuk, khususnya pada 
bagian profile atau sudut. Acian AM 87 menghasilkan permukaan 
halus sehingga dapat langsung dicat setelah tujuh hari aplikasi tanpa 
harus diplamur. Acian AM 87 sudah berwarna putih dan memiliki 
porositas atau pori-pori yang rendah sehingga menghemat pemakaian 
cat, waktu, dan biaya. (“/ACHJ 


FIBREALUM 


Atap Bangunan Tahan Karat dan Tahan Bahan Kimia 


ATAP gudang dan pabrik Anda 

sering bocor karena korosi? 

Fibrealum solusinya, 

Fibrealum adalah atap yang 

terbuat dari material 

composite fiberglass khusus 
Jerman 


teknologi dengan 
N Tg 


karakteristik tahan karat, 
tahan bahan kimia, tahan UV, 
kuat, kaku, ringan, dan ramah 
lingkungan. Fungsinya sama 
» dengan atap metal, cara 
pemasangannya pun mudah, 
Bergaransi 10 sampai 15 
tahun, terakreditasi ISO 
9001. Tersedia dalam semua 
jenis profil atap dengan tebal 
standar 1,5 dan 2,0 milimeter. 
Harga terjangkau, kualitas 
prima. Fibrealum dikembangkan PT Intec Persada bekerja sama 
dengan Tholander Abluffechnik GmbH Germany. (“/NOV) 


Info lebih lanjut, hubungi (021) 5302414 ext 111, faks (021) 5363345, dan e-mail: 
customer.care@ambpi.com. Kunjungi situs: www.ambpi.com. 


Informasi lebih lanjut hubungi (021) 59316600. Faks. (021) 5908031. Situs web: 
www.fibrealum.com. 


tampilkan produk unggulan anda disini 


ETALASE Hadir setiap Senin dan Rabu di Klasika Kompas 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Tukarkan Mesin Fotokopi Lama Anda dengan 
Copystar Kami Hargai Hingga Rp 3 Juta" 


APAKAH Anda mengalami kebingungan 
saat mesin fotokopi kantor bermasalah, 
seperti kertas sering menyangkut, 
hasil copy pucat atau kurang maksimal, 
suku cadang mahal, dan pelayanan 
servis lambat? Jika jawabannya "ya", 
segera tukarkan mesin lama Anda 
dengan produk berkualitas Copystar 
dari Kyocera Mita Corporation Japan. 
Kami hargai mesin lama Anda dalam 
segala kondisi hingga Rp 3.000.000”. 
PT Micostar Karyagraha, distributor 
resmi, senantiasa mengutamakan 
pelayanan terbaik kepada pelanggan 
dengan teknisi-teknisi profesional dan 
berpengalaman lebih dari 10 tahun. 
Jadi, tunggu apalagi, segera manfaatkan kesempatan ini selama masa 
promosi dan selama persediaan masih ada. (RANJ 


“Syarat dan ketentuan berlaku 


Untuk informasi dan demo produk hubungi 021-6343777 (hunting) atau website: 
www.micostar.co.id. 


untuk pemasangan iklan hubungi 021-5367 9599 ext. 6025/6026 


